HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


TERBIT 34 HALAMAN «4 KLASIKA 
NOMOR 099 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 
Jakob Octama 


KOMPAS 


Iklan (021) 53679909 

. Sirkulasi (021) 53679599 

MINGGL Harga langganan Rp 78.000,— 

7 OKTOBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT ai Ri 50 


Aksen: 
Pesona Panggung Paris us. 7 


1 3 
Seni: Kembali pada | | AL Persona: Garis Hidup 
Konvensi maan (NI Si Gajah Lampung us: 


KRISIS SURIAH 


Turki Kembali Balas 
Serangan Lintas Batas 


ISTANBUL, SABTU — Dua mortir yang ditembakkan pasukan 
Pemerintah Suriah kembali jatuh dan meledak di kawasan Turki, 
Sabtu (6/10). Pasukan Turki pun langsung membalas serangan 
tersebut. Ketegangan kedua negara makin tinggi. 

Otoritas di kantor Gi 
rangan mortir dari adi dua kali. Mortir pertama 
mendarat pukul 0700 waktu setempat di titik berjarak 50 meter 
dari perbatasan. Mortir itu jatuh dan meledak di sebuah tanah 
lapang, sekitar 700 meter dari Desa Guvecci di dekat kota 
Yayladagi dan sekitar 300 meter dari sebuah pos polisi 

Mortir kedua jatuh sekitar pukul 1.30 di titik berjarak 100 
meter dari perbatasan dan 1,500 meter dari Desa Guvecci. Tidak 
ada korban dalam dua serangan itu, tetapi pasukan Turki di 
perbatasan langsung balas menembak. 

Pada serangan pertama, pasukan Turki bereaksi dengan me- 
nembakkan empat peluru mortir kaliber 81 milimeter ke arah 
Suriah. Pada serangan kedua, pasukan Turki membalas dengan 
dua kali menembakkan meriam ke arah Suriah. 

Menurut Pemerintah Provinsi Hata rangan mortir itu 
diduga dilancarkan pasukan Pemerintah Suriah terhadap posisi 
pasukan oposisi Suriah yang berada dekat perbatasan kedua 
negara, Para pejabat provinsi itu menyarankan warga di sekitar 
perbat: agar tak keluar ke balkon dan berada di tempat- 
tempat terbuka. 

Secara terpisah, organis 
Suriah (SOHR) membena 
i dan pasi 
Khirbet al-Jouz 
, Sabtu. Kedua desa itu ber 
Guvecci. 


Empat hari 


Dengan insiden terbaru ini, berarti sudah empat hari ber- 

turut-turut militer Turki melancarkan tembakan balasan ke 
Suriah. Tindakan itu diambil setelah Rabu lalu ngan mortir 
Suriah menghantam satu rumah di kota Akcakale, Turki 
erangan itu menewaskan lima warga negara Turki, 
mpuan dewasa dan tiga anak-anak. 
, Dewan Keamanan PBB secara aklamasi me- 
ngecam keras serangan mematikan, yang disebut sebagai pe- 
langgaran atas hukum internasional, tersebut. DK PBB juga 
mengecam insiden serangan bom bunuh diri di pusat kota 
Aleppo, Rabu lalu, yang menewaskan lebih dari 40 orang. 

Pemerintah Suriah mengaku serangan tersebut tidak disengaja 
dan telah meminta maaf kepada Pemerintah Turki. Rusia, sekutu 
terdekat Suriah, juga menyampaikan kepada Pemerintah Turki 
telah mendapat jaminan dari Damaskus yang menyatakan se- 
rangan itu tak disengaja. 

Namun, Turki tak menggubris semua pernyataan itu dan 
bereaksi keras dengan melancarkan serangan balasan yang 
melukai beberapa tentara Suriah. Parlemen Turki juga telah 


si Pemantau Hak Asasi Mani 
kan telah terjadi pertempuran anta: 
siden Suriah B: 


ar 
'arkoush di Provinsi Idlib, 
rak sekitar 16 kilometer dari 


(Bersambung ke hal 7! kol 1-4) 


www.kompas.com 
KOMPAS Ana ana 
021- 2567 6000 


& As 


hotline@kompas.com 


3 


www.twitter.com/hariankompas. 
www.twitter.com/kompasbreaking 


wwwfacebook.com/kompasfb 


@ Longsor di Bogor, Satu Tewas 2 
» 9 


na (MD 


@ Rizal dan Subhan Bertarung Ketat 


&@ Tentara Korut Membelot 


@ Resep Addie-Memes 25 Tahun Menikah 


Pasangan Addie MS-Memes sudah 25 
tahun menikah dan awet rukun. Resep- 
ng menghormati dan se- 
ng berbulan madu. 
Chef Winnie Giwangkara 


memasak udang galah di 
lereng Merapi yang per- 

nah dilalui lahar. Ta se- 

dih karena teringat kor- 

ban Merapi, termasuk 

Mbah Maridjan. Se- 

mentara — Happy 

Salma deg-degan 


saat memainkan 


monolog Nyai 
“ Ontosoroh — di 
Wantilan Pura 
cak Dalem — Ubud, 
Gianyar, Bali. 


Takut diketawa- 
$ in, katanya. Un- 
tunglah penon- 
ton riuh berte- 
tangan... 
NAMA & PERIS- 
TIWA/HAL 24 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Korupsi 


Ketua Kor 
Kuningan, Jal 
Novel B: 
Widj 


rta Selatan 


Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (keti, 
btu (6/10) 
aswedan. Jumpa pers ini dihadiri (duduk di kursi dari kiri ke kanan) mantan Kej 
to, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Rektor Univers 


tar pukul 0100, 


kalangan yang peduli terhadap KPK. 


Presiden Akan Memberikan Pernyataan Senin Besok 


JAKARTA, KOMPAS — 


Pemberantasan korupsi 


di negeri ini harus dilakukan dengan cara luar biasa 
dan strategi jitu. Ketika penegak hukum di luar 
Komisi Pemberantasan Korupsi belum sejalan, ten- 
tunya kekuatan rakyat menjadi pilar utama dalam 
pemberantasan korupsi yang sudah merajalela di 
semua sendi kehidupan penyelenggaraan negara ini. 


Kekuatan rakyat itu ditegas- 
kan oleh Ketua KPK Abraham 
Samad, Sabtu (6/10), pada perte- 
muan dengan ulama dan tokoh 
masyarakat di Kantor Wilayah 
Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di 
Semarang. Hadir dalam perte- 
muan itu mantan Ketua PBNU 
KHL Hasyim Muzadi, Ketua 
PWNU Jateng KH Moh Adnan, 
Ketua DPW Muhammadiyah Ja- 
teng KH Mustman Thalib, Ketua 
Mahkamah Konstitusi Mahfud 
MD, para ketua PCNU se-Jateng, 
para tokoh penggiat antikorupsi 
serta tokoh lintas agama di Ja- 
teng. 


Menurut Abraham, praktik 
korupsi sudah memprihatink: 
lebih parah lagi sikap perw 
masyarakat yang menganggap se- 
olah-olah kejahatan korupsi itu 
biasa saja. Padahal, praktik ko- 
rupsi sangat berbahaya dan me- 
nyengsarakan masyarakat. 
tekanan al 
lembaga lain melakukan 

alisasi terhadap penyidik KPK, 
KPK berharap dukungan rakyat 
mampu membangkitkan s 
ngat juang bagi KPK memerangi 


korupsi. 
Dukungan rakyat itu, 
Abraham, penting pada 


ja dari kiri), didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widj 
ait kehadiran sejumlah personel polisi di Gedung KPK 


as Par: 


bangsa ini kehilangan pemimpin 


Di negara ai :3 bahkan presiden 
yang menjadi teladan hidup se- 
derhana untuk memelopori pem- 
berantasan korupsi. 

Menurut KH H 
upaya kriminalisasi 
pakan bukti nyata bahwa penye- 
lenggara negara belum satu suara 
dalam pemberantasan korupsi. 
"Pelaku penekanan terhadap pe- 
nyidik KPK itu punya 
Atasan Kepala Polri itu kan Pr 
siden, ya mestinya Presiden yang 
menegur dan mengusut tindakan 
kriminalisasi KPK itu,” katanya. 

Menurut Hasyim, di negara 
mana pun pemberantasan ko- 
rupsi berhasil apabila lembaga 
penegak hukum dan komponen 
seluruh bangsa ini bersatu me- 
meranginya. Ketika pemimpin 
lemah, DPR yang mestinya me- 
lindungi rakyat dan membela 
KPK malah juga akan menggem- 
bosinya. Karena itu, upaya mem- 


bawa pimpinan KPK kepada 
warga mala juga kalangan 

adiyah di Jateng meru- 
bungkan 
KPK dengan rakyat. Biarlah rak- 
yat memahami kondisinya se- 
hingga rakyat tergerak menjadi 
pembela KPK. 

KPK kembali mengalami kri- 
minalisasi di tengah upaya meng- 
ungkap kasus korupsi pengadaan 
simulator berkendara di Korps 
Lalu Lintas (Korlantas) yang me- 
libatkan sejumlah petinggi Polri. 
Kepala Satuan Tugas Penyidikan 
KPK untuk kasus simulator, Ko- 
misaris Novel Baswedan, ditetap- 
kan menjadi te s 
penganiayaan yang terjadi dela- 
pan tahun lalu 
gas di Polres Bengkulu, 

al penetapan 
: ngka itu membuat 
Wakil Ketua KPK Bambang Wi- 
djojanto, Sabtu dini hari, menye- 
butnya sebagai kriminalisasi ter- 
hadap anggota KPK. Jumat se- 
kitar pukul 19.30, tak lama setelah 


Novel 


nto (tengah), menggelar jumpa pers di G 
1g hendak menjemput penyidik Komis 
a PPATK Yunus Husein, aktivis HAM Usman Hamid, Abraham Samad, Bambang 
nadina Anis Baswedan, anggota Komisi III DPR Martin Hutabar: 


SP Rakyat 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


dung KPK, 
Is Polisi 


sejumlah 


KPK selesai memeriksa tersang- 
ka kasus pengadaan simulator, 
Inspektur Jenderal Djoko Susilo, 
sejumlah pers dari Polda 
Bengkulu, dipimpin Direktur Ri 
serse Kriminal Umum Komisaris 
Besar Dedy Irianto, bersama per- 
Polda Metro Jaya menda- 
tangi KPK. Dedy membawa surat 
perintah penangkapan terhadap 
Novel. 

Namun, penangkapan terha- 
dap Novel tak berhasil. Rom- 
bongan perwira polisi itu hanya 
berada di lobi Gedung KPK. Pi- 
hak KPK meminta mereka me- 
nunggu karena pimpinan KPK 
saat 'itu tak berada di tempat. 
Ketua KPK Abraham Samad 
sedang dalam perjalanan dari 


(Bersambung ke hal 11 kol 5-7) 


Lihat Video Terkait 
"Rakyat Dukung KPK" 
di vod.kompas.com/ 
rakyatdukungkpk 
BACA JUGA HAL 2 


TREN FIKSI 


Novel di Zaman "Janda Galak” 


Buku tak lagi ranah 
milik sastrawan. Novel 
yang diangkat dari kisah 
nyata bukan lahir dari 
sastrawan besar. 
Memoar bukan lagi 
hanya tentang orang 
terkenal. Siapa pun 
boleh menuliskan kisah 
hidup, jadi buku laris, 
dan syukur-syukur 
menginspirasi banyak 
orang. 


OLEH NUR HIDAYATI 
DAN YULIA SAPTHIANI 


aun ketat membalut tu- 
(Gas Aira Miranti Dewi 

(39). Potongan gaun itu 
membuat pundak dan punggung 
Miranti yang bertato terekspos 
memikat. Ia berdiri di atas pang- 
gung, menyapa sahabat-sahabat- 
nya yang datang ke acara prape- 
luncuran novel tentang dirinya, 
Aku Jalak, Bukan Jablay, Kamis, 
(27/9), di Cilandak Town Sguare, 
Jakarta Selatan. 

Tamu undangan acara di kafe 
itu pun disyaratkan hadir dengan 
busana bernuansa fuschia—alias 
pink tajam—seperti warna gaun 
Miranti. Bersamaan dengan pra- 


Jablay”. Jablay adalah bah: 


peluncuran no- 


Yel ibu, dipotar PN 
pula video klip Kehidupan 
single perdana 

Miranti yang “oy 
bertajuk sama BENANG 
dengan novel- pertama 
nya. Ia menya- HAL 13 


nyi dan menari 
di situ. 

Aku Jalak, 

Bukan Jablay, kata Miranti, ber- 
arti "akujanda galak, bukan janda 
gaul 
yang artinya jarang dibelai. Di- 
sebut prapeluncuran karena no- 
vel itu baru dijadwalkan naik 
cetak akhir Oktober ini. Jadi ba- 
rangnya belum ada di toko. Unik- 
nya, walaupun belum dicetak dan 
belum bisa dibaca, novel itu su- 
dah terjual Rp 55 juta atau setara 
dengan hampir 1000 eksemplar 
pada saat prapeluncuran. Ck... 
Ck. Ck. 

Novel ini diangkat dari kisah 
hidup Miranti. Novel yang ditulis 
berdasarkan kisah nyata kehi- 
dupan seseorang adalah fenome- 
na baru yang ditawarkan kepada 
pembaca di Tanah Air. 

Miranti tak punya pengalam- 
an menulis buku. Ta dulu pernah 
sukses berkarier menjual produk 
keuangan. Ta pernah jadi asso- 
ciate director Danareksa Invest- 
ment Management. Ia hanya dua 
semester mencicipi bangku per- 
guruan tinggi. Lalu ia menikah 
dan jadi ibu di usia muda, Lalu 


2. 
'KOMPAS/WAWAN HH PRAFOWO 


Aira Miranti Dewi menunjukkan novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya dalam 
peluncuran novel yang berjudul Aku Jalak, Bukan Jablay, di Cilandak Town Sguare, Jakarta Selatan, 
Sabtu (29/9). Kisah pribadi seseorang terkadang menjadi inspirasi para penulis untuk ditulis menjadi 


sebuah novel. 


dua kali menjanda. Ketika me- 
napaki tangga karier, cemoohan 
tak henti dialamatkan kepada- 
nya. "Aku mau ceritaku ditulis 
karena dendam,” ujar Miranti, 
Lewat novel itu, ia ingin me- 
nyampaikan pesan, tidak mudah 
jadi orangtua tunggal, tetapi tak 
perlu pula menyerah karena ke- 


tajaman lidah orang lain. "Ke- 
napa jadi janda disebut aib, apa- 
lagi kalau si janda ini cantik dan 
merawat diri,” ujar perempuan 
yang sudah 14 tahun jadi orang- 
tua tunggal dengan dua anak 
itu, 

Miranti tak menulis sendiri 
kisahnya. Novel tentang dirinya 


itu ditulis oleh penulis profe- 

sional Dewi Ria Utari. 

Anak sopir angkot 
Pengalaman hidup pula yang 

dituangkan Iwan Setyawan (37) 

dalam novel yang ia tulis, 


(Bersambung ke hal 11 kol 1-7) 


UMUM 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Longsor di Bogor, Seorang Tewas 


BOGOR, KOMPAS — Hujan 
deras pada Sabtu (6/10) sekitar 
pukul 18.00 menyebabkan tanah 
longsor di Desa Ciherang, Ke- 
camatan Dramaga, Kabupaten 
Bogor. Seorang warga, Ny Nenih 
(36), tewas tertimbun tanah 
longsor dari tebing setinggi 3 
meter di belakang rumahnya. 
Saat kejadian, korban berada 
di dalam kamar, Korban berhasil 
dievakuasi sekitar 30 menit ke- 
mudian, tetapi nyawanya sudah 
tidak tertolong. "Tanah longsor 
itu hanya mengenai bagian ka- 
mar, Kebetulan di sana sedang 
ada korban,” kata Budi Aksomo, 
Koordinator Tim Reaksi Cepat 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Bogor. 
Sementara itu, di tempat ter- 
pisah, Kepala Stasiun Klimato- 
logi Dramaga, Kabupaten Bogor, 
Nuryadi mengatakan, sebagian 
besar wilayah Kabupaten Bogor 
dan Kota Bogor, Jawa Barat, 
dah mulai memasuki musim hu- 
jan pada awal Oktober, Karena 


itu, masyarakat yang tinggal di 
daerah rawan diimbau untuk me- 


waspadai kemungkinan tanah 
longsor ataupun potensi angin 
kencang. 


"Wilayah lain saat ini sedang 
ihan dari kemarau ke 
musim hujan, tetapi untuk Bogor 
pada awal Oktober sudah musim 
hujan, Intensitas hujan cukup 
tinggi, terutama di wilayah utara 
amatan Pa- 


Pada awal musim hujan cuaca 
ekstrem yang ditandai hujan de- 
dan angin kencang masih 
berpotensi terjadi. Hal ini di- 
sebabkan bentukan awan kumu- 
lonimbus yang membawa arus 
jasanya angin kencang 

5 ki- 
awan 


dari bentukan 


lometer 
kumulonimbus. 
Nuryadi juga mengingatkan 


potensi tanah longsor 
yang tinggi di awal musim hujan 
arena pori-pori tanah renggang 
akibat musim kemarau sehingga 


mudah terjadi pergeseran. Bogor 
cukup potensial mengalami ta- 
nah longsor tahun ini karena 
selama kemarau intensitas hujan 
relatif lebih rendah dibandingkan 
dengan tahun sebelumny 

”Kami sudah memberikan in- 
formasi ke Pemkab Bogor dan 
Kota Bogor agar ada lang an- 
tisipasi” tuturnya. 

Kepala Bidang Kedaruratan 
dan Logistik pada Badan Penang- 
gulangan Bencana Daerah Kabu- 
paten Bogor Ma'mur mengaku, 
sebanyak 20 kecamatan dari 40 
kecamatan di Kabupaten Bogor 
termasuk dalam daerah rawan 
bencana tanah longsor. 

Wilayah rawan itu sebagian 
besar berada di wilayah selatan, 
barat, dan timur, seperti di Jasi- 
nga, Cigudeg, Pamijahan, dan 
Tenjolaya. "Kami sudah menyi- 
agakan personel. Namun, untuk 
daerah rawan, kami tidak bis: 
begitu saja merelokasi, kecuali 
sudah dalam kondisi membaha- 
yakan,” papar Ma'mur. (GAL) 


Pameran Senjata TNI 


LUCY PRANSISKA 


Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Staf TNT Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo meninjau peralatan 


tempur yang dipamerkan dalam r: 


ngka Hari Ulang Tahun Ke-67 TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (6/10). Pameran alat 


utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AD tersebut terbuka untuk umum dan berlangsung hingga Senin (8/10). 


Sutarman: Novel Diduga 


JAKARTA, KOMPAS — Upaya 
penangkapan terhadap penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Komisaris Novel Baswedan, pada 
Jumat malam merupakan lang- 
kah penegakan hukum. Novel 
duga terkait dengan tindak pida- 
na penganiay berat sehingga 
mengakibatkan orang luka berat 
dan meninggal. 

Hal itu disampaikan Kepala 
Reserse Kriminal Polri 
Komii Jenderal Sutarman 
dalam jumpa pers di Jakarta, 
Sabtu (6/10). Menurut Sutarman, 
Novel memang sudah menjalani 
sidang kode etik profesi Polri, 
tetapi tidak menggugurkan duga- 
an tindak pidananya, 
pa yang melaporkan 
i enggan membu- 
"Pokoknya ada di Bengku- 
" Wakil Direktur Reserse 


Komisaris Besar Thien Tib: 
memaparkan, 18 Februa 
tim Reskrim Polresta Kota Beng- 
kulu menangkap enam tersangka 
pencurian sarang walet, yakni 


PENYID 


Dedi Mulyadi, Irwansyah, Doni, 
Ali, Ri dan Mulyan Johani. 
Sekitar pukul 22.30, keenam ter- 
sangka dibawa ke Pantai Panjang, 
Irwansyah dan Dedi ditembak 
kakinya dari belakang oleh Novel 
yang saat itu menjabat Kasatres- 
krim Polresta Bengkulu berpang- 
kat inspektur satu. 

Mulyan Johani (Aan) juga di- 
tembak dan meninggal setelah 
dibawa ke Polresta Bengkulu. Na- 
mun, kakak sulung Aan, Antony 
Besmar, mengatakan, saat ini ke- 
luarganya tidak ada yang mende- 
sak atau melapor kepada pc 
untuk menuntaskan kasus kema- 
tian adiknya. "Buat apa repot-re- 
pot lapor kepada polisi, Keluarga 
sudah ikhlas” ujarnya. Antony 
pun tak ingin pengusutan ker 


embakan bertugas di KPK. 
Menurut Tibero, Dedi dan Ir 
wansyah melalui pengacarany 
Juliswan, yang melaporkan No- 
vel pada 1 Oktober 2012 ke Polda 
Bengkulu, Pada 8 Oktober 2012, 


Mengania 


tim dari Polda Bengkulu mela- 
kukan prarekonstruksi kejadian. 
Pada 5 Oktober 2, polisi ber- 
upaya menangkap Novel. 

Namun, Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto, Jumat ma- 
lam, meneg: ,”Noyel tak per- 
nah ada di TKP (tempat kejadian 
perkara) sehingga tak pernah 
melakukan kejadian. Ini bagian 
dari kriminalisasi terhadap seba- 
gian anggota KPK.” 

Kemarin, di kediaman Komi- 
saris Novel, di Jalan Kelapa Puan 
Timur II, Kelapa Gading, Jakarta 
Utara, seorang perempuan meng- 
aku, "Benar, saya ibu dari Novel. 
Novel tidak tinggal di sini” Me- 
nurut Ketua RW 012, Kelurahan 
Pegangsaan TI, Kelapa Gading, 
Soedirman, Novel termasuk wa 
ga yang ramah dan mudah ber- 
gaul. (ADH/FER/BIL) 


Lihat Video Terkait 

"Hubungan KPK dan Polri 
Memanas" di vod.kompas. 
com/kpkdanpolrimemanas 


3) 


Kisah Seorang "Die Hard” KPK 


etika Gedung KPK dida- 
tangi sejumlah perwira 
polisi yang hendak me- 


nangkap Komisaris Novel Ba 
wedan, penyidik utama k 
dugaan korupsi pengadaan s 
mulator berkendara di Korps 
Lalu Lintas Polri, seorang teman 
menulis di akun Twitte 
Kira-ki 
tersebut, 
McClane, tapi itu hanya di film.” 

John MeClane ada 
ter fiksi seorang polisi dari New 
York, AS, dalam film produksi 
Hollywood, Die Hard. John Mc- 
Clane adalah polisi yang berani 
menumpas kejahatan di mana 
pun dia berada. Karakter Mc- 
Clane memang ibarat makna die 
hard itu sendiri. Keras kepala, 
menolak berubah untuk apa 
yang diyakini sebagai kebenar- 
an 

Namun, betulkah polisi baik 
hanya ada di film? Di Indon 
kita bisa menemukan sosok-so- 
sok polisi yang baik itu di Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Mereka adalah para pe- 
nyidik KPK yang menjadi tokoh 
kunci di balik terungkapnya ka- 
sus-kasus korupsi skala besar 
yang mengguncang nege: 

Salah seorang penyidik itu 
adalah Komisaris Novel Baswe- 
dan. Hampir semua koleganya 
di KPK, mulai penyidik hingga 
pimpinan, mengakui Novel ada- 
lah penyidik dengan kategori 
par excellence, Dia berperan uta- 
ma dalam mengungkap korup: 
skala besar seperti suap wisma 
atlet yang melibatkan mantan 
Bendahara Umum Partai Demo- 


ini. 


 — 


mas 


Novel Baswedan 


krat Muhammad 
dan politikus satu partainya, 
Angelina Sondakh. Novel ikut 
memimpin penangkapan Bupati 
Buol Amran Batalipu yang sem- 
pat melawan saat ditangkap 
tangan menerima suap dari 
anak buah pengusaha Siti Har- 
tati Murdaya. 

Di hampir semua penangkap- 
an koruptor kelas kakap, Novel 
ikut langsung di lapangan. Se- 
jumlah operasi tangkap tangan 
KPK dipimpin oleh Novel, Yang 
paling fenomenal tentu kasus 
dugaan korupsi pengadaan si- 
mulator berkendara di Korlan- 
tas Polri. Novel menjadi penyi- 
dik yang ikut memimpin peng- 
geledahan di markas Korlantas, 
Jalan MT Haryono, Jakarta. 

Penggeledahan KPK di mar- 
kas Korlantas sempat tak ber- 
langsung mulus ketika sejumlah 
perwira dari Bareskrim Mabes 
Polri menghentikannya. Dua 
perwira berpangkat komisaris 
besar meminta penyidik KPK 


menghentikan penggeledahan. 
Mereka menanyakan izin peng- 
geledahan dari Kapolri Jenderal 
(Pol) Timur Pradopo, Ketegang- 
an menyelimuti na peng- 
geledahan tersebut. 

Tiba-tiba, dengan keberanian 
yang mungkin jarang dimiliki 
perwira menengah seusianya, 
Novel menghadapi seniornya di 
kepolisian itu. Memegang s 
izin penggeledahan yang diper 
oleh KPK dari pengadilan, No- 
vel berkata kepada seniornya, 
”Maaf, Bang, kami hanya men- 
jalankan tugas. Ini surat izin da- 
ri pengadilan untuk penggele- 
dahan yang kami lakukan.” Tak 
tebersit sedikit pun nada ragu 
dan takut dalam benak Novel. 

Persis seperti adegan dalam 
film-film Holywood, Novel de 
ngan keberaniannya tak sedikit 
pun merasa gentar. Dengan ke- 
beranian itu, sudah banyak seni- 
ornya yang mencoba mengi 
ngatkan Novel. Namun, seperti 
John MeClane, Novel yakin 
bahwa yang dilakukannya sema- 
ta demi memberantas korupsi. 
Dia tak mau berubah jatu 
yang salah menurut hukum, 
maka di matanya juga salah. 

Ketika tiba-tiba dijadikan ter- 
sangka oleh Polri untuk kasus 
delapan tahun lalu saat bertugas 
di Polresta Bengkulu, Novel pun 
siap menghadapinya. Dengan 
semua prestasi sebagai die 
hard-nya KPK, pimpinan pun 
tak ragu membela Novel. 

"Yang senang kalau Novel di- 
penjara adalah koruptor,” kata 
Juru Bicara KPK Johan Budi SP, 

(KHAERUDIN) 


Festival Borobodur Bahas N. 


JAKARTA, KOMPAS — Feno- 
mena bermunculannya novel 
bertema silat dan sejarah yang 
marak selama lima tahun terak- 
hir bakal dibahas pada Borobu- 
dur Writer and Cultural Festival, 
Musyawarah Agung Penulis Ce- 
rita Silat 2012 bertema "Memori 
dan Imajinasi Nusantara” itu 
akan digelar pada 29-31 Oktober 
di Aula Hotel Manohara, Boro- 
budur, Jawa Tengah. 

Festival akan melibatkan 150 
peserta, digelar oleh Samana Fo- 
undation dan Yayasan Nusantara 
Institute, dan terbuka untuk 
umum. Tim kurator festival, Se- 
no Joko Suyono, Wicaksono Adi, 
Dorothea Rosa Herliany, dan 
Imam Muhtarom, akan mengha- 


dirkan lebih banyak akadem 
dan budayawan selaku pembica- 
ra dalam festival ini. 

Seno Joko Suyono menyebut- 
an, novel silat dan sejarah men- 
jadi bahasan karena selama lima 
tahun terakhir bermunculan pe- 
ngarang novel bertema silat atau 
sejarah. Dengan memakai latar 
belakang sejarah kerajaan Mata- 
ram, Majapahit, Sriwijaya, dan 
Pajajaran, para novelis berani 
mengolah kontroversi sejarah 
antara, seperti Perang Bubat 
atau asal-usul dan akhir hidup 
Gajah Mada, sebagai kisah fiksi 
yang memikat. 

”Kami ingin membuat forum 
yang mempertemukan sejara- 
wan, arkeolog, penulis novel, dan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


vel Silat 


budayawan. Kita belum pernah 
memiliki forum susastra seperti 
itu. Sejumlah 70 dari 150 peserta 
aktif festival itu adalah penul 
novel silat dan sejarah,” papar 
Seno di Jakarta, Sabtu (6/10). 

Wicaksono menyatakan, pem- 
bahasan oleh para arkeolog, se- 
jarawan, dan peneli rah ten- 
tang fenomena novel silat dan 
sejarah menjadi penting sebagai 
rangsangan dari luar (pengamat) 
terhadap karya tersebut. 

Arkeolog Prof Dr Agus Ar 
Munandar yang akan hadir se- 
bagai salah satu pembicara me- 
nyebutkan, data dan informasi 
sejarah berkembang seiring ber- 
bagai penelitian arkeologi dan 
sejarah terbaru. (ROW) 


Kapal Tabrakan di China 


Insiden Kedua dalam Sepekan Terakhir 


BEIJING, SABTU 


Tabrakan kapal kembali 


terjadi di wilayah China. Kali ini satu kapal 
bermuatan baja bertabrakan dengan kapal 
pengangkut pasir di Sungai Yuanjiang dekat kota 
Yuanjiang, Provinsi Hunan, China selatan. Hingga 
Sabtu (6/10), telah ditemukan 11 korban tewas. 


Tabrakan tersebut terjadi 
Jumat (5/10) sore sekitar pukul 
16.00 waktu setempat. Kantor be- 
rita Xinhua menyebutkan, 22 
awak kapal baja it 


Hingga Sabtu 
nyelamat telah menemukan 11 
jenazah korban dan menyela- 


& tim pe- 


matkan 10 orang, Satu orang ma- 
sih hilang. 

Liu Lianping, juru bicara pe- 
merintah kota Yuanjiang, me- 
nyatakan, pencarian terhadap sa- 
tu korban hilang masih terus 


berlangsung. Pihak berwajib juga 


terus menyelidiki penyebab ta- 
brakan tersebut. 

Ini adalah tabrakan kapal ke- 
dua yang terjadi di wilayah China 
setelah Senin malam lalu dua 
kapal bertabrakan di lepas pantai 
Pulau Lamma, Hongkong Jumat 
malam, korban tes im 
kecelakaan maritim terburuk 
di Hongkong dalam 41 tahun 
itu bertambah menjadi 39 
orang. 

Departemen Kelautan Hong- 
kong masih terus menyelidiki pe- 
nyebab kecelakaan antara kapal 
penumpang Lamma IV dan kapal 


cepat Sea Smooth itu. Saat ke- 
jadian, Lamma IV, yang dimiliki 
perusahaan listrik 

Electric Co, membaw: 
numpang dan tiga awak. 

Kapal yang sedang menuju 
Victoria Harbour di Hongkong 
untuk melihat pesta kembang api 
dalam perayaan Hari Nasional 
China itu langsung tenggelam be- 
gitu bagian buritannya rusak pa- 
rah dihajar Sea Smooth. 

Pemerintah Hongkong me- 
telah menghentikan 
an korban karena jumlah 
n sudah sesuai dengan daf- 
tar penumpang, 

Kepolisian Hongkong telah 
menahan tujuh awak dari kedua 
kapal, termasuk dua kapten ka- 
pal, untuk menyelidiki kemung- 
kinan tindak pidana dalam in- 
siden tersebut. 

Kapal menjadi sarana trans- 
portasi utama untuk menghu- 
bungkan pulau-pulau di sekitar 


Hongkong 
124 pe- 


Hongkong, Ini adalah kecelakaan 
maritim terburuk di kawasan itu 
sejak sebuah kapal tenggelam 
akibat topan badai pada tahun 
1971. 


Curah hujan tinggi 

Sementara itu, kantor berita 
Xinhua menyebutkan, curah hu- 
jan tinggi menjadi penyebab ta- 
nah longsor di Provinsi Yunnan 
yang menewaskan 18 siswa se- 
kolah dasar dan seorang pen- 
duduk desa, Kamis lalu. 

Menurut Xinhua, hujan turun 
nyaris tanpa henti di kawasan 
Zhenhe sejak 1 September, 
Saat longsor terjadi, akumulasi 
curah hujan sudah mencapai 
297 milimeter atau tiga kali lipat 
dari curah hujan normal tahun 
lalu, 

Air hujan membuat tanah di 
kawasan berbukit-bukit itu jenuh 
sehingga terjadi longsor. 

(AFP/AP/DHF) 


03 — 


| Wujudkan Impian dengan —- BEAN 
— mang ERHADIAH TOTAI 


MATAHA 


DEPARTMENT STORE 


30 November 


Produk tertentu 
Bertaku 7 Oktober 2012 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Semarang Incar 
Jadi Kota Pusaka 


Ada 103 Bangunan Perlu Dikonservasi 


SEMARANG, KOMPAS — 


NUSANTARA 


Kota Semarang tengah 


mengincar menjadi kota pusaka dunia yang diakui 
dunia pada tahun 2020. Karena itu, diperlukan 
rencana besar berdasarkan keotentikan nilai sejarah 
dan berbagai bidang lain yang menjadi panduan 
untuk mencapai target tersebut secara bertahap. 


Oen's Semarang Foundation 
menyelenggarakan Festival Kota 
Lama untuk pertama kali pada 
57 Oktober di kawasan Kota 
Lama, Semarang, Jawa Tengah. 
Dalam festival itu juga diadakan 
konferensi internasional menge- 
nai cagar budaya, pameran mobil 
dan motor tua, pentas musik, 
rally foto, serta bazar yang me- 
nyajikan aneka makanan tempo 
dulu khas Semarang. 

Ketua Oer's Semarang Foun- 
dation Harini Krisniati, Sabtu 
(6/10), mengungkapkan, usulan 
agar kawasan Kota Lama menjadi 
kota pusaka dunia pada Gan 
2020 datang dari para pegiat dan 
ahli cagar budaya di Kota Se- 
marang, Karena itu, konferensi 
internasional dan focused group 
ion (FGD) diadakan untuk 
memberikan rekomendasi me- 
ngenai apa yang harus dilakukan 
berbagai pihak menuju penca- 
paian target itu, 

Pembahasan dibagi menjadi ti- 
ga bidang spesifik, yaitu dari sisi 
arsitektur, lingkungan, dan ka- 
n. FGD dihadiri para pakar 
arsitektur, tata kota, ahli teknik 
bangunan, sejarawan, serta ahli 
dari Belanda 

Sekretaris Badan Pengelola 
Kawasan Kota Lama Albertus 
Kriswandono mengatakan, hasil 
FGD disepakati harus ada desain 
besar yang akan jadi panduan 


langkah menuju target itu. Meski 
demikian, target utama bukanlah 
status pengakuan, melainkan un- 
tuk menata kembali kawasan Ko- 
ta Lama yang selama ini kurang 
terawat. 

"Semua harus berangkat dari 
keotentikan. Perlu riset menda- 
lam mengenai sejarah, studi ar- 
keologi, dan arsitektur. Masya- 
rakat juga harus digerakkan. Sa- 
lah satu syarat dari UNESCO 
rakat harus berge- 
rak. Tetapi peran pemerintah ju- 
ga sangat penting,” ujar Kris- 
wandono. 


kan data Badan Pe- 
rencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Semarang, 103 bangunan 
cagar budaya harus dikonservasi 
dari 300- 400 bangunan tua yang 
k 103 bangunan itu 
rah dan mewa- 
cktur tertentu pada za- 


mannya, 

”Palam waktu dekat, kami 
bersama — Pemkot — Semarang 
mengumpulkan para pemilik ba- 
ngunan cagar budaya untuk 
membahas bagaimana pemanfa- 
atannya. Kalau mampu, mereka 
diharapkan — menggunakannya, 
Jika tidak, kami akan membantu 
mencari investor. Jika perlu, 
Pemkot Semarang membeli 
ngunan yang memang memiliki 


PULAU MOYO 


Ketika Investor. Terus 
Berburu Tanah Pantai 


ntah berapa luas tanah di 
E pesisir Pulau Moyo yang 

sudah terjual di tangan 
investor saat ini, Namun, Syu- 
kur Abidin (61) masih bersiku- 
kuh belum mau melepas 4 hek- 
tar tanah miliknya. 

"Saya masih menunggu wak- 
tu yang tepat dan saya memang 
1 menjual tanah di 
a Je uka pola 


ad 
saya dikelola oleh investor dan 
saya mempunyai saham di da- 
kata Syukur, tokoh 
Desa Labuhan Aji, 
Kecamatan Labuhan Badas, Ka- 
bupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat, awal September 
2012 lalu. 

Tanah milik Syukur kini su- 
dah ditawar Rp 8 juta per meter 
persegi. Adapun tanah milik te- 
tangganya yang sudah bersertifi- 
kat dihargai Rp 5 juta per meter 
persegi. Bahkan, tanah yang be- 
lum mempunyai kelengkapan 
surat pun laku dengan harga Rp 
2 juta per meter persegi. 

Dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir, sebagian tanah di pesi- 
sir Pulau Moyo sudah dikapling- 
kapling. Investor dalam dan luar 
negeri telah membeli tanah-ta- 
nah di desa itu. Pulau Moyo 
dengan alamnya yang indah me- 
mang menarik investor. Keha- 
diran mendiang Putri Diana 
yang berlibur di Pulau Moyo se- 
lama tiga hari pada tahun 1993 
juga membuat nilai jual pulau 
itu kian tinggi. Air terjun Mata 
Jitu, tempat Putri Diana mandi, 
kini menjadi obyek wisata ung- 
gulan pulau yang memiliki pe- 
sona pasir putih dan air laut 
nan jernih. 


Perusakan hutan 

Seiring dengan maraknya 
pembelian tanah oleh investor 
di Desa Labuhan Aji dan desa 
tetangganya, Sebotok, kegiatan 
pembukaan kebun baru di area 
penggunaan lain kawasan hutan 
pun ramai dilakukan warga. 
Pembukaan kebun baru itu di- 
mungkinkan terkait perpindah- 
an besar-besaran kebun warga 
dari pesisir ke dalam pulau. 

Pembukaan ladang itu mem- 
buat hutan di tepi jalan sepan- 
jang 500 meter dari Desa La- 
buan Aji menuju obyek wisata 
air terjun Mata Jitu gundul. Wi- 
satawan yang menginap di 
Amanwana Resort mengeluhkan 
penggundulan hutan itu. 

"Banyak wisatawan asing 
yang komplain karena pene- 
bangan itu dikhawatirkan akan 
merusak lingkungan di Pulau 
Moyo,” kata Human Resources 


«. 


Banyak wisatawan asing 
yang komplain karena 
penebangan itu 
dikhawatirkan akan 
merusak lingkungan di 
Pulau Moyo. 


Manager Amanwana Resort 
Frankie Syukur. 

Frankie menduga, masyarakat 
menebang pohon terkait per- 
mintaan sejumlah investor yang 
telah membeli tanah di pulau 
itu. Pihak Amanwana Resort te- 
lah melaporkan secara resmi pe- 
nebangan itu kepada Bupati 
Sumbawa pada 6 Agustus 2012 
dan Kepolisian Resor Sumbawa 
pada 24 Agustus 2012. Namun, 
hingga saat ini belum ada tin- 
dakan tegas di lapangan. 

Sebagian masyarakat desa 
sendiri menganggap tudingan 
keterlibatan investor tidak be- 
nar, Arajak, warga Desa Labuh- 
an Aji, mengatakan, pembukaan 
kebun baru oleh warga bukan 
karena permintaan investor. Se- 
jak dulu warga memang mela- 
kukan ladang berpindah dan sa- 
at ini mereka sedang memper- 
luas kebun jambu metenya. 

Staf Desa Labuhan Aji, Abas 
Hasan, mengatakan, rapat an- 
tara pemuka desa dan mas, 
rakat telah dilakukan. Dari rapat 
itu diperoleh keputusan bahwa 
warga diperbolehkan membuka 
kebun baru, tetapi dianjurkan 
tidak menebang pohon di se- 
panjang jalur masuk air terjun 
Mata Jitu. 

"Tapi namanya juga manusia, 
ada sejumlah warga yang tetap 
menebang pohon di sepanjang 
ruas jalan menuju air terjun. 
Mereka yang menebang pohon 
itu sebenarnya adalah karyawan 
Amanwana. Semestinya Aman- 
wana juga bisa menertibkan 
karyawannya sendiri,” ujar Abas. 

Adanya pembukaan hutan, 
menurut Kepala Seksi Wilayah 
II Konservasi Sumber Daya 
Alam Sumbawa Dahri, memba- 
hayakan lingkungan hutan. 
Meski lokasi pembukaan hutan 
berada di luar kawasan konser- 
vasi, tetap berbahaya karena la- 
dang akan berbatasan langsung 
dengan kawasan konservasi. 

Pemerintah perlu segera ber- 
sikap tegas. Pulau Moyo harus 
diselamatkan dari kerusakan 
yang semakin parah. (SEM/NIT) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nilai sejarah tinggi," ujar Harini. 

Wali Kota Semarang Hendrar 
Prihadi mengaku, Kota Semarang 
telah memiliki perda tentang 
rencana tata bangunan dan ling- 
kungan kawasan kota lama. 
Namun, belum ada insentif 
bagi pemilik bangunan cagar bu- 
daya. 

Sekretaris Badan  Pengem- 
bangan Sumber Daya Periwisata 
dan Ekonomi Kreatif Kemen- 
terian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Harry Waluyo menga- 
takan, rencana mewujudkan Ko- 
ta Lama Semarang menjadi kota 
pusaka dunia harus disertai ko- 
mitmen. "Tidak cukup sampai 
pada pengusulan, tapi juga 
bagaimana pemeliharaan," ujar- 
nya. (UT) 


Festival Krakatau XXII 


Tarian Topeng 
Sekura asal 
Lampung Barat 
turut 
memeriahkan 
pembukaan 
Festival 
Krakatau XXII, 
Sabtu (6/10), di 
Lapangan 
Saburai, 
Lampung. 
Festival yang 
dihadiri 22 duta 
besar negara 
sahabat ini diisi 
dengan berbagai 
kegiatan 
pariwisata serta 
seni dan budaya 
hingga 14 
Oktober 
mendatang. 


KOMPAS/YULVTANUS HARJONO, 


www.bankmandiri.co.id 


mandiri 


— 


Parkir Timur Senayan (Area Parkir JCC) 
Minggu, 7 Oktober 2012 | Jam 05.00 - 17.00 WIB 


Nikmati serunya mencicipi 
berbagai hidangan terkenal nusantara! 


ha 


berbagai penawaran fantastis selama HUT Bank Mandiri 


belanja lebih 


mudah dengan 
| mandiri e-money 


bunga ringan 
1490 p.a. eff 


dengan mandiri kta" 


PP 
man 


Ini 


Sate Padang Ajo Ramon « Nasi Goreng Kebon Sirih » Kedai Kak Ani 
Bakso Kota Cak Man - Sate Ayam RSPP « Roti Bakar Edi « Sake 77 
Aussy Burger - Pempek Abing - Justmine Pisang Hijau 


di lelang mandiri 
dagang untung 


Ae AE YA Ta 

grace period 
dengan 

mandiri kta" 


14 benefit 


mandiri kpr" 


dapatkan advance miles 
dengan 


skyz 


transaksi forex 

lebih mudah & 

nyaman dengan 
mandiri e-fx 


nonton konser 


J-Lo 
dengan 
mandiri fiesta poin 


14 


smartphone 


GRATIS" 


dengan aktivasi 
mandiri mobile 


nikmati penawaran khusus 
aneka fashion dan kuliner 
di Pasar Indonesia 


diskon 50Y9 


selama 14 hari dengan 
mandiri kartu kredit 


Jangan lewatkan meriahnya HUT Bank Mandiri ke-14! Ayo kunjungi Mandiri Karnaval Nusantara 
dan nikrnati lezatnya aneka kuliner nusantara dengan diskon 5094, live performance banyak musisi 
ternama, beragam penawaran fantastis, serta berbagai acara seru lainnya, dapatkan juga doorprize 
menarik. Temukan juga aneka karya khas Indonesia yang unik dan tiada duanya di Pasar Indonesia. 
Persembahan dari Bank Mandiri untuk mewujudkan semua keinginan Anda. 

Apapun keinginan Anda, mandiri saja. 


“ Syarat & ketentuan berlaku 


setiap transaksi menggunakan mandiri debit, mandiri kartu kredit atau mandiri prabayar 


mandiri ca a 


(140 


Terpe 


Terdepan 


srcaya 


Tumbuh bersama Anda. 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


PEMBUNUHAN 


Aipda Anton Sendirian 
Bekuk Lima Tersangka 


unyi dering telepon membangunkan Aipda Anton, ang- 
Bs Intelkam Polres Metropolitan Tangerang, yang ter- 

lelap, Jumat selepas tengah malam. "Pak, ada orang yang 
dibunuh di balai warga. Pelakunya kabur. Kalau bisa, Pak, 
pelakunya ditangkap,” kata Anton menirukan isi pembicaraan 
telepon dirinya dan Darsano, Ketua RW 004, Sabtu (6/10). 
Pembunuhan itu terjadi di Jalan Kelapa Raya RT 002 RW 015, 
Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, 
Jumat (5/10) dini hari. 

Berbekal sepucuk pistol dan masih bercelana pendek, Anton 
bergegas mendatangi tempat kejadian perkara yang tak jauh 
dari rumahnya. Seusai meminta keterangan dari sejumlah saksi, 
Anton mencari tersangka pembunuhan Agus Kurnia Tambu- 
nan, Mengacu keterangan Firdaus (60), salah seorang saksi, 
Anton mendatangi lima 
orang yang sedang 
nongkrong tak jauh dari 
masjid, Kedatangan Anton 
terendus sehingga mereka 
bersiap melarikan diri. 
Anton pun berusaha 
menghentikan langkah 
mereka, Ancaman senjata 
yang dilakukan Anton ti- 
dak membuat para terdu- 
ga takut. 

Bahkan, Dn melawan 
dengan mengacungkan go- 
lok. Begitu Anton mele- 
paskan tembakan ke uda- 

WANDINING yg, Dn langsung menye- 
rah. Melihat Dn tak berdaya, dua rekannya berusaha mem- 
bantu dan mengancam Anton dengan celurit, kunci roda, dan 
keris, 

Mengantisipasi kejadian yang lebih buruk, Anton langsung 
melepaskan tembakan lagi ke udara. Begitu mendengar letusan 
senjata, kontan para tersangka menyerahkan diri. 

Pada saat yang bersamaan masyarakat mendatangi lokasi 
dan membantu Anton meringkus para tersangka, yakni Dn, SY, 
KR, AR, serta SS, kemudian menggelandang mereka ke pos 
polisi terdekat. Para tersangka ditangkap dua jam setelah ter- 
jadi pembunuhan terhadap Agus Kurnia Tambunan, 

Kejadian itu bermula ketika korban sedang asyik mengobrol 
dengan Nando, tetangga korban di balai warga. Tiba-tiba tiga 
orang yang mengendarai Daihatsu Xenia warna silver menda- 
tangi mereka. Sebuah mobil lain juga ikut menghampiri, tetapi 
dua penumpangnya tidak turun. 

Sempat terjadi cekcok mulut antara Dn dan korban yang 
berbuntut adu jotos. Dua rekan Dn yang semula berada dalam 
mobil ikut mengeroyok korban, "Saat terjadi perkelahian, salah 
seorang teman Dn menghantam bagian belaka 
dengan kunci roda. Korban langsung roboh,” cerita Nando. 

Tak puas dengan itu, bogem mentah mendarat di wajah 
korban dan mata korban dihajar dengan batu yang ada di 
sekitar tempat itu. Melihat korban dikeroyok beramai-ramai 


Jakarta Segera Perluas APTB 


Butuh Kerja Sama Kepolisian untuk Sterilisasi Jalur Bus Transjakarta 


JAKARTA, KOMPAS — 
Dalam upaya mengatasi 
kemacetan, Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta 
akan memperluas 
angkutan perbatasan 
terintegrasi bus 
tranjakarta hingga 18 
rute, Targetnya para 


pekerja pengguna 
kendaraan pribadi di 
Jakarta 


"Perlu pengembangan jaring- 
an, penambahan bus, dan pe- 
ningkatan standar pelayanan 
minimum,” kata Gubernur DKT 
Jakarta Fauzi Bowo saat menin- 
jau APTB Pulogadung-Bekasi di 
Halte Pedati Prumpung, Jakarta 
Timur, Sabtu (6/10). Pedati 
Prumpung adalah salah satu hal- 
te bus transjakarta. 

APTB menggunakan jalur bus 
transjakarta dan bisa berhenti di 
haltenya untuk mempercepat 
penumpang. Kebijakan 
lakukan juga agar jalur bus 
transjakarta tidak — diserobot 
n pribadi. 

Di hari terakhir menjabat, 
Fauzi berpesan agar jalur harus 
steril untuk menjamin transja- 
karta dan APTB beroperasi tepat 
waktu dan terjadwal, Sterilisasi 
ini akan membutuhkan anggaran 
khusus karena bekerja sama de- 
ngan kepolisian. 

APTB kini melayani rute Be- 
kasi-Pulogadung (10 bus), Tange- 
rang-Kalideres (10 bus), dan Ci- 
putat-Kota (15 bus). Kapasitas 
17.340 orang per rute, jarak kebe- 
rangkatan bus 10 menit, waktu 
operasional pukul 05.00-pukul 
2200, dan daya angkut 85 
orang, 

Rute yang segera beroperasi, 
kata Kepala Dinas Perhubungan 


Dengan demikian, masih ada 14 
rute lagi untuk dikembangkan di 
Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi sampai 2013. 

Apabila 18 rute sudah bero- 
kapasitas angkut APTB 

12120 orang per hari, 
Jumlah ini cukup membantu me- 
ngurangi penggunaan 1,915 juta 
sepeda motor dan mobil pribadi 
oleh 8,67 juta jiwa orang per hari 
dari Bodetabek ke Jakarta. 

Untuk sterilisasi jalur bus 
transjakarta, kata Pristono, pem- 
batas jalan akan ditinggikan. Di 
titik rawan, penyerobotan akan 
dipantau dan dijaga. Masuknya 
APTB juga membuat jalur bus 
transjakarta lebih i. 
APTB berkewa 
penumpang bus transjak: 


Transjakarta dihambat 


si 


luar biasa di Jakarta hingga 
menutup jalur bus transjakarta, 
Akibatnya, hingga pukul 21.00 
penumpang masih terlihat berju- 
bel, Antrean terlihat mengular di 
Halte Halimun dan Manggarai 
yang dilayani oleh bus transja- 
karta Koridor IV. 

Keluhan penumpang terlihat 
di media sosial antara lain @ii 
fobusway yang dibuat oleh ko- 
munitas Suara Transjakarta. Pe- 
numpang bus transjakarta Kori- 
dor VI, misalnya, mengeluhkan 
perjalanan dari Halte Latuhar- 
hari-Dukuh Atas yang mencapai 
15 jam. 

Rute Semanggi-Grogol yang 
melewati lima halte ditempuh 
lebih dari satu jam, padahal 
normalnya hanya setengah jam. 
Halte PGC-Slipi Petamburan 
ditempuh lebih dari dua jam yang 


Gubernur 

DKI Jakarta 
Fauzi Bowo 
didampingi 
Kepala Dinas 
Perhubungan 
Udar Pristono 
(kiri) saat 
mencoba bus 
angkutan 
perbatasan 
terintegrasi bus 
transjakarta 
(APTB) jurusan 
Pulogadung- 
Bekasi dari halte 
bus transjakarta 
di Terminal 
Pulogadung, 
Jakarta Timur, 
Sabtu (6/10). 


KOMPAS/ WISNU WIDIANTORO 


Bus transjakarta Koridor I ju- 
rusan Blok M-Kota terjebak ke- 
macetan di Bundaran FIT. Ke- 
macetan juga terjadi di Koridor IT 
mulai Galur hingga Senen. 

Koordinator Komunitas Suara 
na me- 
nyesalkan banyak antrean pe- 
numpang. "Kami sudah sering 
berteriak agar pelayanan segera 
diperbaiki, tetapi sekarang per- 
jalanan bus sering terhambat," 
ujarnya. 

Menurut David, kinerja bus 
transjakarta juga tidak maksimal 
karena keterbatasan armada, ja- 
lan yang kian padat, serta jalur 
yang tidak stei a juga me- 
nyayangkan polisi yang memper- 
bolehkan kendaraan pribadi 
menggunakan jalur bus trans 
jakarta saat terjadi kemacetan. 
ni merupakan bentuk pendi- 


tuk tidak masuk jalur bus trans- 
jakarta menjadi tergerus dengan 
diperbolehkannya mereka me- 
makai jalur bus transjakarta pada 
saat tertentu,” ujarnya, 

Dia berharap, Pemprov DKI 
Jakarta bisa meningkatkan ki- 
nerja bus transjakarta sehingga 
waktu tunggu menjadi lebih sing- 
kat, Hal ini penting untuk me- 
ningkatkan jumlah penumpang, 

"Kalau waktu tunggu bus tidak 
dipersingkat, orang jadi ragu-ra- 
gu untuk pindah ke transjakarta,” 
ucap David yang merasa kema- 
cetan di Jakarta sudah bertam- 
bah parah, 

Secara terpisah, Wakil Direk- 
tur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 
Ajun Komisaris Besar Wahyono 
membenarkan, terjadi kepadatan 
arus lalu lintas yang luar biasa 
sepanjang Jumat lalu, mulai sore 


dan perlawanan tidak seimbang, Nando langsung kabur minta 
pertolongan kepada warga sekitar. (PIN) 


lah Bekas 


DKI Jakarta Udar Pristono, ada- 


Kampung Rambutan. malam terjadi kemacetan yang jam. 


Sementara itu, Jumat (5/10) dalam kondisi normal cuma satu — dikan yang buruk bagi pengguna hingga malam hari. 
kendaraan pribadi, Ketaatan un- 


(BRO/ART/RTS) 


IA eeaka 


Ocha, Teh Jepang 
yang Mendunia 


pada akhir pekan ini memang asyik. 

Seluruh badan terasa segar, pikiran 
pun mengalir tenang. Apalagi jika teh yang 
kita minum memiliki rasa yang nikmat. 

Kebiasaan minum teh sudah menjadi 
tradisi di Indonesia. Kapan saja dan di 
mana saja teh selalu jadi minuman favorit. 
Misalnya, sebelum beraktivitas pagi hari, 
istirahat sore pada sela-sela jam kantor, 
hingga malam hari sembari menonton TV di 
rumah. 

Bicara tentang teh, ada satu jenis teh 
dari Jepang yang sedang hangat dibicarakan 
yaitu ocha. Seperti dilansir dari 
Kompas.com, ocha banyak digemari karena 
dipercaya bisa membantu menghilangkan 
lemak tubuh, mencegah kerontokan rambut, 
dan melancarkan pencernaan. Selain itu, 
sama seperti jenis teh lainnya, aroma 
dan kenikmatan ocha bisa membantu 
menenangkan tubuh dan pikiran. 


Az: yang sering dilakukan orang 


Populer 

Di Jepang, ocha sudah hadir sejak abad 
ke-13 atau sekitar 800 tahun lalu. Pada 
awalnya, ocha hanya digunakan untuk obat. 
Namun, kebudayaan ini mulai bergeser 
pada abad ke-15 dan ke-16, ketika ocha 
mulai dinikmati oleh kalangan samurai 
dan kaum terpelajar. Lalu, budaya minum 
ocha di seluruh lapisan masyarakat mulai 
berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 
setelah sencha (salah satu varian ocha) 
mulai terkenal dan menyebar ke seluruh 
Jepang. 

Berbeda dengan teh lain, ocha tak bisa 
langsung diseduh setelah dipetik. Teh ini 
masih harus melalui proses pemijatan untuk 
menghasilkan warna, kilau, rasa, dan aroma 
yang khas, Untuk memijat ocha digunakan 
sebuah meja pemijat yang disebut jotan. 

Jotan terdiri atas lapisan tebal kertas 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Jepang dan diletakkan di rangka kayu. Di 
bawah kertas tebal ini terdapat batubara 
yang berfungsi membuat meja jadi agak. 
panas. Tingkat panas ini bertujuan 
mengeringkan daun teh. 

Seiring dengan kepopulerannya, kini 
ocha bisa dinikmati dalam kemasan botol 
praktis yang mudah dibawa ke mana saja 
dan kapan saja, Inovasi ini dilakukan oleh 
Suntory Garuda Beverage melalui produk 
Mirai Ocha. Menggunakan daun teh dari 
Jepang dengan proses unik, Mirai Ocha 
dikembangkan sebagai produk yang cocok. 
dengan lidah orang Indonesia. 


Praktis 

Saat ini pertumbuhan industri minuman 
siap minum terutama di kategori teh di 
Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 
15 persen selama dua tahun belakangan 
dan terus tumbuh hingga sekarang. 

“Mirai Ocha diharapkan dapat menjadi 
pilihan baru yang berbeda untuk minuman 
siap minum dalam kemasan botol yang 
dapat menarik konsumen ke kategori 
ocha ini. Kami meluncurkan produk yang 
menyenangkan dan menyegarkan bagi 
Orang-orang muda yang gemar menikmati 
minuman dalam kemasan botol untuk 
kehidupan sehari-hari serta menyukai hal-hal 
praktis karena mereka bergerak dengan aktif 
dan dinamis," ungkap Marketing Director 
Suntory Garuda Beverage Keisuke Inakagi. 

Mulai akhir September 2012, Mirai 
Ocha yang memiliki tiga varian rasa, yaitu 
original, sakura, dan madu sudah tersedia 
di rak-rak toko tradisiorial, pasar swalayan, 
minimarket, dan supermarket besar di 
Indonesia. Produk ini dibanderol dengan 
harga Rp 5.000 per botol untuk kemasan 
500 mi dan Rp 3.500 per botol untuk 
kemasan 300 mi. (IKLAN//INOJ 


MIRAI, MINUMAN OCHA PERTAMA DALAM BOTOL. SENSASI RASA 
OCHA-NYA SIAP SEMANGATI SEGALA AKTIVITAS DAN DIMANA SAJA. 
TERSEDIA DALAM TIGA VARIAN RASA : ORIGINAL, SAKURA, 


TEH TRADISIONAL JEPANG 


"ECNEICS LABORATORY Co.Ltd. All rights reserved 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Pemain ganda putra Jaya Raya Jakarta, Ha 


Faisal/Putra Eka Rhoma, meluapkan kegembiraannya sei 


SEMBANGUNAN JAYA CUP 


BULUTANGKIS NASIONAL ANTAR KLUB BEREGU YUNIOR 


| 4 


(TN PR 
3 INDONESIA 
1 astec f 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


ai mengalahkan pemain Djarum Kudus, Edi Subaktiar/Arya Maulana 


Aldiartama, dalam final kejuaraan bulu tangkis beregu campuran yunior antarklub Piala Pembangunan Jaya di GOR Asia Afrika, Jakarta, Sabtu (6/10). Jaya Raya Jakarta 


menang 3-L atas Djarum Kudus. 


Fajar, Titik Balik Kemenangan 


Rudy Hartono: Kualitas Pemain Belum Memuaskan 


JAKARTA, KOMPAS — 


Bermodal sabar dalam laga 


ketat satu jam, Eka Fajar Kusuma unggul atas 
Thomi Azizan Mahbub. Perjuangan Fajar menjadi 
titik balik kemenangan Jaya Raya atas Djarum 
Kudus 3-1, sekaligus mempertahankan gelar juara di 
turnaman antarklub Piala Pembangunan Jaya 2012. 


Di atas kertas, tunggal putra 
Djarum Kudus, Thomi, sudah 
unggul atas Fajar, pemain Jaya 
Raya, Sejak awal gim pertama, 
Thomi bahkan sudah memimpin 
dan menang 21-13 ata 

Namun, Fajar memili 
petarung ulet. Dengan kesabaran 
tinggi, Fajar meladeni serangan 
demi serangan 'Thomi. Alhasil, 
gim kedua ia menangi dengan 
24-22. Lalu di gim ketiga, setelah 
sempat memimpin dengan 16-9, 
Fajar tersusul Thomi dengan 
18-18. Lagi-lagi dengan kesabai 
dan ketenangan di poin kri 
Fajar kembali menyerang dan 
menutup gim ketiga, 21-19. 


"Saya hanya berusaha sabar 
menghadapi Thomi supaya bola 
tidak terbuang atau mati sendiri. 
Saya sendiri belum pernah bx 
temudia. Ini di luar dugaan saya, 
ujar Fajar, 

Bagi manajer tim Djarum Ku- 
dus, Lius Pongoh, kemenangai 
itu wajar dipetik Fajar. "Seb 
pemain dari klub peraih juara 
tahun lalu, seharusnya ia bei 
main tegang. Namun, saya lihat ia 
begitu tenang, Sementara Thomi 
begitu bernafsu. Dalam keju: 
raan seperti ini, siapa yang 
tenang dan sabar, ia yang me- 
nang,” ujar Lius Pongoh. 

Imelda Wiguna, pengurus PB 


Jaya Raya, mengakui, di atas ker- 
tas, kualitas tunggal putra, ganda 
campuran, dan ganda putri dari 
Jaya Raya sebetulnya di bawah 
pemain-pemain Djarum Kudus. 

"Namun, tadi Fajar mampu 
membuktikan, ia mampu me- 
nang Fajar menjadi kunci ke- 
menangan bagi Jaya Raya,” ujar 
Imelda. 

Sementara itu, melihat per- 
tarungan ganda putra, Imelda se- 
pakat dengan Lius Pongoh, ke- 
kuatan mereka seimbang, Ganda 
Raya, — Hafiz 
I/Putra Eka Rhoma, mampu 
menampilkan permainan ulet. 
Keduanya unggul 21-16 21-12 atas 
ganda putra Djarum, Edi Subak- 
tiar/Arya Maulana Aldiartama. 

Dari sektor tunggal putri, Jaya 
Raya mendominasi, Menurun- 
kan pemain mungil Ruselli Har- 
tawan, Jaya Raya unggul 21-17 
n Djarum Kudus, 


Pertarungan Jaya Raya meng- 
hadapi Djarum Kudus dalam fi- 


nal Piala Pembangunan Jaya 
2012 ini seperti mengulang final 
yang sama dalam turnamen se- 
rupa 201 Tahun lalu, Jaya Raya 
unggul 3-1 atas Djarum Kudus, 
demikian pula tahun ini, 


Kualitas belum bagus 


Meski dua tahun berturut-tu- 
rut merebut gelar juara, kual 
para pemain belum menunjuk- 
kan peningkatan, "Untuk tunggal 
putri tidak ada reli-reli menarik. 
Saya tidak tahu, apakah pemain 
Raya memang lebih kuat? 
Saya belum puas dengan kual 
permainan dan pemain,” ujar Ke- 
tua Umum PB Jaya Raya Rudy 
Hartono, 

Merunut ke belakang, ujar Ru- 
dy, usia para pemain yang turun 
hari ini dalam kejuaraan beregu 
antarklub sama seperti 
main bulu tangkis Indon: 
menjadi juara dunia. "Saya tidal 
tahu apabila para pemenang hari 
ini dipertemukan dengan pemain 
China atau Malaysia, sanggup ti- 


dak? Kita dulu di usia itu sudah 
jadi juara dunia. Sementara me- 


reka super series belum” 
ujarnya. 
Meski demikian, Rudy berpen- 


dapat, PB PBSI sebagai induk 
bulu tangkis harus cepat tanggap. 
Para juara antarklub tersebut 
merupakan bibit-bibit baru yang 
unggul yang bisa diturunkan di 
Olimpiade Rio de Janeiro 2016, 

Imelda menambahkan, dari 
hasil kejuaraan tiga hari tersebut, 
ia melihat Indonesia memiliki 
dua pasang baru untuk ganda 
putra, Sepasang dari Djarum Ku- 
dus dan sepasang dari Jaya Raya. 
Lalu untuk tunggal putri, ia me- 
lihat ada bibit unggul dari Tang- 
kas Specs dan satu dari Jaya 
Raya. 

"Sekarang kembali ke PBSI. 
Mau tidak PBSI melalui bidang 
pembinaan prestasi dan peman- 
du bakatnya mendatangi klub- 
nya, terus melakukan pemantau- 
an dan pendampingan?” ujar 
Imelda. (OTW/HLN) 


TANGKAS SPECS 


Si Penghasil Pemain, 
Wasit, dan Diplomat 


angkas Specs mungkin bukan klub bulu tangkis terbesar 
di Indonesia saat ini. Namun, sumbangsih klub ini sangat 

l besar untuk kemajuan bulu tangkis nasional. Tak hanya 
sukses mencetak pemain hebat yang berprestasi mengharum- 
kan bangsa, mereka juga memberi andil untuk segi lain, seperti 
organisasi dan perwasitan, 

Ade Chandra, Verawaty, Icuk Sugiarto, Lius Pongoh, dan 
Joko Suprianto adalah di antara para legenda produk atlet 
binaan Tangkas Specs. Demikian pula pasangan emas Olim- 
piade Atlanta, Ricky Subagdja/Rexy Mainaky, peraih perak 
Sydney 2000 Hendrawan, dan juara All England 2012 Liliyana 
Natsir. 

Sementara di luar arena, Tangkas punya pilar seorang Jus- 
tian Suhandinata yang sudah pernah mencapai posisi Wakil 
Presiden International Badminton Federation (TBF). Kiprah 
Justian tidak sendirian karena sang adik, Juniarto Suhandinata, 
juga mendapat peran penting dalam bidang penyelenggaraan 
pertandingan. Juniarto bahkan menjadi orang pertama di In- 
donesia yang punya sertifikat wasit dari TBF, 

Jauh sebelum dua bersaudara ini berkiprah di organisasi ini, 
Suharso Suhandinata, juga sudah terkenal, Suharso 
uluki sebagai "Sang Diplomat” ulung karena ke- 
berhasilannya menyatukan dua organisasi IBF dengan World 
Badminton Federation pada 1981. 

Dalam buku sejarah bulu tangkis Indonesia disebutkan, mes- 
ki keluarga Suhandinata merupakan pengurus klub Tangk 
mereka merasa tidak pernah merasa memiliki klub yang be 
pada 21 Februari 1951 itu. "Tangkas adalah milik masyarakat” 
kata Justian, 

Tangkas sendiri awalnya 
klub kecil yang hanya me- 
miliki satu lapangan terbuka 


di kaw: 
bayoran Baru, Jakarta. Yang 
menarik hingga kini, belum 
diketahui alasan mengapa 
klub ini dinamai Tangkas. 


Ada yang mengatakan, Tang- 
ingkatan da- 
ri Tujuan Anggota Kita Ada- 


kas merupakar 


lah Sports, 
Ada juga yang berasumsi 

nama Tangkas dipakai de- 

ngan harapan para pemain- 


nya bermain dengan tangkas 
sehingga menang terus. Yang 
sejauh ini pemain-pemain hebat memang telah lahir dari 


pasti. 


klub ini, 


n Jalan Barito, Ke- 


(5 


Tangkas sendiri 
awalnya klub kecil 
yang hanya memiliki 
satu lapangan 
terbuka. 


Setelah pengelolaan klub diserahkan ke keluarga Suhan- 
dinata, klub ini kian berkembang dan mempunyai gedung 
dengan sembilan lapangan lengkap dengan asrama di kawasan 


Green Garden, 


Pola rekrutmen 


Megki sudah berkembang, pola rekrutmen pemain yang 
mereka lakukan masih sangat konservatif. "Anggaran kami 
sangat terbatas, Yang kami lakukan adalah menerima pemain 
yang mau berlatih di sini atau kami yang mencari pemain 
berbakat lewat kejuaraan,” kata Juniarto yang merupakan 


pengurus harian PB Tangka 
Setelah sponsor masul 
dirikan sekolah bulu tangki: 


bersif' 


kesulitan menc: 


ra khusus menjaring pemain us 
at pengenalan terhadap bulu tangkis. 
Hal itu sama halnya dengan sejumlah klub bulu tangkis 


baru mulai berani men- 
demikian, sekolah ini bu- 
dini, tetapi hanya 


yang 


atlet usia dini yang berpotensi karena ren- 


dahnya kemauan anak untuk mengikuti program latihan. Selain 
itu, kendala yang dihadapi klub bulu tangkis untuk mencari 


atlet usia dini yakni terbenturnya j 


dwal sekolah dan anggaran 


yang tersedia untuk menanggung biaya hidupnya. 


membir 
salah satunya bernama Jonathan Chr 


enam atlet berusia dini, 
ie yang mera 


dan 1 perak pada cabang bulu tangkis olimpiade pelajar se-Asia 
Tenggara 2009 di Jakarta. (HLN/OTW) 


F1 JEPANG 


Pebalap Red Bull 
Kuasai Posisi Start 


SUZUKA, SABTU — Sebastian 
Vettel (25), sang juara dunia For- 
mula 1 dua kali, bersama rekan 
satu timnya di Red Bull Ra- 
cing-Renault, Mark Webber, me- 
nguasai posisi start Grand Prix 
Formula 1 Jepang, Minggu ini. 

Pada babak ku asi penen- 
tuan posisi pul yang berlangsung 
pada Sabtu (6/10) siang di Sirkuit 
Suzuka sepanjang total 5,807 ki- 
lometer tersebut, Vettel mampu 
memacu kendaraan dengan wak- 
tu 1 menit dan 30,839 detik pada 
lap ke-1. 

”Kali ini kami mendapatkan 
semuanya dengan serba lancar 
pada babak kualifikasi. Semuanya 
nyaris berlangsung sempurna,” 
tutur Vettel yang sudah membu- 
kukan 34 kali berada di posisi pul 
(terdepan) selama kariernya di F1 
yang diawali pada 2007. 

Itu sebabnya, tambah Vettel 
yang hingga seri ke-14 dari 20 seri 
Fl musim 2012 ini sudah dua kali 
jadi juara, Saya tidak perlu ba- 
nyak bertanya karena mobil yang 
saya awaki sudah berada dalam 
kondisi siap untuk melakukan 
start besok.” 

Rekan satu tim Vettel, Mark 
Webber, yang juga sudah dua kali 
naik podium utama pada musim 
ini, juga tidak mau kalah. 

Webber memacu tunggangan- 
nya hanya dengan waktu 1 menit 
dan 81,700 detik di Sirkuit Suzu- 
ka pada lap ke-16, kemarin. De- 
ngan demikian, Webber berhak 
menempati posisi kedua. Dia pun 
berhak start di samping Vettel. 


Sementara itu Fernando Alon- 
s0, pebalap F1 Spanyol yang kini 
berada di papan teratas klasemen 
sementara FI, harus puas di po- 
sisi start ketujuh, 

Pebalap dari tim "Kuda Jing- 
krak" Ferrari yang sudah menjadi 
juara tiga kali pada musim 2012 
serta unggul 29 poin dari Vettel 
itu hanya mampu memacu ken- 
daraannya dengan waktu terbaik 
L menit dan 32,208 detik pada lap 
ke-17. 

Tentu dengan berada di posi 
ketujuh, membuat Grand Prix F1 
Jepang yang akan digelar pada 
Minggu (7/10) siang bakal ber- 
langsung seru bagi si pebalap 
Spanyol. Pasalnya, Alonso tentu 
akan berusaha dapat berada de- 
kat Vettel agar poin mereka tidak 
selisih terlalu jauh. 


Juara tahun lalu 


Adapun Jenson Button dari 
tim MeLaren, yang merupakan 
juara Grand Prix FI Jepangtahun 
lalu, seharusnya menempati po- 
sisi ketiga di belakang Vettel de- 
ngan waktu 1 menit dan 31,290 
detik pada lap ke-14. 

Akan tetapi, karena penalti 
yang diperoleh akibat masalah 
gearbox setelah Grand Prix Si- 
ngapura lalu, dirinya harus start 
di urutan kedelapan. 

"Tentu sedikit sulit ketika ha- 
rus memperoleh penalti, sekali- 
pun semuanya hari ini berlang- 
sung baik,” tutur Button yang 
start di belakang Kimi Raikkonen 
dari Lotus. (AP/REUTERS/NIC) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LIGA KOMPAS GRAMEDIA 


SSB Kabo Mania Siap Pesta Sambut Gelar Juara 


JAKARTA, KOMPAS — Meski 
masih menyisakan satu pertan- 
dingan, kesebelasan Kabo Mania 

si: abo Mania 
cari hasil imbang un- 
tuk memastikan gelar juara Liga 
Sepak Bola U-14 Kompas Grame- 
dia 2012 yang akan berakhir pada 
Minggu (7/10). 

Kabo Mania akan menghadapi 
Bina Taruna yang saat ini berco- 
kol di peringkat kelima klasemen, 
Menurut pelatih Kabo Mania, 
timnya dalam kondisi siap secara 
fisik, stamina, ataupun mental. 
“Melawan Bina Ta- 
runa kami mengin- 
car kemenangan un- 
tuk memastikan ge- 
lar,” kata Pelatih Ka- 
bo Mania Cecep 
Jumhana. 

Cecep sangat opti- 

istis karena dua 
pemain andalannya, 
Dodi Alfayet dan M 
Fikri, sudah pulih 
dari cedera dan kon- 
disinya fit 100 persen. Demikian 
juga dengan empat pemain lain- 
nya yang beberapa waktu lalu 
tampil di turnamen Gothia Cup 
di Swedia. 

Pada klasemen sementara, Ka- 
bo Mania bertengger di puncak 
klasemen dengan 69 poin dari 29 


kali tampil dengan meraih 22 
kemenangan, 3 kali seri, dan 4 
kali kalah. 

Pe Kabo Mania ditempel 
SSB Villa 2000 yang mengoleksi 
66 angka. Secara matematis, si- 
tuasi ini masih memungkinkan 
bagi SSB Villa melampaui Kabo 
Mania. Syaratnya, mereka mera- 
ih kemenangan besar atas Pelita 
Jaya, sambil berharap Kabo Ma- 
nia tersungkur di waktu yang 
hampir bersamaan. 

Karena itu, Cecep juga meng- 
ingatkan pemainnya agar tidak 
terlalu percaya diri 
dan menganggap re- 
meh pertandingan 
terakhir. "Kami tidak 
ingin tergelincir ka- 
rena ratusan supor- 
ter kami juga akan 
datang langsung ke 
Senayan,” ujarnya. 


Realistis 

Sementara itu, ku- 
bu Villa 2000 menyi 
kapi situasi ini dengan realistis. 
"Peluang ada, tetapi kami juga 
tetap berpikir realistis, Konsen- 
trasi kami adalah permainan ka- 
mi sendiri untuk meraih keme- 
mangan. Soal juara atau tidak, itu 
tergantung nasib.” tutur Pelatih 
SSB Villa 2000 Ridho. 


Allianz @) specs$ 


WE ARE SPORT 


Artis Ibnu Jamil (kiri) berebut bola dengan pemain tim Gothia Cup 1 Liga Kompas Gramedia U-14, 
Sadam, dalam pertandingan ekshibisi di acara Liga KG Soccer Expo di Lapangan PSSI, kompleks Gelora 
Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/10). Beraneka ragam kegiatan seperti pertandingan ekshibisi dan kontes 
cheerleader memeriahkan rangkaian acara menjelang berakhirnya musim kompetisi Liga KG U-14. 


Laga terakhir Liga Kompas 
Gramedia 2012 akan digelar di 
lapangan sepak bola PSSI di Ge- 
lora Bung Karno, Jakarta, Selain 
menggelar laga terakhir, pihak 
LKG juga mengadakan Soccer 
Expo, kompetisi jree style, dan 
cheerleader. 

Sabtu kemarin, LKG juga 
mempertandingkan laga ekshi- 
bisi antara tim Gothia T dan tim 
selebritas. Sementara untuk pe- 


nutupan acara pada hari Minggu, 
penyerahan hadiah dan sertifikat 
akan diberikan langsung oleh 
Menteri Pemuda dan Olahraga 
Andi Alifian Mallarangeng. 
Ketua Komite LKG U14, Anton 
Sanjoyo, mengatakan, setelah liga 
ditutup secara resmi, pihaknya 
dalam waktu dekat akan lang- 
sung mengundang perwakilan 
SSB untuk mengadakan evaluasi 
sekaligus perencanaan kompetisi 


musim berikutnya. 

Menurut Anton, pertemuan 
rencananya akan dilaksanakan di 
Wisma Kompas Gramedia di Pa- 
cet, Bogor, tanggal 8-10 Oktober 
2012. 

Beberapa agenda pertemuan 
di antaranya adalah evaluasi 
musim kompetisi 2012, penyu- 
sunan peraturan kompetisi yang 
baru, dan finalisasi persiapan 
kompetisi tahun 2013. (OTW) 


OLAHRAGA 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


1, Charles Pic (Pra/Marussia) Racing-Renault Peringkat Tim Racing-Renault) 165 TENIS 

D A T A D A N A G E N D A -, Nitaly Petrov (Rus/Caterham) 1. Kanada Lawa Hito Lk Per Bull Racing-Renault 297 3. Kimi Riiioner (Finlandia/ 

3 12. Michael Schumacher (Jer/Mercedes) McLaren-Mercedes. 2. McLaren-Mercedes. 261 . Lotus-Renault) 149 CHINA TERBUKA 
BALAP MOBIL Pe NA Ae ,— -“Naran Kariikeyan (nd/FRD Ertrapa —Femando Alonso Feram” 3. Ferrari 25 Zr Levis Hamilton CIngors7 
FORMULA I z Felipe Massa (Bra/ Ferrari) 9.Inggris — Mark Webber Red Bull — 4. Lotus-Renauit 21 McLaren-Mercedes) 142 Sabtu @/10) 

G-Paul di Resta (Ing/Force Indra Hasil GP 2012 - Racing-Renault 5. Mercedes — 136 5. Mark Webber (Australila/ Putra, semifinal 
GP Jepang, Suzuka, Minggu 7710) Pastor Maldonado (Ven/Williams) 1 Australia — Jenson Button 10 Jerman Femando Alonso Ferrari — 6. Sauber-Ferrari 101 Red Bull Racing-Renault) 132. “D-Wilfried Tsonga (Pray Felidano Lopez 
Pe start Nico Rosberg (Jer/Mercedes) McLaren-Mercedes 11. Hongaria Lewis Hamilton 1. Force India-Mercedes 15 6. Jenson Button (Inggris/ Spa) 6:1, 4-1 ret 
T, Sebastian VetteT (Jer/Red Bull) -, Daniel Ricciardo (Aus/Toro Roso) 2 Malaysia Fernando Alonso Ferrari McLaren-Mercedes 8. Williams-Renauit 54 McLaren-Mercedes) 1g Spadol,dlrt oo” 
-, Mark Webber (Aus/Red Bull) 8 Nico Hulkenberg Jer/Force India) 3. China Nico Rosberg Mercedes — 12, Belgia Jenson Button McLaren- 9. STR-Ferrari 14 1. Nico Rosberg (Jerman/Mercedes) 93 Final 
2. Kamui Kobayashi (Jpa/Sauber) --JeantEric Verane (Pra/Toro Roso) ——)”A.Bahram — Sebastian Vettel Red Mercedes 8. Romain Grosjean (Perancis/ Putr, semifinal 
ZRomain Grosjean (Pra/Lotus) 3 Bruno Sena (Bra/ Williams) Bull Racing-Renault B.itala — Lewis Hamilton Peringkat Pebalap Lotus-Renault) 82. Maria Sharapova (Rus)-Li Na (Chn) 6-4, 
3, Sergio Perez (Mek/Sauber) 5, Heikki Kovalainen (Fin/Caterham) 5. Spanyol Pastor Maldonado MeLaren-Mercedes 1. Fernando Alonso (Spanyol/Ferrari) 9. Sergio Perez (Meksiko/ 6-0 
z, Fernando Alonso (Spa/Ferrari) 10. Timo Glock Jer/Marussia) Williams-Renault 14. Singapura Sebastian Vettel Red 194 Sauber-Ferrari) 66. Victoria Azarenka (BIr)-Marion Bartoli 
4. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus) 3, Pedro de Ia Rosa (Spa/HRT) b.Monaco — Mark Webber Red Bull Bull Racing-Renault 2. Sebastian Vettel (Jerman/Red Bull 10. Felipe Massa (Brasil/Ferrari) — 51 (Pra) 6-4, 6-2 


ANGGAR 


Biar Baju Jutaan, asal Aman 


nggar sebagai yang di- 

Ag sovangan dari tradisi 

uel pedang di Eropa ada- 
lah olahraga yang berisiko, Fak- 
tor keamanan selalu jadi per- 
hatian terbesar di olahraga per- 
tarungan ini, Pada satu kurun di 
masa lalu, korban anggar ber- 
jatuhan dan menjadi pelajaran 
berharga agar tidak mengabai- 
kan faktor keamanan. 

Pada 1969, Sulaiman, atlet 
anggar Jawa Barat, meninggal 
setelah tangannya tertusuk pe- 
dang saat bertanding di Pekan 
Olahraga Mahasiswa di Makas- 
sar, Sulawesi Selatan. Meski 
menggunakan sarung tangan, ja- 
ri Sulaiman tetap terluka kena 
pedang lawan, Di tengah laut 
dalam perjalanan pulang naik 
kapal, Sulaiman kejang-kejang. 
Saat kapal singgah di Semarang, 
Jawa Tengah, Sulaiman dibawa 
ke rumah sakit, tetapi nyawanya 
tak tertolong. 

Kejuaraan Dunia Anggar di 
Roma, Italia, pada 1982, juga 
menyimpan kisah horor. Atlet 
Uni Soviet, Vladimir Smirnov, 
towas karena tertusuk pedang 
lawannya dari Jerman Barat, 
Matthias Behr, Pedang Behr 
menembus masker dan menu- 
suk mata Smirnov. Setelah tra- 
gedi Smirnov, tercatat beberapa. 
kali kecelakaan yang menyebab- 
kan atlet terluka, tetapi tidak 
sampai tewas, 

Kostum atlet anggar masa ki- 


DELAPAN P 


($) 


Meski sudah 
memakai pakaian 
berlapis, tetap saja 
sakit rasanya kalau 
terkena pedang. 
Aisyah Elizabeth 


ni jauh lebih maju dibanding era 
Sulaiman atau Smirnov. Atlet 
anggar mengenakan pakaian 
berl: untuk keamanan. La- 
pisan terluar terbuat dari kevlar, 
bahan yang digunakan untuk 
rompi antipeluru. Di balik la- 
pisan terluar ada satu lagi la- 
pisan pengaman yang disebut 
plastron, 

Khusus untuk atlet putri ada 
pelindung tambahan, yaitu ta- 
meng dada, Bentuknya menye- 
suaikan bentuk tubuh perempu- 
an sehingga mirip kutang. Unik- 
nya, tameng dada untuk atlet 
putri tidak cuma warna putih 
seperti kostum anggar pada 
umumnya. Tameng dada untuk 
atlet putri diproduksi dengan 
berbagai warna ngejreng seperti 
merah jambu dan hijau muda. 

Masker yang dikenakan atlet 


Floret, Berat maksimal: 5009 


» Pegangan pistol | 4 
Epee Berat maksimal:7709 | 
LD kulit ! A 


Sabel Berat maksimal: 5009 
— | 05m A 


Area pedang yang digunakan 
untuk mencetak angka 


Panjang: 1,10 m 


PERLENGKAPAN 


Pelindung Muka 

Terbuat dari kasa logam 
atau menggunakan plastik 
polikarbonat transparan 


Area 
sasaran @ 


harus tahan tekanan sebesar 25 
kilogram dan diakui Federasi 
Anggar Internasional (FIE). Se- 
patu atlet anggar adalah sepatu 
yang didesain khusus supaya tak 
licin saat melangkah di atas pis- 
te (landasan) dan menghindari 
cedera. Pedang harus terbuat 
dari logam yang lentur supaya 
tidak mudah patah. Pedang yang 
patah jauh lebih berbahaya di- 
bandingkan pedang yang utuh. 
Aisyah Elizabeth, atlet anggar 
nomor degen putri, mengutara- 
kan, meski sudah memakai pa- 
kaian berlapis, tetap saja sakit 
rasanya kalau terkena pedang. 
”Habis bertanding atau latihan, 
pasti badan biru-biru kena pe- 
dang. Sakitnya baru ters 
sudahnya, tetapi saya sudah ter- 
a Aisyah. 
macam atribut ang- 
gar dengan standar keamanan 
FIE yang ketat membuat har- 
ganya mahal. Harga masker Rp 
8 juta, sepatu Rp 8 juta, pedang 
Rp 2,5 juta-Rp 8 juta, pakaia 
satu set tidak kurang dari Rp 8 
juta, Mahalnya harga atribut 
anggar menyebabkan perkem- 
bangan olahraga anggar di In- 
donesia merangkak lambat. 
"Mau main anggar, yang ha- 
rus diperhatikan pertama adalah 
keamanan. Semua atribut harus 
standar FIE dan harus diperiksa 
panitia sehari sebelum pertan- 
dingan," kata pelatih anggar, Ri- 
ta Hehanusa Piri. (WAD) 


TBUU 


Varra 


KAK 


Bun Sixte 


IN & 


ASerime Otave 


& 5 


Cara memegang senjata untuk menyerang atau 


tusukan 


Sumber: Sports, The Complete Visual Reference, London 20112 


Jaket, Celana 
Terbuat dari kevlar 
untukmenghindari 


menangkis berdasarkan pada arah ujung pedang 


Sarung Tangan 
Bantalan ringan 
dan melindungi 
sebagian lengan 


Pelindung Utama Kaya Kaki 
Lea baiAaN en - 
Na 1 Ki "2 lutut Menghubungkan pemain 
anggar ko-sistom sinyal 
sentuh elektronik. 
Graphic: RNGS. 
@e Reuters 


Atlet anggar Indonesia, Aditya Basi 
kejuaraan anggar kadet dan yunior As 


babak 32 besar. 


ea 


SANA 


KOMPAS/ WISNU AJI DEWABRATA 


a (kiri), menusukkan pedangnya ke arah Daniel Garelja (Selandia Baru) di laga babak 64 besar 
-Oceania nomor floret putra di Nusa Dua, Bali, Sabtu (6/10). Aditya unggul 15-6 dan melangkah ke 


Indonesia Terhenti 


Atlet Anggar Kazakhstan Merajalela 


NUSA DUA, KOMPAS — Perjuangan atlet anggar 
yunior Indonesia di Kejuaraan Anggar Kadet dan 
Yunior Asia-Oceania 2012 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 
(6/10), belum berbuah medali. Meski demikian, dua 
atlet, yaitu Riska Indah K dan Ima Safitri, bisa 
menyelinap hingga perempat final sabel putri, 


Kedua putri "Merah Putih” 
tersebut takluk oleh atlet "Negeri 
Sakura”. Riska dikandaskan Chi- 
hiro Momozaki dengan skor 9-15, 
sedangkan Ima ditumbangkan 
0 Miyoshi, 9-15. 

Kalah pengalaman dan teknik, 
kedua atlet anggar Indonesia itu 
tidak mampu keluar dari keter- 
tinggalan meski sudah melawan 
habis-habisan, Adapun dua atlet 
lainnya di sabel putri, Alida Mega 
PS dan Reni Anggraeni, kandas di 
babak 32 besar. 

Di degen putri, Jeanned Al- 
frida gagal melangkah ke babak 
delapan besar setelah ditunduk- 
kan Sawako Yamamura (Jepang) 
dengan skor tij . Jcanned 
mampu meladeni permainan Sa- 


wako, tetapi pada menit-menit 
terakhir Sawako berhasil me- 
ninggalkan Jeanned. 

Sementara itu, Aisyah Eliza- 
beth yang bertarung di nomor 
ima terjegal di babak 32 
setelah kalah dari Sawako 
Yamamura (Jepang), 9-15. Kha 
rin Gea Endarwati juga senasib 
dengan Aisyah, Khatrin takluk 
oleh Stefitha Chalil (India), 6-15. 

Hasil dari floret putra, Aditya 
Baskara meletakkan pedangnya 
setelah takluk di babak 32 besar 
oleh Nicholas Edward Choi 
(Hongkong) dengan skor tela 
4-15. Aditya yang sebelumnya 
mencukur Daniel Garelja (Selan- 
dia Baru) di babak 64 besar d 
ngan skor 6-15 tidak berdaya di 


hadapan Choi. Aditya mengha- 
dapi lawan yang tak seimbang, 

Pelatih anggar, Rita Hehanusa 
Piri, mengungkapkan, minimnya 
pengalaman bertanding di kom- 
petisi internasional menjadi pe- 
nyebab takluknya atlet anggar 
yunior Indonesia. 

"Atlet kita terkendala biaya 
kalau sering mengikuti turnamen 
internasional. PB Ikasi mengu- 
payakan supaya atlet yunior ikut 
turnamen internasional, tetapi 
jumlahnya terbatas," kata Rita. 


Kazakhstan merajalela 

Sementara itu, kontingen Ka- 
zakhstan semakin menunjukkan 
kelasnya sebagai kekuatan anggar 
Asia, Kemarin, atlet Kazakhstan, 
Ulyana Balaganska, merebut 
emas degen putri dengan meng- 
alahkan lawan yang lemah, 
Cheuk Suen Circle Ho (Hong- 
kong), 15-8. 

Balaganska yang jangkung itu 
sebelumnya sukses menunduk- 
kan favorit juara Diana Sher 
(Australia) di semifinal dengan 
skor tipis 15-14. Sher adalah atlet 


anggar yunior peringkat 34 du- 
nia, Hari Jumat lalu, Ki hs 
merebut emas degen putra 
hingga menyandingkan me 
emas putra dan putri. 

Persaingan antara Jepang dan 
Korea Selatan terjadi di final no- 
mor sabel putri. Yiseul Lee 
(Korsel) bertarung melawan Ma- 
riko Miyoshi (Jepang) dengan 
hasil akhir 15-12 untuk keme- 
nangan Lee. 

Di floret putra, Nicholas Ed- 
ward Choi (Hongkong) mereng- 
kuh emas setelah menundukkan 
Sangha Lce (Korsel) di laga final 
dengan hasil akhir yang men- 
colok, 15-8. Pa I, di awal laga 
Choi meminta jeda untuk me- 
mulihkan tangan dan kakinya 
yang terasa sakit. 

Lee gagal mengambil keun- 
tungan dari lawannya yang ku- 
rang bugar. Atlet unggulan Oki- 
moto Takuro (Jepang, peringkat 
ke-35 dunia) dan Alireza Adhamy 
(Iran, peringkat ke-87 dunia flo- 
ret putra) justru terjerembab. T: 
kuro tumbang di babak 32 besar 
dan Adhamy di 16 besar. (WAD) 


ali 


RELI DUNIA 


Dua SS Batal karena 
Insiden, Rifat Kedua 


STRASBOURG, KOMPAS — 
Kecelakaan di Pays d'Ormont 
membuat panitia membatalkan 
trayek khusus 10 sejauh 4345 
kilometer pada Reli Strasbourg, 
Perancis, Sabtu (6/10). Insiden 
itu menimpa pereli tim Gatar 
World Rally, Nasser Al-Attiyah. 

Sebelumnya, pada trayek khu- 
sus (SS) 9, Petter Solberg dari tim 
Ford World Rally menabrak tiang 
listrik selepas start. Solberg yang 
at ini berada di peringkat ke- 
empat klasemen sementara itu 
pun tidak dapat melanjutkan 
lomba, 

Wartawan Kompas Ida Setyo- 
rini melaporkan dari Strasbourg, 
Perancis, tidak ada korban jiwa 
dan luka, tetapi tiang listrik ter- 
sebut tumbang dan menimpa 
mobil-mobil di bawahnya. Pe- 
nonton berhamburan karena ka- 
bel listrik memercikkan bunga 
api. Sementara dalam insiden 
Al-Attiyah, mobil peraih medali 
perunggu menembak di Olim- 
piade London 2012 itu terbalik. 

Sehari sebelumnya, pada Jum- 
at petang waktu setempat, di rute 
antara Soultzeren-Pays Welche 
pada S$7, pereli tim Sainteloc 
Racing, Mathieu Arzeno, dan na- 
vigator Renaud Jamoul tergelin- 
cir. Mobil mereka masuk ke ju- 
rang saat melintasi hutan dekat 
Desa Labaroche, 

Penonton memekik dan ter- 
kesiap kala mobil mereka oleng 
dan akhirnya tergelincir ke ju- 
rang. Mereka baru dapat ber- 
napas lega ketika Arzeno dan 
Jamoul keluar dari bibir jurang 


tanpa terluka 


Rifat urutan kedua 


Sementara di kelas world rally, 
setelah menyelesaikan SS7, pe- 
balap Indonesia Rifat Sungkar 
berada di urutan kedua. Dia finis 
ketiga di SS5 di Hohlandsburg, di 
belakang Ricardo Trivino. 

Di SS6 di Vallee de Munster 
uuh 22,16 kilometer, Rifat di 
posisi pertama di kel 
sementa i ji 
kilometer, Rifat finis terdepan di 
kelasnya. Kembali panitia mem- 
batalkan SS12 karena terlalu ha- 
nyak penonton sehingga dinilai 
keamanan kurang terjamin, 

“Saya beruntung dapat me- 
nyelesaikan trayek itu. Ban be- 
lakang mobil saya bermasalah se- 
telah menabrak trotoar saat ha- 
rus mengelilingi rute bundaran 
sebanyak tiga kali. Dari spion 
saya lihat bunga api memercik 
karena gesekan. Namun, saya ba- 
ru dapat mengganti ban setelah 
trayek itu selesai,” kata Rifat yang 
didampingi navigator Scott Be- 
ckwith. 

Pada Sabtu pagi, Rifat me- 
nyelesaikan SS9 di Massif des 
Grands Crus-Ungersberg sejauh 
18,26 km dengan waktu 13:13,8. 
Rivalnya, Trivino, lebih cepat, 
yakni 13:04.2. 

Hajatan Reli Strasbourg di Pe- 
rancis tersebut bagaimanapun 
bukan hanya membuat panitia 
dan pereli sibuk. Penonton dan 
pencinta reli dari berbagai negara 
pun heboh mendatangi berbagai 
lokasi seputaran lintasan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


RELI NASIONAL 


Rizal dan Subhan Bertarung Ketat, Berakhir Imbang 


SERDANG BEDAGAI, 
KOMPAS — Pertarungan sengit 
antara dua pereli peringkat ter- 
atas Indonesia, Rizal Sungkar 
dan Subhan Aksa, mewarnai per- 
saingan di hari pertama Reli Me- 
dan yang menjadi seri ketiga Ke- 
juaraan Nasional di Rambong Si- 
alang, Serdang Bedagai, Suma- 
tera Utara, Sabtu (6/10). Bagai- 
kan dua jawara yang sama sak- 
tinya, kedua pereli nasional itu 
saling mengalahkan di sepanjang 
lomba dan mengakh 
ngan h: ima kua 

Pada etape khusu 
stage (SS) pertama, Subhan yang 
mengendarai Mitsubishi Evolu- 
tion X langsung melaju paling 
awal, Lintasan yang kering me- 
mungkinkan Subhan mengem- 
bangkan kecepatan di lintasan 
yang lurus. 

Namun, di medan yang ber- 
bukit dan bertikungan tajam, 
Subhan justru mengatur kece- 
patan karena ada setelan sus- 
pensi yang kurang mendukung. 
Kondisi itu dimanfaatkan oleh 
Rizal untuk memacu mobilnya 
dengan sangat cepat. 

Adik dari pereli senior Rifat 
Sungkar itu tidak mengurangi ke- 
cepatan saat menikung. Mobil 
Subaru N12 yang dikendarai Ri- 
zal tidak mengalami masalah apa 
pun. Manuver pun dapat dila- 
kukan dalam kondisi licin. 

Rizal akhirnya menjadi yang 
tercepat di SSI dengan waktu 17 
menit 31 detik atau unggul 7 detik 
dari Subhan. 

Masalah suspensi masih mem- 
belit Subhan di SS kedua. Kondisi 
lintasan yang berbukit dan ber- 
lembah memaksa para pereli un- 


KOMPAS/CAI 


SAR ALENEY 


Pereli Subhan Aksa melaju di perkebunan sawit Rambong Sialang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 
pada hari pertama Reli Medan, Sabtu (6/10). Subhan yang berambisi menjuarai seri ketiga Kejuaraan 
Nasional Reli 2012 itu untuk sementara berada di puncak bersama Rizal Sungkar karena mereka 

mencatat total waktu yang sama, satu jam dua menit 47 detik. 


tuk jeli kapan harus melintasi 
bukit dengan melayang dan ka- 
pan harus mengurangi kecepatan 
agar ban tetap menjejak di jalan 
tanah. 

Subhan tidak dapat melaju ce- 
pat karena suspensinya mem- 
buat laju mobil terganggu. Se- 
baliknya, Rizal terus memacu 
mobilnya untuk memperlebar 
selisih waktu dengan Subhan. 

Usaha Rizal kembali berhasil 


dan dia memperlebar selisih 
waktu dari Subhan dari 7 detik 
menjadi 18 detik. 

”Mobil saya dalam kondisi baik 
sehingga dapat dipacu dalam ke- 
cepatan tinggi. Lintasan sangat 
licin dan menantang, tetapi se- 
mua dapat diatasi,” kata Rizal. 

Seusai SS2, Subhan meminta 
penggantian suspensi dengan 
yang lebih keras, Ban keringyang 
digunakan juga diganti dengan 


ban super kering agar daya le- 
katnya lebih baik. 

Hade Mboi, navigator Subhan, 
mengatakan, pergantian suspensi 
dan ban diperlukan agar Subhan 
dapat memacu mobil dengan le- 
bih cepat sehingga bisa memang- 
kas selisih waktu. 

Strategi pergantian suku ca- 
dang itu ternyata tepat. Di SS 
ketiga, Subhan mampu memacu 
mobilnya dengan sangat cepat. 


Bahkan, Subhan lebih berani da- 
lam menerjang gundukan dan 
sedikit melayang di lintasan yang 
berbukit. 

Rizal juga kembali memacu 
mobilnya dengan sangat cepat. 
Hasilnya, keduanya mencatat 
waktu yang sama, yakni 13 menit 
13 detik. 

Di SS keempat, yang meng- 
gunakan lintasan yang sama de- 
ngan SSI, Subhan benar-benar 
tampil luar biasa. Tikungan tajam 
dan lintasan berbukit dilibasnya 
dengan kecepatan tinggi sehingga 
para penonton bertepuk tangan. 

Secara ajaib, Subhan mencatat 
waktu 16 menit 51 detik atau 47 
detik lebih cepat dari catatan 
waktu di SSI meskipun jaraknya 
sama, Rizal juga lebih cepat 21 
detik dari catatan waktunya pada 
SSL. 

Namun, catatan waktu Subhan 
di SS4 lebih cepat 18 detik dari 
Rizal. Dengan demikian, total ca- 
tatan waktu Subhan dan Rizal 
menjadi sama, yaitu satu jam dua 
menit 47 detik sehingga kedu- 
anya sama-sama menempati po- 
sisi puncak. 

"Setelah penggantian suspensi 
dan ban, mobil terasa lebih baik 
dan kami melaju sangat cepat. 
Dengan hasil ini, peluang kami 
menjuarai Reli Medan sangat ter- 
buka,” kata Subhan, yang baru 
saja memesan tambahan suspen- 
si baru dari Jakarta. 

Posisi ketiga ditempati oleh 
pereli Medan, Ijeck, yang terpaut 
satu menit 47 detik dari Subhan 
dan Rizal. Posisi keempat dan 
kelima juga ditempati pereli Me- 
dan, Roby Harahap dan Dade 
Nasution. (ECA) 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


Pertahanan City Makin 


Barisan Serang "The Blues” Semakin Mematikan 


MANCHESTER, SABTU — 


Manchester City 


meraih kemenangan sempurna untuk pertama kali 
dengan menundukkan Sunderland 3-0 di laga 
lanjutan Liga Primer, Sabtu (6/10). Lini pertahanan 
City musim ini sangat rapuh dan telah kebobolan 16 
gol di Liga Primer dan Liga Champions. 


Tiga gol City dicetak Alek- 
sandar Kolarov di menit ke-5 
melalui tendangan bebas yang 
meluncur mulus tanpa mampu 
ditepis kiper Simon Mignolet. 
Gol kedua baru tercipta di menit 
ke-60 melalui Sergio Aguero yang 
menggantikan Mario Balotelli. 
Gol ini berawal dari umpan Ko- 
larov. James Milmer mengunci 
kemenangan City 3-0 di menit 
ke-89 melalui tendangan bebas. 

City naik ke peringkat kedua 


dengan 15 poin karena Everton 
bermain imbang 2-2 di kandang 
Wigan Athletic dan harus turun 
ke posisi tiga. West Bromwich 
Albion naik ke peringkat empat 
setelah menundukkan GPR £ 
Swansea bangkit dan menyam: 
kan kedudukan 2-2 saat men- 
jamu Reading. 

City masih tertinggal empat 
poin dari pemimpin klasemen, 
Chelsea, yang menang meyakin- 
kan 4-1 atas Norwich City. 


Pelatih City Roberto Mancini 
menurunkan tiga pemain ber- 
tahan yang berbeda dengan sku- 
ad saat bermain I-1 melawan Bo- 
rusia Dortmund di Grup D Liga 
Champions. Mancini menduet- 
kan Micah Richards dan Joleon 
Lescott sebagai bek tengah, se- 
dangkan Aleksandar Kolarov 


mengisi posisi bek sayap kiri. Bek 
sayap kanan ditempati pilihan 
utama Pablo 


abaleta. 
g sembuh dari ce- 
engkel tampil solid bersama 
scott. Koordinasi mereka lebih 
baik dibandingkan formasi per- 
tahanan City sebelumnya di ba- 
wah komando kapten Vincent 
Kompany yang tidak tampil ka- 
rena cedera otot betis. 

"Kami bermain sangat bagus 
dan tidak mengambil risiko,” ujar 
Mancini, 


"Saya senang hari ini kami 
mencetak tiga gol. Kami menge- 
cewakan dalam bertahan musim 
ini, dan kami senang dengan hasil 
bersih ini” ujar pelatih yang 
mengakhiri penantian 44 tahun 
City meraih gelar Liga Primer. 

Mancini belum menemukan 
formasi paling solid di lini be- 
lakang dan selalu mengubah for- 
masi. Pertahanan yang rapuh ini 
menyebabkan City terseok di Li- 
ga Champions. Mereka kehilang- 
an tiga poin di kandang Real 
Madrid, kalah 2-3 setelah sempat 
unggul 2-1 saat pertandingan 
tinggal empat menit. 


Chelsea mematikan 
Pemimpin klasemen Liga Pri- 
mer, Chelsea, konsisten tampil 
solid dengan meraih kemenang- 
an keenam dalam tujuh laga. 


Bek 
Manchester 
City asal Serbia, 
Aleksandar 
Kolarov (atas), 
menyerobot 
bola dari 
musuhnya, 
gelandang 
Sunderland 
kelahiran 
Irlandia Utara, 
James McClean. 
Kedua tim 
berlaga dalam 
babak lanjutan 
Liga Premier 
Inggris di 
Stadion Etihad, 
Manchester, 
Sabtu (6/10). 


MER/ANDREW YATES 


Solid 


”The Blues” menundukkan tim 
tamu Norwich 4-1 setelah sempat 
tertinggal O-1, 

Chelsea bangkit melalui per- 
mainan kolektif Eden Hazard, 
Juan Mata, Oscar, dan bomber 
Fernando Torres. Empat gol 
Chelsea dicetak oleh Torres, 
Lampard, Hazard, dan bek sayap 
Branislav Ivanovic. 

Mata menjadi motor serangan 
dengan ketajaman membaca per- 
mainan, Pemain tim nasional 
Spanyol ini menjelajah lapangan 
tengah, bertukar px dengan 
Oscar ataupun Torres untuk 
membuka pertaha Norwich. 

Laga ini menunjukkan ke 
sama Mata, Hazard, dan Oscar 
semakin solid, Mereka terh 
bung dengan baik dan menjadi 
kreator serangan yang mema- 
tikan. (AP/AFP/ANG) 


VARIA OLAHRAGA 


Kayuhan Michael Phelps Pun Menawan di Golf 


Kayuhan tangan si perenang terdahsyat sepanjang masa, Mi- 
chael Phelps, tidak hanya sakti di kolam renang. Kayuhan 
tangan Phelps, 27 tahun, yang sudah menghasilkan 18 emas 
olimpiade itu juga sakti di lapangan golf. Hal itu dia buktikan di 
lapangan golf Dunhill Links, Kingsbarns, Skotlandia, Jumat 
(6/10). Phelps yang dalam tiga olimpiade terakhir sudah me- 
ngumpulkan total 22 medali itu memasukkan bola golf hanya 
lewat dua ayunan tangan di lapangan yang menjadi langganan 
arena lomba golf profesional dunia tersebut. Semua itu dia 
lakukan di hole keenam sepanjang 308 meter yang punya par 
empat. Artinya, pada jalur tersebut seorang pegolf dinilai me- 
miliki kemampuan yang memenuhi standar jika bisa mema- 
sukkan bola ke lubang lewat empat kali pukulan. Phelps hanya 
perlu dua pukulan dan dia pun mengukir eagle, memasukkan 
bola lewat dua pukulan lebih sedikit dari standar. Pukulan 
pertama Phelps langsung meletakkan bola sedikit di luar batas 
green (wilayah rumput tempat lubang berada). Pukulan kedua, 
dia membuat bola menyusur 46 meter dan langsung masuk. 
"Tni luar biasa,” kata Phelps gembira, (REUTERS/YNS) 


Bersepeda Jelajah 400 Kilometer Pantura 


Berolahraga sambil mempromosikan Kota Semarang, Jawa 
Tengah, menjadi misi dari sekitar 90 pebalap sepeda peserta 
. Mereka memulai penjelajahan sepanjang 400 
kilometer dari Semarang hingga Puncak, Bogor, Jawa Barat, 
mulai Jumat (5/10). Pelepasan para pebalap sepeda yang di- 
motori klub sepeda TenBir itu berlangsung di depan pintu 
gerbang Balaikota, Jalan Pemuda, Semarang. Para pebalap ter- 
mantan pebalap sepeda, penggemar dan pebalap s 
peda amatir dari Semarang: Madiun, Gresik, Jawa Tumur: 
Cirebon, Jawa Barat: dan Jakarta. Pelaksana Tugas Wali Kota 
Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pebalap akan banyak 
berhenti di sejumlah kota di jalur pantura. Mereka hendaknya 
mempromosikan Kota Semarang kepada warga setempat agar 
lebih mengenal sekaligus tertarik mengunjungi Kota Semarang 
dengan kegiatan jelajah sepeda pula. Kegiatan jelajah sepeda 
yang ke-13 itu mengambil rute Semarang-Pekalongan-Tegal-Lo- 
i-Cirebon, Setelah bermalam, perjalanan dilanjutkan menuju 
Cikampek. Dari Cikampek, peserta diangkut bus sampai Ci- 
bubur, lalu kembali bersepeda hingga Puncak, (WHO) 


Wapres Buka Pekan Paralimpiade Nasional 


Wakil Presiden Boediono dijadwalkan membuka Pekan Pa- 
ralimpiade Nasional (Peparnas) ke-14 di Pekanbaru, Riau, 
Minggu (7/10). Sebanyak 1421 atlet dari 32 provinsi akan 
berlaga memperebutkan 424 medali emas sepanjang pertan- 
dingan pada 8-12 Oktober 2012. Tercatat hanya Papua Bar 
yang absen mengirimkan atletnya. "Setidaknya ada 4.000 orang 
yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan Peparnas ini,” 
ujar Gubernur Riau Rusli Zainal di Pekanbaru, Jumat (5/10). 
Rusli menyampaikan, kehadiran Wakil Presiden membuka 
ajang olahraga nasional terbesar untuk para atlet difabel itu 
jadi kebanggaan bagi Riau, "Dalam kurun satu bulan ini, tiga 
ali Wapres berkunjung ke Riau, Dua kali untuk PON dan 
kali untuk Peparnas,” ujar Rusli, Seluruh pertandingan ber 
langsung di Kota Pekanbaru. Peparnas Riau akan memper. 
tandingkan 11 cabang olahraga, yakni angkat berat, tenis meja, 
catur, bulu tangkis, panahan, tenis kursi roda, voli duduk, 
boling, renang, atletik, dan futsal. Renang dan atletik adalah 
cabang olahraga penyumbang medali terbanyak. Atletik mem- 
perebutkan 152 emas, sedangkan renang 135 emas. (SAH) 


PEMAIN 


Isu Kepindahan Falcao Makin Santer 


LONDON, JUMAT — Isu ke- 
pindahan Radamel Falcao Garcia, 
ujung tombak Atletico Madrid 
yang juga merupakan pemain inti 
tim nasional Kolombia, makin 
santer, 

Dikabarkan, Falcao sudah di- 
hubungi beberapa tim dari Liga 
Primer Inggris. Bahkan, dik: 
kan pula bahwa Falcao yang su- 
dah mencetak 31 gol s ber- 
gabung dengan Atletico Madrid 
pada musim lalu akan pindah dan 
bermain di Stamford Bridge 
memperkuat Chelsea, 
alcao yang 10 Februari lalu 
genap berusia 26 tahun dise- 
but-sebut sudah menyetujui pe- 
nawaran ti 
poundsterling atau | 
Rp 700 miliar untuk memper- 
kuat tim asuhan Roberto Di Mat- 
teo tersebut. 

Pelaksanaan transfer Falcao ke 
Chelsea tersebut direncanakan 
berlangsung awal 2013. Ttulah 
kurun masa transfer window ber- 
langsung, 

Tentu, upaya kepindahan Fal- 
cao untuk bermain di Liga Pri 
mer Inggris tersebut menjadi $ 
lah satu cara baginya mengikuti 


pendahulunya sekaligus pemain 
favoritnya, Faustido Asprilla Hi- 
nestroza (42). 

Asprilla yang juga merupakan 
ujung tombak tim nasional Ko- 
lombia dalam periode 1993 hing- 
ga 2001 itu sempat memperkuat 
Newcastle United pada tahun 
1996 sampai 1998. 

“Inggri atu hari saya akan 
pergi bermain di Sejak m: 
sih kecil, saya selalu menyaksikan 
pertandingan Liga Inggris di te- 
levisi,” tutur Falcao yang sempat 
memperkuat River Plate, Argen- 
tina (2005-2009) dan FC Porto, 
Portugal (2009-2011), sebelum 
bergabung dengan Atletico Mad- 


ya kerap menyaksikan per- 
an Roy Keane, Eric Can- 
Gianfranco Zola. 
tu pemain yang 
menjadi favorit saya adalah As- 
prilla ketika dia memperkuat 
Newcastle,” ujar Falcao, 

Salah satu faktor kejayaan At- 
letico Madrid yang saat ini di- 
arsiteki Diego Simeone tidal 
pas dari keberadaan Falcao, 
Atletico berada pada urutan ke- 
dua klasemen sementara La Liga 


di bawah Barcelona. 
Sejauh ini, Falcao baru sekali 
mengantarkan timnya meraih ti- 
ga gelar sekaligus, yakni ketika 
memperkuat FC Porto, Saat i 
FC Porto mampu menjadi ju 
liga, juara Piala Fortuga, 3 


i di La Liga, 
Falcao sudah mencetak tujuh gol. 
Itu sebabnya, nama Falcao untuk 
sementara berada di urutan per- 
tama pencetak gol terbanyak La 
Liga. Dia ada di atas Lionel Messi 
dan Cristiano Ronaldo yang baru 
mencetak enam gol. 

Falcao, Jumat (5/10) pagi, su- 
dah tampak ikut berlatih ber- 
sama rekan-rekannya di Atletico 
Madrid setelah dua minggu ini 
tidak bisa memperkuat klubnya 
karena cedera otot selangkang- 
an. 

Belum diketahui, apakah Fal- 
cao bisa diturunkan dalam laga 
minggu ketujuh La Liga yang 
akan berlangsung pada Minggu 
(9/10). Hari ini, Atletico Madrid 
akan menjamu Malaga di Stadion 
Vicente Calderon, Madrid. 

(RBUTERS/AP/NIC) 


Djokovic ke 


BEIJING, SABTU — Tanpa 
harus menguras keringat, Novak 
Djokovic yang menjadi unggulan 
pertama pada turnamen tenis 
China Terbuka 2012 melangkah 
ke babak final. 

Pada babak semifinal yang ber- 
langsung di Stadion Tenis Nasi- 
onal Beijing, Sabtu (6/10), Djoko- 
ic, si gkat dua dunia yang 
Serbia, menunduk- 
kan Florian Mayer, petenis asal 
Jerman yang kini menempati pe- 
ringkat ke-29. 

Djokovic hanya membutuhkan 
straight set dengan skor 6-1, 6-4 
untuk mengalahkan Mayer keti- 
gakalinya. Terakhir, keduanya 
bertemu di babak perempat final 
Wimbledon. 

Pada set pertama, Djokovic de- 
ngan mudah dan bisa dikatakan 
tanpa berkeringat menghentikan 
Mayer dalam laga yang berlang- 
sung 20 menit saja. 

Baru pada set kedua, Djokovic, 
yang tampak terlalu menganggap 
enteng lawannya yang hanya pe- 
ringkat 29 tersebut, sedikit harus 
berkeringat. Pasalnya, Florian 
Mayer mampu sekali melakukan 
break point. 


Final Tanpa Kerinani 


Namun, kelemahan Mayer 
yang berada pada sisi backhand 
membuat Djokovic dengan mu- 
dah menyudahi perlawanannya. 

Meski demikian, bagi Mayer, 
mencapai babak semifinal pada 
turnamen China Open sudah 
merupakan pencapaian terbaik- 
nya pada musim ini. 


Lawan Tsonga 

Di partai final yang akan ber- 
langsung pada Minggu (7/10), 
Djokovic yang tahun lalu meru- 
pakan petenis nomor satu dunia 
dan sulit dikalahkan bakal berha- 
dapan dengan Jo-Wilfried Tso- 
nga, salah satu petenis andalan 
Perancis. 

Tsonga mampu menggapai 
partai final setelah pada babak 
semifinal mengalahkan petenis 
Spanyol, Feliciano Lopez, dengan 
angka 6-1 dan 4-1. Pada set kedua, 
Lopez tidak mampu melanjutkan 
pertarungan akibat pergelangan 
tangan kirinya mengalami cede- 
ra, 

"Saya sudah bermain dengan 
baik dan saya juga tidak tahu 
sebelumnya kalau Lopez sudah 
diintai cedera. Namun, yang pas- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


senang de- 
il pert siniihgin hari ini? 
tutur unggulan ketiga asal Peran- 
cis itu yang dengan mudah me- 
raih tiket ke final. 


Sharapova vs Azarenka 

Pada partai tunggal putri, kem- 
bali babak final China Terbuka 
akan mempertemukan dua pete- 
nis papan atas. Mereka adalah 
Maria Sharapova yang mendu- 
duki posisi kedua dunia dan Vic- 
toria Azarenka yang kini di pe- 
ringkat satu dunia. 

Sharapova memperoleh tem- 
pat di final setelah mengalahkan 
petenis andalan sekaligus petenis 
favorit penonton tuan rumah, Li 
Na, Di depan 15000 penonton, 
menurut catatan kantor berita 
Xinhua, Li Na harus menyerah 
kalah 4-6 dan 0-6. 

"Set pertama merupakan par- 
tai yang berkualitas karena pe- 
nuh dengan usaha memburu ke- 
tertinggalan,” tutur Sharapova. 

Sementara Azarenka ke partai 
final China Terbuka setelah me- 
nang atas petenis Perancis, Mari- 
on Bartoli, dengan skor 6-4, 6-2. 

(AFP/AP/REUTERS/NIC) 


JUTAAN KELUARGA. SATU BANK. 


DISKON 2096 
TIKET FESTIVAL 


SABTU 13 OKTOBER 2012, 20.00 WIB 


ANCOL ECO PARK 


PERMANA KARTU KREDIT & DEBIT 
RE TA KET 


Keasikan 500111 
www.permatabank.com 


Syarat dan ketentuan berlaku 


For More Info: 


atau 63399 tpoosel 


davidguetta.ismayalive.com 


Sponsored by 


V 
bermataBani NP 


8 KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Galeri Event 


infotorial 


h 


Jesse Namblar, vokalis band asal Belanda Valerius saat tampil di hari kedua LA Lights Java “Love After War” dan “T'he Sweetest Love” menj yang dibawakan Robin Thicke, Tampil selama sekitar si 

Soulnation Festival 2012 Ini bukan penampilan pertama, tahun laluband ini juga tampil Tampil enerjik di hari terakhir LA Li tival 2012, penyanyi danpenulis — (Sporty Spice), Lala Karmel (Baby Spice), Jemima (& 

live di hadapan fans-nya. lagu soul dan R&B ini sukses membuat penonton berulang kali berteriak histeris dan Renita (Pos san pertunjukan yang lengkap dengan 
il kostum, korcogral is Membawakan lagu 


ti “Stop”, Viva Forever”, “Ni 


si dan “2 become 1”, Spice 
xperience tampil hari Jumat (2 


Satu Pesta, Aneka Rasa 


Senin (10) dini hari, Istora Senayan Jakarta lamat-lamat semakin lengang. 
Beberapa orang tampak hilir mudik membawa barang dengan troli, 
sementara yang lain mulai membereskan stan, satu-satu lampu mulai 
dipadamkan. Berakhir sudah LA Lights Java Soulnation Festival 2012, 
menutup September dengan manis. 


engedepankan 
konsep urban 
music, acara 


yang memasuki tahun 
kelima penyelenggaraan 
ini digelar 28-30 
September 2012, 
Menghadirkan lebih dari 
50 show yang tersebar di 
lima panggung, LA 


Badd hadir mengisi acara. 
Tampil di hari pertama, 
boyband asal negeri Paman 
Sam ini berhasil membetot 
perhatian pengunjung 
dengan lagu-lagu andalan 
mereka, seperti "A// 4 
Love”, “1 Adore Mi Amor”, 
dan tak ketinggalan “Slow 
Motion” yang menjadi salah 


Lights Java Soulnation “Tennd satu hits tahun 1992. 
Festival 2012 memberikan begitu Yang tak kalah menarik 
banyak “cita rasa" dengan penampil dari dalam adalah Spice Girls Experience dan LA Lights 
dan luar negeri, baru maupun lama. Music Project yang merupakan kolaborasi 
Dewi Sandra, Tulus, Bubugiri, RON yang kreativitas dan improvisasi bermusik. 
memadukan reggae dan soul, Dis & That yang Sekadar catatan, LA Lights Music Project 
kental dengan soul dan blues hingga duo adalah konsep musik hasil kerja sama sejumlah 
electropop Bottlesmoker adalah beberapa bintang dan musisi ternama Indonesia yang 
pendatang baru di LA Lights Java Soulnation digawangi Eki Puradireja selaku music & project 
Sementara Scissor Sisters, James Morrison, dan director untuk proyek ini sekaligus program 
Robin Thicke menjadi special show di perhelatan — director di Java Festivasl Production (JFP), 
akbar tersebut, Dalam LA Lights Music Project, para jebolan 
am Watters, Bryan Abrams, Kevin Thornton, dan Mark Nuansa nostalgia juga terasa dalam LA Lights — LA Lights Indiefest dan LA Lights Meet the Labels al Inggris 
1g tergabung dalam Color Me 5 Java Soulnation Festival 2012 ketika pemenang ditantang kreativitas bermusiknya untuk membuat pada Minggu (30/9) 
: tag « 1 y - Grammy Award Bone Thugs-N-Harmony dan dan mengubah lagu-lagu, serta membawakannya. “TI Won't Let You G 
Mi Amore”, “1 Wanna Sex Ye La boyband yang kondang tahun 1990-an Color Me IIKLAN/ASP) 


hingga “To Proud To Beg”. 


Kondang pada tahun 90-an dengan hits seperti “Crossroads”, tahun ini Bone Thugs-N' Sebagai "pend: i na tersendiri Beranggotakan 
Harmony melakukan reuninya yang kedua, Ha L 4 dalam LA Ligt 2 Me an lagu sendiri dan lagu orang lain Del Marguis (bad guitar/bassisU, dan Randy. 

2012grup ini diwakili dua anggotanya, Kr i Sabtu (29/9), “We wantmore, we 
IASini hendak meninggalkan panggung, 


mengentak lantai Istora pad 
teriak penonton saat band 2 


an Wish Bone, seperti “P'Try” dari Maey Gray, sal Bandung yang albumnya diseb 
yangterbaik salah se g dinanti di hari ked 


Dewi Sandra tampil 
membawakan bel 
seperti “Amazing' 
Teat. OOOB), “Buktikan” 


pa lagu, 


The Banery, salah satuband yang mengisi LA Lights Music Project, saat tampil di Minggu (30/9). Membawakan 


pop dengan paduan rock n roll, band ini juga tampil bersama Ras Muhammad. k, 


Foto.FoTo: TOMMY UTOMO &ANTONIUS S 


OUIRALON), 


k : ASaTIYAI, 


JAMES MORRISON, ROBIN THICKE, SCISSOR SISTERS, JAY SEAN, COLOR ME BADD, 
BONE THUGS-N-HARMONY, VALERIUS, THEME PARK, HERCULES AND LOVE AFFAIR, 
TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DINOSAURS, AND MANY MORE 3 


3) @lAlights @javasoulnation GG) LALights javasoulnationtestival ' www.LA-LIGHTS.com  www.JAVASOULNATION.com xK indosat » 


mama 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 9 


Kemewahan bagi masyarakat urban masa 
kini bukan cuma menyangkut barang- 
barang /ux dan bermerek. Waktu tempuh 
yang singkat antara rumah dan tempat 
kerja sehingga masih tersisa waktu untuk 
melakukan keluarga dan berelaksasi 
merupakan sebentuk “kekayaan” baru yang 
belum tentu bisa dimiliki semua orang. 


NITI CHUYSAKUL/ SHUTTERSTOGK.COM 


KJERSTI JOERGENSEN /SHUTTERSTOCK.COM 


erkumpul bersama keluarga, menjalankan hobi, 2aa - ar 
dan cukup beristirahat terdengar sederhana. 
Namun, coba tanyakan kepada mereka yang 
disibukkan bermacam aktivitas di kota besar, 
apakah hal-hal pendukung kualitas hidup 
optimal tersebut bisa didapat setiap hari? 
Jawabannya belum tentu, lantaran bukan cuma tumpukan 
pekerjaan yang menghalangi orang untuk melakukan hal-hal 
tersebut, tetapi juga kepadatan lalu lintas yang memaksa 
seseorang pulang hingga larut malam. Bukan cuma di Jakarta, 
tetapi juga di kota-kota besar lain di seantero dunia, 
Hal itulah yang antara lain mendorong banyak developer MARI 
(pengembang) membangun apartemen atau superblok. Tak 
usah jauh-jauh, kita bisa lihat di kota-kota metropolitan seperti 
Jakarta, Singapura atau Hong Kong kini mulai diramaikan 
dengan konsep bangunan maupun wilayah tersebut. 
Bagi para investor, tak cuma berkutat di negeri sendiri, 


negeri tetangga pun ikut dilirik untuk mendapatkan properti 3 m h m to th 
yang tak hanya memberi kenyamanan berhuni yang optimal, (@) P Oo Ce & 
tetapi juga kenyamanan investasi untuk masa mendatang. 

best of the Bay. 


A BAY SUITES 


SINGAPORE 


Singapura 

Dari sekian banyak pembangunan, khususnya yang ada 
di kawasan Asia, Singapura adalah salah satu yang banyak 
menarik perhatian, Menyandang nama “negara pulau" karena 
wilayahnya yang mungil, di negara yang pada zaman kolonial 
menjadi pos dagang Inggris ini dibangun beberapa bangunan 
prestisius yang elok. Bukan semata hunian premium yang 
memberi kemewahan, tetapi juga pengalaman tersendiri dalam 
berhuni, 

Seperti kawasan Marina Bay, yang terletak di tepi laut, 
mendefinisikan konsep tersebut secara gamblang, yang makin 
dikukuhkan dengan kehadiran Marina Bay Suites yang terletak 
di sekitar area Marina Bay Financial Centre. 

Setiap jengkal Marina Bay Suites didesain dengan 
mengutamakan estetika dan kualitas. Semua ini tak lain berkat 
kolaborasi para pakar, yang salah satunya melibatkan arsitek 
kenamaan dunia Kohn Pederson Fox. 

Terdiri dari 221 unit yang terbagi dalam 66 lantai, 
sebanyak 218 unit merupakan apartemen dengan tiga dan 
empat kamar tidur, dengan variasi luas 146-250 meter 
persegi. Setiap unit juga memiliki private lift lobby dan kavling 
parkir kendaraan secara khusus. 

Jika mencari tingkat privasi lebih, terdapat High-Floor 
Signature Suites, unit eksklusif di lantai 54 hingga 66 dengan 
pemandangan menuju kota yang spektakuler. Dua unit di 
antaranya merupakan tipe penthouse seluas 791 meter 
persegi dan 436 meter persegi yang keduanya telah dilengkapi 


Nikmati kemewahan dari 4 kamar Signature Suites kami yang luas 


kolam renang pribadi. Dengan segala keistimewaan tersebut, Singapura menempati rangking pertama di dunia sebagai tempat berinvestasi yang paling 
tak heran jika Marina Bay Suites yang direncanakan selesai berpotensi. Berada di lokasi tepian laut yang memukau dan tepat ditengah Pusat Bisnis District 
dibangun pada tahun 2013 telah laku terjual lebih dari 80 yang paling bergengsi di Singapura, Marina Bay Suites menawarkan kepada anda gaya 


hidup yang mewah di Signature Suites yang luas dari lantai tertinggi 


persen. 
Hal yang tak kalah menarik adalah upaya pengembang Marina Bay Suites merupakan bagian dari Marina Bay Financial Center, yang merupakan 
memberi sentuhan kemewahan, antara lain bisa dilihat dari pusat pembangunan yang terpadu dan alamat bisnis terbaik dl Asia, Ukuran apartemen 


4 kamar tidur berkisar dari 190 sgm tungga 250 sgm - terbesar di area Marina Bay — dan setiap 
unitnya dilengkapi dengan lobby lift pribadi dan tempat parkir. Dua duplex penthouse. 
berukuran 436 sgm dan 791 sgm, masing-masing dilengkapi dengan kolam renang pribadi 


digunakannya perlengkapan dapur dari Miele, serta fittings 

berkualitas dari Laufen, Steinber, dan Reginox. Sementara 

desain open-plan menyatukan ruang keluarga, makan, 

dan dapur sehingga ruangan terlihat luas dan memberi Di disain oleh arsitek kenamaan dunia dan pemenang penghargaan 

kenyamanan lebih. Konn Pedersen Fox Associmes PC, Marina Bay Suites hanya 18 menit dari Changi Alrpon. 
4 - dekat dengan stasiun MRT Raffles Place dan berbagai macam sarana transportasi lainnya, 

eta BA Aa termasuk stasiun MRT yang akan datang - Downtown MRT tepat di depannya. 

lantai enam yang memiliki fasilitas semi-outdoor spa lounge e. 

dan kolam renang, menuju sky lounge di lantai 27 atau ke 

Sky Cabanas di lantai 46. Semua ini masih didukung berbagai 

fasilitas di sekitar kawasan. — 


ATA 


Jangan lewatkan peluang khusus untuk berinvestasi Ini. Untuk informasi lebih lanjut 
kunjungi pameran kami! 


TAN 


h 


Jika ingin mencari pertunjukan berkelas, tinggal menuju SURABAYA: Tanggal: & & 7 Oktotx Pukul: 11.00 - 19.00 WIB , uan — 
Esplanade. Bisa juga sekadar berjalan-jalan di Gardens by the Tempat: Shangri-La Hotel Surabaya. Madura Room, Jalan Mayjend Sungkono 120 Surabaya Ta bt 
Bay atau menenggelamkan diri dalam petualangan kuliner dan JAKARTA: Tanggal: 13 & 14 Oktober 2012 « Pukul: 11.00-19.00 WIB - ta 2 
belanja di Marina Bay Link Mall atau di dunia para desainer di Tempat: Hotel Mulia Jakarta, Leatris Room, Jalan Asia Afrika, Senayan Jakarta ag mar 
Marina Bay Sands. Penawaran khusus selama pameran: “—n Ma 

Marina Bay Suites juga menjadi pelabuhan tepat bagi diskusikan dengan kami mengenai potongan dan pengembalian tambahan -- 
mereka yang memiliki tingkat mobilitas tinggi berhubung Stamp Duty bagi pembeli (Additional Buyers Stamp Duty). '- 
hanya berjarak 18 menit dari bandara Changi, sementara 
stasiun MRT Raffles Place dan Marina Bay bisa ditempuh www.marinabaysuites.com 


dengan berjalan kaki. 

Dengan segala kenikmatan ini, tak heran jika Marina Bay 
Suites memiliki nilai lebih yang sulit ditandingi. Peminatnya 
pun berdatangan, tak terkecuali para pembeli dari luar negeri. 
Hal ini diakui oleh Thomas Tan, Director of Residential 
Maketing dari Raffles Auay Asset Management (ROAM), 
manajer aset dari seluruh pembangunan MBFC, dalam siaran 


pers. “Sumber data: BERI Report 201 II (Agustus 2011) 
Thomas menambahkan, “Permintaan untuk hunian 
mewah terus meningkat, terutama pembeli asal Indonesia 
Dipersembahkan kepada Anda oleh tiga dari pengembang terkemuka seAsin hanya Hartawan. Bay Susana 
yang tetap menjadi salah satu pembeli luar negeri terbanyak aye La Penadah ag 
Gi pasar hunian high-end kami. Di samping itu, yang menjadi Rn am naa TAN Ka ke Leow, SEE Gloria Cria, 
salah satu daya tarik suite ini adalah nilai investasi yang baik BO) SERA mo Hongkong Land LONNNAN ane MANA Ken Na com39 
sehingga menjadi bentuk investasi yang tepat." (IKLAN//ASPJ Ser emoklani dengan FT Lanca Property Servican Indonesa 


Pengembang: Marina Ba Suites Pte. Lid. INo, Reg, Perusanaan: 2007 18054M| » Masa Pemilikan: 99 tahun (tanggal mulai 8 Mar 2007| « Perkiraan KIMS/Tanggal Siap Huni: 31 Jut 2014 » Perkiraan Tanggal 


ae Te Ae ANE 2ER) Penyelesaian Hukum: 31 Jul 2017 Nomor Kaping: 296M & 80012W TS 30 « Persetujuan Rencana Bangunan: A1 252-00421-2007-8P63 tanggal $ Mei 2010 « No. Surat tan Pengembang: (0362 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


SENGKETA WILAYAH 


Persoalan Muka di Asia Timur 


PERIMBANGAN KEKUATAN MILITER DI LAUT CHINA TIMUR 


Inter arma enim silent leges. Ini ucapan filsuf 
Romawi terkenal Marcus Tullius Cicero yang 
menyebutkan bahwa dalam situasi perang, hukum 
akan berdiam diri. Perang memang akan 
membungkam semua norma hukum, baik itu hukum 


sn CHINA @ sepang 

@ Produk Domestik Bruto: 4,531 triliun 
dollar AS (2010), per kapita 39.000 
dollar AS, pertumbuhan ekonomi: 


Bay TAIWAN 


@ Produk Domestik Bruto: 
821,8 miliar dollar AS 
(2010), per kapita 35.700 


@ Produk Domestik Bruto: 
10,09 triliun dollar AS. 
(2010), per kapita 7.600 


nasional maupun internasional, 


Oleh RENE L PATTIRADJAWANE 


ituasi yang terus memanas 

antara Jepang dan China 

memperebutkan Kepulau- 
an Senkaku/Diaoyu di Laut Chi- 
na Timur mengkhawatirkan ba- 
nyak pihak. Saling balas tuding- 
an, boikot pertemuan, serta un- 
juk rasa nasionalisme di Jepang 
dan China, jika tak terkendali, 
bisa membawa kawasan Asia Ti- 
mur ke konflik terbuka. 

Di daratan China, unjuk rasa 
anti-Jepang menyebabkan per- 
usahaan-perusahaan multinasio- 
nal Jepang sempat menghenti- 
kan produksi. Sentimen anti-Je- 
pang mengancam produk Je- 
pang yang memiliki pasar luas 
di China, 

Di Laut China Timur, kapal 
Penjaga Pantai Jepang dan Chi- 
na berkeliaran menjaga hak ke- 
daulatan yang mereka klaim, 
Kapal Penjaga Pantai Jepang ju- 
ga sempat terlibat insiden saling 
sembur meriam air dengan kon- 
voi kapal nelayan dan Penjaga 
Pantai Taiwan. 

Sengketa wilayah ini, diper- 
kirakan banyak pengamat, me- 
nyangkut persoalan keamanan 
energi yang sama-sama dibutuh- 
kan kedua pihak. Di sekitar ke- 
pulauan, yang dinamakan Sen- 
kaku oleh Jepang atau Diaoyu 
oleh China, klaim ini sekilas 
menyangkut juga persoalan ke- 
amanan pangan, khususnya ikan 
sebagai diet penting bangs 
Asia, Konflik ini akar masalah- 
nya mundur jauh ke belakang 
hingga masa dinasti Yuan 
(1271-1368). 


Menyelamatkan muka 


Isu ini bukan hanya soal hak 
kedaulatan ataupun hak mine- 


ral. Kegeraman dan kedengkian 
kedua bangsa besar Asia ini 
mundur paling tidak sampai pa- 
da masa berkuasanya Kubilai 
Khan melalui dua kali serangan 
ke Jepang pada tahun 1274 dan 
1281. 

Perilaku lingkaran konsentris 
sistem vasal China sebagai "Ne- 
gara Tengah” (lihat Kompas, 
5/10), yang sudah berlangsung 
berabad-abad, menjadi semacam 
eksperimen kekuasaan dengan 
ambisi menjadikan negara-nega- 
ra di sekitar sebagai vasal (nega- 
ra bawahan). Di tanah Jawa 
utusan Kubilai Khan dipotong 
kupingnya, di Jepang utusan 
Mongel ini dipenggal kepalanya. 

Dalam konteks itu, pertikaian 
di Senkaku/Diaoyu adalah per- 
soalan mianzi (muka). Menyela- 
matkan muka alias harga diri 
adalah bagian penting dalam po- 
litik tradisional Asia. 

Bagi para penguasa China 
yang memegang mandat Negara 
Tengah, bahkan sampai pengu- 
asa komunis sekarang, adalah 
kewajiban seluruh dunia meng- 
akui tempat alami China di 
tengah sebagai prasyarat pen- 
ting tatanan ketertiban. 

Dalam bahasa Dewi Fortuna 
Anwar, pengamat hubungan in- 
ternasional dari Habibie Center, 
konflik-konflik teritorial yang 
ada selama ini sebagai "tes ke- 
jantanan.” 

Menurut Riefgi Muna, pene- 
liti Pusat Studi Politik LIPI, 
konsekuensi peningkatan keku- 
atan militer China adalah bagai- 
mana negara-negara di kawasan 
mau menerima China sebagai 
faktor dominan. "Dibutuhkan 
upaya untuk merangkul China 


dollar AS, pertumbuhan 
ekonomi: 10,34 (2010) 

@ Buku Putih: 2011-China 
melanjutkan komitmen 
pembangunan yang damai 
dengan kebijakan pertahanan 
nasional yang defensif, tidak 
hegemonis, dan tidak 
melakukan ekspansi militer. 


3,9 persan (2010) 


@ Buku Putih: 2010-Pertumbuhan 
kekuatan militer China menjadi 
keprihatinan kawasan dan 


masyarakat internasional. Pasukan 
Bela Diri harus cepat dan fleksibel 
menjawab ancaman baru terhadap 


Jepang, Aliansi dengan Amerika 
Serikat diperkuat, kemampuan 


pertahanan dinamis ditingkatkan. 


Anggaran 

pertahanan 

Personel 

Para pesanan Kan , 

2.225.000 kl ala 
(termasuk 265.500 personel Angkatan Laut) 

Kapal adek adab ada salak salak ada ask 

perusak | aeehe stake aadake mai 77 ssh stake) 30 

dan fregat 

Kapal mesndian padian ndk pa aa rta aa 
Apa mnta mnta mma 93 4 

selam ta dn rana 

Pesan LAAKAKAA 200 A7 150 


Sumber: The World Defence Almanac 2012 


ke dalam tatanan arsitektur ke- 
'amanan regional," katanya. 


Simulasi strategis 


dern dan politik global 
flik di Kepulauan Senkaku/Di- 
aoyu yang bersamaan dengan 
kebangkitan China memang 
menakutkan semua pihak. Ke- 
kuatan militer China (lihat ta- 
bel) sudah menggetarkan nega- 
ra-negara Asia jika harus terjadi 
konflik terbuka. 

Banyak pihak memang mera- 
gukan akan terjadi konflik ter- 
buka di Laut China Timur. Na- 
mun, bahkan sebelum perang 
terjadi pun, kerusakan yang di- 


timbulkan sudah cukup besar 
melalui berbagai unjuk rasa an- 
ti-Jepang di China. 


Kebangkitan kekuatan militer 


China, khususnya angkatan laut, 
ditambah dengan makin panas- 
nya konflik Senkaku/Diaoyu, 
merupakan bagian dari strategi 
simulasi proksi China untuk 
berhadapan dengan AS secara 
tidak langsung. 


Sejak krisis Selat Taiwan ta- 


hun 1996, ketika AS menempat- 
kan kapal-kapal induk di kedua 
ujung Selat Taiwan, para peting- 
gi militer China dikejutkan de- 
ngan kemampuan pengerahan 
AL AS yang cepat dan efektif. 


Sejak itu para ahli strategi 


dollar AS, pertumbuhan 
ekonomi 10,84 (2010) 

@ Buku Putih: 2009-Taiwan 
tidak akan memulai 
serangan dan lebih 
memilih jalur diplomasi 
dan negosiasi dalam 
mempertahankan negara, 


10,45 
@ miliar dollar AS 
(2012) 


Lu 


260.000 


(termasuk 70000 personel 
Angkatan Laut) 


mati aslake ad 26 


sa 


“32 


GUNAWAN 


China mengembangkan apa 
yang disebut seba ji 
guyu fengsuo (antiakses wilayah 
penolakan) yang di kalangan 
militer AS dikenal sebagai 
A2/AD (antiaccess/area denial). 
Strategi pertahanan aktif ini 
merupakan terobosan penting 
ketika kekuatan militer China 
tak bisa menghadapi proyeksi 
kekuatan AS seperti insiden Se- 
lat Taiwan itu, 

Dalam menghadapi konflik 
Senkaku/Diaoyu saat ini, China 
kemungkinan sedang melaku- 
kan kalkulasi strategis mengha- 
dapi militer AS yang masih me- 
miliki pangkalan di Jepang dan 
Korea Selatan. (DWA/FIT/JOE) 


WAWANCARA KHUSUS 


Marty: Konflik Kawasan 
Fakta Kehidupan 


Oleh WISNU DEWABRATA 


onflik teritorial antara Jepang dan China di Laut China 

Timur masih terus berlanjut dan semakin memanas. 

Lantas, bagaimana Indonesia memandang konflik ter- 
sebut? Apakah ketegangan yang terjadi di sana bakal merembet 
dan memengaruhi situasi dan stabilitas kawasan Asia Tenggara? 

Apa saja yang bisa dilakukan Indonesia sebagai motor peng- 
gerak ASEAN dalam membantu meredakan ketegangan di sa- 
na? Berikut wawancara khusus Kompas dengan Menteri Luar 
Negeri Marty Natalegawa, Selasa (2/10): 

Bagaimana Indonesia memandang konflik di kawasan Laut 
China Timur? 

Kondisi itu jelas menunjukkan fakta bahwa kawasan 
'Asia-Pasifik memang masih belum terbebas dari masalah. Ma- 
sih ada ada banyak persoalan, macam konflik terkait tumpang 
tindih klaim (teritorial), baik bersifat bilateral maupun multi- 
lateral. Semua itu harus dipahami sebagai fact of life, fakta 
kehidupan. 

Kita juga harus melihat sengketa yang terjadi, seperti terkait 
Jepang dan China atau antara China dan sejumlah negara di 
Asia Tenggara, serta antara Jepang dan Korea Selatan, tidak 
harus dilihat sebagai masalah. Memang harus dibedakan yang 
namanya isu dan problem, Sebuah isu tidak harus lantas 
dijadikan atau dianggap menjadi masalah. 

Harus diingat, kondisi seperti itu juga bisa diartikan bahwa 
budaya atau pendekatan diplomasi, perundingan, dan upaya 
lain secara damai demi menyelesaikan suatu masalah sudah 
semakin diperlukan, Apa pun masalah di wilayah kita. 

Bagaimana itu bisa dilakukan? 

Kalau kita masih ingat tahun 2011 lalu saat Indonesia men- 
jadi tuan rumah, ASEAN bersama-sama mengesahkan Bali 
Principles, yaitu East Asia Principle of Mutually Beneficial 
Relations. Seperti diketahui, semua elemen yang ada dalam 
prinsip tersebut adalah semacam ekstrapolasi prinsip-prinsip 
yang ada dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) 
ASEAN, di mana semua negara yang mengadopsinya berko- 
mitmen menyelesaikan konflik apa pun secara damai lewat 
jalur diplomasi, 

Dengan cara itu kita mengantisipasi agar sesama negara 
anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) punya 
komitmen serupa. 

Dalam setiap pertemuan dan pembicaraan dengan China 
dan Jepang, termasul t bertemu kedua menteri luar negeri 
(kedua negara) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New 
York, AS, Indonesia juga sudah menyampaikan dan meng- 
ingatkan mereka, Bukankah setiap negara di kawasan punya 
kepentingan dan investasi besar untuk bisa terus menjaga 
stabilitas dan kondisi damai? 

Perlukah kode tata berperilaku disusun dalam konteks seng- 
keta Laut China Timur seperti dilakukan di Laut China Selatan? 

Ya, tentu saja upaya itu perlu dilakukan walau sampai 
sekarang yang namanya Kode Tata Berperilaku (COC) Laut 
China Selatan masih belum tuntas disusun dan disepakati, 

Namun, pada prinsipnya, kode tata berperilaku juga di- 
perlukan dalam sengketa yang terjadi di Laut China Timur. 
Akan tetapi, tidak perlu juga diterapkan terlalu kaku atau 
hitam-putih. 


info 


1 
g 

45, h 
1 / 


Cegah Gigi Sensitif yang 
Mengganggu Hidup Anda 


Apakah Anda pernah merasakan ngilu pada saat menyantap 
makanan atau minuman favorit? Jika ya, mungkin saja Anda 
menderita gigi sensitif. 


asa ngilu pada gigi memang 


sangat mengganggu, 


sayangnya hal ini sering 
kali dianggap remeh. Untuk 


Helps to 


RELIEVE 
REPAIR" 
PREVENT 


Sensitive Teeth 


menghentikan rasa ngilu itu, cara 
paling mudah yaitu berhenti sejenak 
mengonsumsi makanan atau minuman 
tersebut. Padahal permasalahannya 
bukan pada makanan atau minuman 
tersebut, tapi pada gigi Anda. 

Gigi sensitif merupakan istilah 
umum yang dipakai untuk menunjukkan 
penyakit dentine hypersensitive akibat 
menipisnya enamel, penurunan gusi, 
dan terbukanya dentin, lapisan di bawah 
enamel. Ketika terjadi penurunan gusi, 
lapisan bagian dalam gigi atau dentin 
menjadi terbuka. Hal ini menyebabkan 
rangsangan asam, dingin, manis atau panas 
masuk ke dalam saluran dentin yang terbuka. 
Rangsangan inti kemudian mencapai saraf 
gigi dan menimbulkan rasa ngilu. 

Dari hasil penelitian para ahli di Amerika 
Serikat, sebanyak 50 sampai 90 persen 
penderita memberikan tekanan besar 
atau berlebihan pada saat menggosok 
gigi. Kebiasaan ini malah membuat gusi 
mengalami iritasi atau gusi menurun dari 
leher gigi. Karena itu, hindari memberikan 
tekanan berlebih saat menggosok gigi, 
memakai sikat gigi dengan bulu sikat yang 
keras, dan rutinlah memeriksa gigi ke dokter 
gigi minimal enam bulan sekali. 

Jika Anda seorang penderita gigi sensitif, 
cobalah untuk menggosok gigi dengan cara 
dan waktu yang tepat yaitu sesudah makan 
pagi dan sebelum tidur. Gunakan pasta 
gigi yang mengandung flouride, dan boleh 
sesekali berkumur dengan obat kumur. 

Pepsodent, sebagai pasta gigi 
terkenal dan tertua di Indonesia, selalu 
berusaha memberikan lebih dari sekadar 
kemanjuran dasar dengan memperkenalkan 


SHUTTERSTOCK 


Pepsodent Sensitive Expert. Pasta gigi 
ini mengandung Potassium Citrate yang 
berfungsi untuk mengurangi rasa ngilu 
akibat gigi sensitif. Selain itu, pasta gigi ini 
mengandung HAP Mineral (Hydroxyapatite, 
bahan mineral pembentuk gigi) yang akan 
masuk ke dalam saluran dentin yang terbuka 
dan mencegah rangsangan asam, dingin, 
manis atau panas penyebab rasa ngilu 
datang kembali, 

Pepsodent Sensitive Expert hadir dengan 
dua varian baru, Pertama adalah Pepsodent 
Sensitive Expert Whitening, yang dapat 
membuat gigi tampak putih alami. Kedua, 
Pepsodent Sensitive Expert Gumcare, yang 
mengandung Zinc Sitrate untuk membantu 
menjaga kekuatan dan kesehatan gusi 
sehingga mencegah terjadinya radang gusi 
dan menurunkan risiko terjadinya gigi sensitif 
di kemudian hari. 

Untuk hasil yang optimal, gunakanlah 
pasta gigi Pepsodent Sensitive Expert dua 
kali sehari secara teratur setiap hari. Ingat, 
mengurangi rasa ngilu gigi sensitif saja tidak 
cukup. Perbaiki cara merawat gigi sensitif 
Anda, agar gigi tidak mengalami rasa ngilu 
di kemudian hari. (IKLAN/VTOJ 


fi) Tanya Pepsodent @tanyapepsodent www.tanyapepsodent.com 


Pepsodent 
sensitive 


expert with HAP @ MINERAL 


“ Dengan aplikasi langsung menggunakan ujung jari pada gigi sensitive selama 30 detik, berdasarkan studi klinis internal 
“ Mengacu pada fungsi demineralisasi & remineralisasi dari Fluoride dan kandungan kalsium yang terdapat dalam pasta gigi dan HAP Mineral 


Ds PA 1 an Of 3G "Mengacu pada fungsi dari Zinc Citrate untuk menjaga kesehatan gusi 
1 CARA AAL 5 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Tentara Korut Membelot 


Menembak Dua Komandannya Sebelum Menyeberang ke Korsel 


SEOUL, SABTU — Seorang prajurit Korea Utara 
dikabarkan membelot ke Korea Selatan setelah 
menembak mati dua komandannya. Insiden 
pembelotan tersebut langsung memicu Korsel 
meningkatkan kesiagaan dan patroli di sepanjang 


perbatasan kedua negara. 


Menurut Kementerian Perta- 
hanan Korsel, prajurit Korut itu 
menyeberang di bagian barat 
perbatasan darat kedua negara, 
Sabtu (6/10) sekitar tengah hari. 
Pintu perbatasan tersebut terle- 
tak di jalur jalan raya menuju 
kompleks industri yang didanai 
Korsel di Kaesong, Korut. 

Prajurit tersebut langsung di- 
tahan penjaga perbatasan Korsel. 
Saat diinterogasi, dia mengaku 
telah menembak komandan regu 
dan peletonnya sebelum mem- 
belot. 

Menurut pejabat Kementerian 
Pertahanan Korsel yang tak di- 
sebut namanya, penjaga perba- 
tasan Korsel sempat mendengar 


suara enam tembakan sebelum 
prajurit Korut itu menyeberang 
perbatasan. Sebelum menyebe- 
rang, dia sempat mengumumkan 
lewat pengeras suara tentang ni- 
atnya membelot ke Korsel. 

Korsel masih menyelidiki mo- 
tif di balik pembelotan prajurit 
Korut tersebut. Hingga Sabtu 
malam, belum ada komentar res- 
mi dari pihak Korut terkait in- 
siden tersebut. 

Setelah pembelotan terjadi, ju- 
ga tidak terdeteksi pergerakan 
militer Korut yang luar biasa di 
sepanjang perbatasan. Meski 
mikian, para petinggi militer 
Korsel langsung memerintahkan 
kesiagaan tinggi di perbatasan 


sepanjang 240 kilometer mes- 
kipun selama ini sudah dijaga 
sangat ketat. 

Kedua Korea hingga saat ini 
secara teknis masih berperang 
karena Perang Korea pada 
1950-1953 hanya diakhiri dengan 
perjanjian gencatan senjata, be- 
lum traktat perdamaian resmi. 

Pembelotan lintas batas dari 
Korut ke Korsel melalui jalur 
darat tergolong jarang terjadi ka- 
rena kedua negara dibatasi s 
buah zona demiliterisasi yang di- 
jaga ketat dan penuh dengan ran- 
jau darat. 

Pembelotan terakhir tentara 
Korut melalui jalur darat ini ter- 
jadi pada tahun 2010. Dua tahun 
sebelumnya, seorang prajurit dan 
seorang perwira militer Korut 
juga membelot ke Korsel melalui 
jalur darat dalam dua kejadian 
terpisah. 

Selama ini jalur laut lebih di- 
sukai untuk membelot. Namun, 
sebagian besar pembelot Korut 
biasanya menyeberang ke wila- 
yah China kemudian ke Asia 


Tenggara sebelum masuk ke 
Korsel. Sejak Perang Korea ber- 
akhir, lebih dari 24000 orang 
Korut tercatat telah menyebe- 
rang ke Korsel. 


Penguatan rudal 


Sementara itu, sebuah laporan 
di kantor berita Yonhap di Korsel 
menyebutkan, Korsel berencana 
mengumumkan perjanjian per- 
tahanan baru dengan Amerika 
Serikat dalam waktu dekat. Da- 
lam perjanjian baru ini, kemam- 
puan rudal-rudal Korsel akan di- 


tingkatkan sehingga” mampu 
menjangkau seluruh wilayah 
Korut. 


Korut diketahui memiliki ar- 
senal rudal jarak jauh yang mam- 
pu menjangkau seluruh wilayah 
Korsel. Sementara pihak Korsel 
selama ini hanya memiliki ru- 
dal-rudal dengan daya jangkau 
300 kilometer. Dalam perjanjian 
baru ini, daya jangkau rudal-ru- 
dal Korsel akan ditingkatkan 
menjadi 800 kilometer. 

(AP/REUTERS/AFP/DHF) 


Ap puOto 


Dua anak-anak, di antara kambing dan di belakangnya dua tank serta tentara Turki, berada di dekat perbatasan Turki dan Suriah, kota 
Tel Abyad, yang dikuasai kelompok pemberontak Suriah. Tentara Turki membalas tembakan mortir yang kembali dilancarkan tentara 
Suriah dan menghantam wilayah Turki, Pasukan artileri Turki terlibat dalam tembak-menembak dengan pasukan Suriah setelah tembakan 
dari Suriah menewaskan lima warga Turki beberapa hari lalu. 


Turki Kembali Balas Serangan Lintas Batas 


(Sambungan dari halaman 1) 


memberi mandat yang meng- 
izinkan militer Turki melakukan 
serangan lintas batas ke Suriah. 
Menteri Luar Negeri Turki 
Ahmet Davutoglu, Sabtu, mem- 
bantah mandat itu menunjukkan 
keinginan Turki berperang de- 
ngan Suriah. Menurut dia, man- 
dat parlemen itu lebih bersifat 
menangkis kemungkinan serang- 
an lanjutan dari Suriah. 
"Dengan mandat itu kami ti- 
dak mengambil langkah menuju 
perang. Kami menunjukkan ke- 
pada Suriah daya tangkis serang- 
an yang kami miliki untuk mem- 
beri peringatan guna mencegah 
perang,” ujar Davutoglu dalam 
wawancara dengan lembaga si- 


aran pemerintah TRT. 

Perdana Menteri Turki Recep 
Tayyip Erdogan melontarkan 
pernyataan yang lebih keras. Saat 
berpidato di Istanbul, Jumat, Er- 
dogan memperingatkan Suriah 
untuk tidak coba-coba menguji 
tekad dan kemampuan Turki 
menjaga wilayahnya. 

”Bagi mereka yang coba-coba 
menguji daya tangkis, tekad, dan 
kemampuan Turki, saya katakan 
mereka sedang membuat kesa- 
lahan fatal. Kami tak tertarik 
dengan perang, tetapi kami juga 
tak jauh dari (sejarah) perang. 
Bangsa ini menjadi seperti se- 
karang ini setelah melalui ber- 
bagai perang antarbenua," kata 
Erdogan di hadapan rakyatnya. 

Insiden serangan lintas batas 


dengan Turki ini menunjukkan 
krisis di Suriah sangat berisiko 


meluas ke negara-negara tetang- 
ganya dan bisa mengganggu sta- 


b 


Terancam meluas 


Bersamaan dengan insiden se- 
rangan mortir di Hatay, Turki, 
pejabat keamanan Lebanon juga 
mengatakan, pasukan Suriah 
yang didukung pesawat tempur 
dan beberapa helikopter serbu 
mulai melancarkan serangan ter- 
hadap pasukan oposisi di kota 
Ouseir, Suriah. Kota itu berba- 
tasan langsung dengan kawasan 
Lembah Bekaa, Lebanon. 
Pejabat yang tak disebut na- 
manya itu mengatakan, tak ada 
peluru meriam Suriah yang men- 


is kawasan. 


darat di wilayah Lebanon pada 
Sabtu, Namun, pasukan Lebanon 
diperintahkan meningkatkan ke- 
an di sepanjang perbatasan 
dengan Suriah untuk mencegah 
pertempuran meluas ke wilayah 
Lebanon, 

Dalam perkembangan lain, 
Kementerian Luar Negeri Iran 
juga tengah berunding dengan 
pihak oposisi di Suriah agar 
membebaskan 48 warga negara 
Iran yang masih mereka san- 
dera, 

Pihak penyandera mengancam 
akan membunuh satu demi satu 
warga Tran itu kecuali Presiden 
Assad menarik mundur pasuk- 
annya dari salah satu kawasan di 
Provinsi Damaskus. 

(REUTERS/AFP/AP/DHF) 


LIGA SPANYOL 


”EI Clasico” di Bulan Mujur Mou 


BARCELONA, SABTU — Jose 
Mourinho memiliki catatan nya- 
ris sempurna di bulan Oktober. 
Pelatih yang menobatkan dirinya 
sebagai "The Special One” ini tak 
pernah kalah bersama tim yang 
dilatihnya di bulan Oktober da- 
lam enam tahun terakhir. Bulan 
keberuntungan ditambah pulih- 
nya permainan Real Madrid dan 
kebangkitan kepercayaan diri 
anak asuhnya menjadi modal 
penting untuk menuai tiga poin 
dalam el clasico di Nou Camp, 
Senin (8/10) dini hari WIB, 

Madrid mengawali Oktober ini 
dengan kemenangan meyakin- 
kan 4-1 di kandang Ajax dalam 
penyisihan Grup D Liga Cham- 
pions. Awal sempurna yang s 
makin mengukuhkan kebangkit- 
an permainan Madrid yang loyo 
pada awal musim ini. "Los Blan- 
cos” telah dua kali kalah, sama 
dengan jumlah kekalahan musim 
lalu saat meraih juara Liga Spa- 
nyol. 

Kemenangan di Amsterdam 
Arena itu menjadi modal penting 
menjelang el clasico yang meru- 
pakan laga kedua Madrid pada 
Oktober di semua kompetisi. 

Mourinho terakhir kali kalah 
di bulan Oktober saat melatih 
Chelsea. "The Blues” ditekuk 
Manchester City pada 16 Oktober 
2004. Setelah kekalahan itu, da- 
lam enam kali bulan Oktober, 
Mourinho mencatatkan 35 per- 
tandingan tak terkalahkan, ter- 
masuk dua kali bersama Madrid. 

Keberuntungan itu bisa terus 
berlanjut melihat grafik perma- 
inan Madrid yang menanjak. Pe- 


luang Madrid menuai poin sema- 
kin terbuka oleh cedera dua pilar 
pertahanan Barcelona, Carles 
Puyol dan Gerard Pigue, yang 
masih diragukan kebugarannya. 

Menembus pertahanan Barce- 
lona menjadi fokus simulasi per- 
mainan Mourinho yang sukses 
diterapkan pada putaran kedua 
Piala Super Spanyol, Agustus lalu. 
Madrid menang 2-1. Pertahanan 
garis tinggi Barcelona dua kali 
tembus oleh umpan panjang dari 
lini belakang Madrid yang ber- 
ujung gol Gonzalo Higuain dan 
Cristiano Ronaldo. 

Pola serangan balik ini akan 
menjadi salah satu pilihan skuad 
”Los Blancos” untuk mencetak 
gol di Nou Camp, 

"Kami tahu pola dan pende- 
katan yang harus kami lakukan. 
Anda menyaksikannya dalam Pi- 
ala Super, ujar gelandang Mad- 
rid, Xabi Alonso, 


Konsistensi Madrid 


Mourinho juga optimistis para 
pemainnya mampu menunjuk- 
kan permainan terbaiknya di el 
clasico. Para pemain mulai beker- 
ja keras, membuktikan komit- 
men terbaiknya dan perubahan 
itu sudah mulai terlihat. 

"Mereka memahami mereka 
harus lebih termotivasi, lebih fo- 
kus seperti yang pernah tim laku- 
kan sebelumnya," ujar Mourin- 
ho. 

Ta mengaku lebih mengingin- 
kan konsistensi permainan se- 
perti saat menundukkan Depor- 
tivo La Coruna 5-1 dan Ajax 4-1 
dibandingkan kemenangan di el 


clasico, 

"Yang saya cari di atas segala- 
nya adalah keberlanjutan dari- 
pada sebuah hasil,” ujar mantan 
pelatih Inter Milan itu. 

Untuk menjaga konsistensi itu, 
Mourinho kemungkinan akan 
kembali menurunkan Ricardo 
Kaka sebagai pengatur permain- 
an dibandingkan Mesut Oezil dan 
Luka Modric, Ujungtombak akan 
dipercayakan kepada Higuain 
yang diistirahatkan saat melawan 
Ajax. Adapun sektor kiri perta- 
hanan akan kembali diisi Fabio 
Coentrao daripada Marcelo. 


Pigue 50:50 


Madrid bisa menurunkan sku- 
ad terbaiknya saat menantang 
Barcelona. Sementara tuan ru- 
mah masih menanti tes medis 
cedera kaki Gerard Pigue. Bek 
tengah itu belum berlatih bersa- 
ma tim dan masih menjalani 
terapi fisik pada gim hari Jumat. 

"Dia melakukan semua yang 
bisa dilakukan untuk bisa berma- 
in. Dia sudah 10 hari tidak ber- 
latih, jadi ini berat. Saya pikir 
kemungkinannya 50-50 apakah 
dia akan bermain atau tidak,” 
ujar gelandang kreatif Barcelona, 
Xavi Hernandez. 

Jika Pigue belum pulih, Pelatih 
Barca Tito Vilanova akan mema- 
sang Javier Mascherano dan Alex 
Song sebagai bek tengah. 

Barca kini di puncak Liga Spa- 
nyol dengan nilai 18, delapan po- 
in di atas Madrid. Jika menang, 
Barca akan unggul 11 poin dan 
Madrid semakin sulit mengejar. 

(REUTERS/AFP/ANG) 


Korupsi Sengsarakan Rakyat 


(Sambungan dari halaman 1) 


Makassar dan Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto tengah da- 
lam perjalanan dari Samarinda. 
Tiga wakil ketua KPK lainnya tak 
berada di kantor, 

Kabar penangkapan Novel itu 
cepat merebak di berbagai jaring- 
an media sosial, seperti Facebook 
dan Twitter, Sejumlah elemen 
masyarakat sipil, tokoh-tokoh 
publik, anggota DPR, dan peme- 
rintah langsung berdatangan ke 
KPK. Tak hanya Novel, kabar 
yang berkembang sebelumnya 
ada lima penyidik KPK yang akan 
dijemput paksa karena belum la- 
por ke Mabes Polri setelah masa 
tugasnya habis, 

Kian larut massa yang datang 
ke KPK semakin banyak. Bebe- 
rapa kelompok mahasiswa dan 
yang ingin menge- 
i sebenarnya di KPK 
saat itu berdatangan. Mereka se- 
mua memberi dukungan kepada 
Aa dan menolak upaya krimi- 
si terhadap siapa pun di 


Rektor Universitas Paramadi- 
na Anies Baswedan, yang malam 
itu ikut berbaur di KPK, menga- 
ku kecewa karena pejabat peme- 
rintah tak juga bersikap ketika 
KPK berada dalam bahaya. Pada- 
hal, KPK adalah pilar pemberan- 
tasan korupsi di negeri ini. "Rak- 
yat kita amat cerdas dan adil 
dalam melihat perseteruan ini. 
Mereka lebih memihak pembe- 
rantasan korupsi,” katanya. 

Namun, kemarin, Kepala Ba- 
reskrim Polri Komisaris Jenderal 
Sutarman mengatakan, upaya 
penangkapan Novel bukan tin- 
dakan kriminalisasi. "Yang dila- 
kukan penyidik Polda Bengkulu 


dan dibantu penyidik Polda Met- 
ro Jaya adalah murni tindakan 
penegakan hukum terhadap ka- 
sus dugaan tindak pidana yang 
terjadi pada Februari 2004. Ma- 
salah seperti ini jangan dibawa ke 
masalah seolah-olah terjadi suatu 
benturan kepentingan Polri dan 
KPK,” kata Sutarman dalam 
jumpa pers yang didampingi Ke- 
pala Divisi Humas Polri Brigadir 
Jenderal (Pol) Suhardi Alius dan 
Direktur — Reserse — Kriminal 
Umum Polda Bengkulu Kombes 
Dedy Irianto, 

Sutarman menambahkan, Pol- 
ri sepenuhnya mendukung pem- 
berantasan korupsi yang dilaku- 
kan KPK. Selama ini Polri juga 
telah memberi kontribusi untuk 
membesarkan KPK. "Kami di- 
anggap mengerdilkan KPK. Ji 
tru kalau tindakan seperti ini, 
etika kelembagaan seperti ini, dia 
mengerdilkan diri sendiri, Yang 
paling berwenang (melakukan 
pemberantasan korupsi) KPK. 
Kami dukung. Tanpa dukungan 
itu, kalau jalan sendiri, tidak akan 
mampu,” katanya. 

Anggota Komisi III DPR dari 
Fraksi Partai Demokrat, Didi Tra- 
wadi Syamsuddin, mengatakan, 
peristiwa Jumat malam itu mem- 
perlihatkan polisi arogan dalam 
penanganan kasus Novel. Upaya 
menjemput paksa salah satu pe- 
nyidik kasus dugaan korupsi Tr- 
jen Djoko Susilo itu memperbu- 
ruk citra kepolisian di mata pub- 
lik. 

Secara terpisah, Menteri Ko- 
ordinator Politik, Hukum, dan 
Keamanan Djoko Suyanto me- 
minta Polri dan KPK harus 
sama-sama diperkuat dan jangan 
malah diadu domba. "Mereka 
sama-sama memberantas korup- 


si. Justru kedua institusi ini harus 
diperkuat, plus kejaksaan,” kata 
Djoko, 

Menurut Djoko, Kepala Polri 
membantah memerintahkan 
anggotanya untuk menangkap 
penyidik KPK. Setelah dicek oleh 
Kapolri, upaya penangkapan itu 
memang ada, tetapi dilakukan 
lewat koordinasi antara Polda 
Bengkulu dan Polda Metro Jay: 
"Penanganan kejahatan lintas 
provinsi cukup dilakukan dengan 
koordinasi antarpolda, tidak per- 
lu izin Kepala Polri. Saya pun 
meminta Kepala Polri untuk se- 
gera menarik pasukan. Pukul 
10.25-10.30, instruksi dilaksana- 
kan,” kata Djoko. 

Ia menjelaskan, perintahnya 
kepada Kepala Polri untuk mena- 
rik anggotanya dari KPK dilaku- 
kan atas nama Presiden. Presiden 
dijadwalkan memberi pernyata- 
an terkait polemik Polri dan 
KPK, Senin (8/10). Hal itu disam- 
paikan Djoko Suyanto dan Wakil 
Menteri Hukum dan HAM 
Denny  Indrayana, — Menurut 
Denny, Presiden meminta lapor- 
an lengkap mengenai persoalan 
antara Polri dan KPK, 

Kepada Presiden, Denny me- 
nyampaikan seluruh rangkaian 
polemik Polri dan KPK ini ber- 
baur dengan isu pelemahan KPK. 
"Yaitu isu dari wacana perubahan 
UU KPK, penarikan penyidik 
KPK dari unsur kepolisian, dan 
penangkapan Novel Baswedan,” 
tutur Denny. "Sudah saatnya saya 
langsung menjelaskan kepada 
rakyat Indonesia, apa yang sudah 
kami kerjakan, bahwa kami terus 
bekerja,” ujar Presiden seperti 
ditirukan Denny. 

(WHO/UTI/BIL/EDN/WHY/ 
NTA/ATO/FER) 


Novel di Zaman "Janda Galak” 


(Sambungan dari halaman 1) 


9 Summers 10 Autumns, dari Kota 
Apel ke The Big Apple. Novel yang 
disebut Iwan sebagai tulisan pan- 
jang pertamanya ini sudah di- 
cetak delapan kali sejak pertama 
terbit Februari 2011. Kisah itu 
pun kini tengah difilmkan oleh 
sutradara Ha Isfansyah. 

Dalam novel itu, Iwan mence- 
ritakan perjalanannya, dari anak 
sopir angkutan kota di Batu, Jawa 
Timur, ia mengenyam pendidik- 
an di Institut Pertanian Bogor 
hingga berkarier di Nielsen Con- 
sumer Research, New York, Ame- 
rika Serikat (2000-2010). Iwan 
menduduki jabatan direksi saat 
memutuskan mundur untuk 
kembali ke Indonesia. 

”Saya ingin punya buku ke- 


luarga karena tak punya foto ke- 
luarga semasa kecil. Saya ingin 
menulis buku agar ponakan-po- 
nakan saya tidak terputus dengan 
sejarah keluarga,” kata Iwan. 

Berbekal keinginan itu, mu- 
lailah ia menulis. Ketika naskah 
siap terbit, ia sempat gamang, 
Namun, sang ibu membuat ke- 
beranian Iwan muncul lagi. "Si- 
apa tahu akan ada dua atau tiga 
anak sopir angkot seperti kamu 
yang akan baca dan terinspirasi,” 
kata ibunya. 

Juni lalu, sebuah surat elek- 
tronik diterima Iwan. Isinya, ce- 
rita seorang pembaca muda yang 
akan segera kuliah di San Fran- 
cisco dengan beasiswa. Si pengi- 
rim surat ini juga anak sopir 
angkot. "Saya menangis memba- 
canya,” kata Iwan. 


Sulit menjawab 

Oki Setiana Dewi (28) punya 
cerita lain. Namanya melejit se- 
bagai pemeran utama film Ketika 
Cinta Bertasbih (KCB) salah satu 
film terlaris Indonesia pada 2009. 
Tak kalah laris pula sekuel film 
ini dan sinetron bertajuk sama 
yang ditayangkan TV pada 
2010-2011. 

Sebagai artis, Oki yang seha- 
ri-hari berjilbab kerap ditanya 
wartawan, sejak kapan dan ke- 
napa ia berjilbab. Bukan perta- 
nyaan yang mudah ia jawab. 
Akhirnya Oki menuangkan ki- 
sahnya dalam buku memoar Me- 
lukis Pelangi (Mizania, 2011). Bu- 
ku ini menjadi best seller. Kini 
buku itu sedang dalam proses 
cetak ulang ke-10. 

Di situ, Oki menuturkan, sejak 


kecil ia bercita-cita jadi artis dan 
merantau sendiri ke Jakarta pada 
usia 16 tahun untuk mengejar 
mimpi itu. Gaya dia berpakaian 
pun saat itu jauh berbeda. 
Sambil kuliah di Sastra Pe- 
rancis, Universitas Indonesia, ia 
jatuh bangun mengejar audisi pe- 
ran. Mimpi jadi artis itu ia hapus 
ketika ibunya divonis sakit serius. 
"Saya cuma ingin jadi anak sho- 
lihah supaya Allah mendengar 
doa saya untuk ibu,” katanya. 
Tak dinyana, justru saat itulah 
ia mendapat peran utama di film 
bertema religi itu. Dikenal seba- 
gai artis, membuka jalan baginya 
untuk lebih banyak mengajak 
orang beraktivitas sosial. Bersa- 
ma komunitas penggemarnya, 
Oki rutin berkegiatan sosial, sa- 
lah satunya mengadakan prog- 


ram edukasi mingguan di Lapas 
Wanita Tangerang, sejak Oktober 
2011. 

"Saya menulis buku untuk 
menginspirasi orang, mengajak 
orang bersandar kepada Tuhan 
dan berbuat lebih dari sekadar 
untuk diri sendiri,” ujar Oki yang 
juga menjadi duta untuk orga- 
nisasi Rumah Autis ini. 

Buku memoar juga dipilih un- 
tuk mengawali kembalinya Ariel, 
Uki, Lukman, Reza, dan David 
—awak band Peterpan yang kini 
jadi Noah—ke kancah musik In- 
donesia. Buku Kisah Lainnya 
(2012) menceritakan perjalanan 
lima personel band ini, dari latar 
keluarga hingga saat berjuang 
melewati badai masalah yang 
sempat menghentikan langkah 
mereka bermusik, setelah Ariel 


terkena kasus. 


Tren baru 


Editor Fiksi Gramedia Pusta- 
ka Utama (GPU) Hetih Rusli 
mengamati, novel yang diangkat 
dari pengalaman pribadi penu- 
Iisnya sedang menjadi tren dalam 
satu-dua tahun terakhir. Memoar 
atau novel itu dinilai inspiratif 
walaupun berkisah tentang orang 
yang belum dikenal luas. 

Secara kuantitas, GPU misal- 
nya, masih lebih banyak mener- 
bitkan biografi orang terkenal. 
Namun, Hetih yakin, penulisan 
novel dari kisah nyata akan ma- 
kin marak. "Bahkan, orang yang 
tidak bisa menulis pun berpikir 
mereka bisa mencari oranguntuk 
membantu menulis,” kata Hetih. 

Berbeda dengan orang-orang 


ternama, yang dibukukan dalam 
bentuk biografi, kisah hidup me- 
reka yang tak dikenal ini, menu- 
rut Hetih, lebih menjual ketika 
ditulis dalam bentuk novel. "No- 
vel sifatnya lebih ringan, ada un- 
sur drama dan emosi yang disu- 
kai pembaca. Namun bukan ber- 
arti membohongi pembaca ka- 
rena ceritanya tetap terinspirasi 
kisah nyata,” ujarnya. 

Pengamat buku Arswendo At- 
mowiloto menilai positif marak- 
nya penulisan buku dari pengga- 
lian pengalaman pribadi itu. 
"Esai personal yang bersifat hu- 
man akan lebih mudah menyen- 
tuh orang lain, Ketika penga- 
laman subyektif dibagi lewat bu- 
ku, bisa dirasakan orang lai 
memberi pembacanya ii 
itu jadi karya obyektif,” ujarnya. 


Sri Fitrisia Martisasi, M. Si 


“STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P Gero, uprihadi, Miytna Ratna M,, Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Asteng, 
Harianto, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktaviaus, Jullan Sihembing, Agnes Aristlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Tbrahimsyah Rahman, Fr 


Mohamad Subhan, Trv Harijana, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Azlz, Johanes Waskita Utarna, Jimmy S. 
artono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjayo , R. Adhi Kusurnaputra, Rusdi Armral, Agus Mulyadi, Tiahia 


Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tiahloha, Yovita Arika, Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes Eudes Wawa, Nasru Alarn Aziz, Imam Prihadiyeko, Adl Prinantyo, Danu Kuswaro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Fitrianto, Gesit Ariyanto, Wisnu Nugraha, Maruli Tebing, Gunawan Setladi, 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Briita Isworo Laksrni, AW Subarkah, Sat 

Satlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jalce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusuma, Pinkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Triyatna, Agus Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivwaty, Marcellus Hemowa, Luki Aulia, 
Dewabrata, Antantus Torny Trinugroha, Amir Sodikin, Evy Rachmawati Indira Permanasari S., Gatot Widakda, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabowo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Fetriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adanensi Riza Fathon, 

:, Haryo Damardong, |iham Khoiri, M, Zaid Wahyudi, Helena ransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Romana Ninik, Ambroslus Harto, Demitrlus Wisnu Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C 


Nur Hidayati, Wisnu 
Gyprlanus Anto Saptowaly 


no, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Knserudin, Enillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Ni Triana, Brigita Maria Luki 


Ratih P Sbdarsono, Penih Nugraha, Arbain Rambey, Suhartono, Salomo 


Sirmanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Ec 


Hasby, Alif Ichwan, Clara Wresti, Karana Nicolash LMS, Pascal 5. Bin 
n Setiyawan, Yulia Sapthiani, Dewi Indriastuti, Maria Susy Berindra A, 


Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwl Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agura Setyahati, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanta, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudjo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmerini, SURABAYA: Agnes Swetta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Dedy Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Svamsul Hadi, 
BANYUWANGI: Siwl Yunita Cahyaningrim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Haraha, JAYAPURA: 8, Josie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAKSI: J, Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/21/30, 530 2200 FAK: 518 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara | SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
13/SK/Menpen/SIUPP/8.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkarmtibda No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1969 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No.37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215-207x ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/mik: mini (min 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 8 brs, maks 12 brs) Ra 55.000/baris, 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106, pembayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besk dapat diterlrna sampai pukul 16,00 WIB BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 
MADA 109-110, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.20-12.00, MINGGU TUTUP BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 260 1234 DAN 260 1555 PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 2601622 HARGA 
LANGGANAN: R5 73 000/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 11132806 # BRI Jakarta Kota No. 1019.01000168308 € Giro Pos- A13 MIA # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jalerta No. 012-303521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012 300187 9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: htip://mw kompas.com 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


“& Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format di 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


al, dikirim ke alamat opir 


kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gg 
12 KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


FOTO PEKAN INI 


Membuka Terowongan Baru Mengeluarkan Hasil 


Perburuan 
Emas di 
Perut Bumi 


endi (43) mengusap peluhnya sembari mengatur 
P napas yang memburu setelah mendorong wadah 

berisi batu keluar dari terowongan tempat pe- 
emas di Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, 
arta, Selasa (29/5). Sesekali ia menghirup 
udara melalui lubang-lubang kecil pada pipa paralon 
yangtersambung ke mesin blower di mulut terowongan 
Pipa tersebut berfungsi memasok udara ke dalam 
terowongan yang berliku sejauh sekitar 50 meter. 

Di dalam terowongan dengan lebar 1 meter dan tinggi 
1 meter tersebut, Pendi beserta enam rekanny 
esta 
ngelu 
bebatu: 
yang digali 
dari dalam 
perut bukit 
dengan ha- 
rapan me- 
nemukan 
batu ng 
mengan- Rel dari Bambu 
dung butir- 
an emas. 
lak semua batu yang ditambang mengandung 
butiran emas. Sebagian besar bahkan hanya akan 
dibuang” ujar Pendi dengan logat Sunda yang khas, 
Para petambang biasanya hanya dapat menemukan 8 
gram butiran emas dari 1 ton batu yang mereka 
tambang. 

Pendi bersama sepuluh rekannya meninggalkan 
kampung halamannya di Kampung Cigaru, Kecamatan 
Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat, untuk memburu 
cmas di Desa Kalirejo tersebut. Demi menafkahi ke- 
secara berpindah-pindah di 
pa lokasi penambangan dan tinggal di dalam 
tenda. Mereka baru pulangjika telah memperoleh upah 
da 


nambang: 
DI Yogya 


i majikan mereka. 
Upah kami sebesar 40 persen dari nilai emas yang 
diperoleh,” kata Acun. Jika rindu terhadap keluarga 
kian melanda pada saat mereka tidak kunjung mene- 
mukan emas, tak jarang mereka harus berutang kepada 
majikan mereka untuk biaya perjalanan pulang ke 
kampung halaman, 

Teks dan Foto-foto: Ferganata Indra Riatmoko 


Memeriksa 
2 Hasil Penambangan 


Di Manakah. 
Jalur Terbang /Atlanti 


Laba , 


Tempat Tinggal Sementara 


AMERIKA 
SERIKAT 


Jalur Terbang 


Atlantik 
Angsa tundra 


Cygnus columbianus 


Samudra 
Atlantik 


Panjang: 36 inci (OLAG C1) 
Bentang sayap: 85 inci (2,159 m) 
Berat: 13,5-16,5 pon (6,1235:7,4843 ko) 


aka 
perkasa ini menc rupa tumbuhan yang 

emenuhi angkasa ini ada di bawah permukaan air sambil terus bercericit. 
terbang menukik menuju danau-danau dan pantai Di dalam migrasi angsa ini terday 
pesisir di Atlantik. Mereka adalah angsa tundra, angsa angsa tundra yang menetap set 
Kanada, dan angsa salju. Di, siklus internal, aware, Maryland! Ne Tenseg North 
mereka terbang kearah selatan, mengikuti desakan : Ja, dan V! (Amerika Serikat). Dikenal 
migrasi. sebagaia sa yangs tundra 

Angsa-angsa ini meninggalkan musim dingin yang a 
ganas dan menyusutnya bahan makanan di Kanada Utara 
dan Antartika. Mereka terbang kearah selatan Meskipun pesisir Atlantik merupakan lokasi primer 
Bekerja di Terowongan mencari tumbuh-tumbuhan, rawa-rawa darat, iklim 


pesisir yang lebih hangat, dan da 


Bill Pitzer - wmpitzer(Ginfoartz.com » Copyriaht @ 2012 The New Yark Times Syndicate 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


' KOMPAS | MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Kehidupan 


? Ahhh... Rasanya seperti habis 
melahirkan!” Begitulah Sundari 
Mardjuki (37) mengungkapkan 
perasaan lega dan bahagia 
melihat novel pertamanya, 
”Papap, I Love You”, terpajang 
di rak toko buku. 


OLEH YULIA SAPTHIANI & 
NUR HIDAYATI 


agi Sundari, merupakan per- 
B juangan berat untuk menulis 

sendiri novel setebal 424 ha- 
laman, menembus penerbit, hingga 
terpajang di toko 
ari, Sundari bekerji 
bagai Manajer Pemasaran dan Ko- 
munikasi PT Sony Music Entertain- 
ment Indonesia, Tekad Sundari me- 
nuli: 
ketil 
habatnya, seorang pria yang ji 
orangtua tunggal. 

”Saya bilang padanya, saya harus 
menulis cerita tentang dia, Waktu itu 
belum tahu dalam bentuk apa. Apa- 
lagi, saya juga tidak tahu teorinya," 
ujarnya 
Ta pun kemudian mulai mengum- 
pulkan bahan, termasuk dengan me- 
wawancarai para pria orangtua tung- 
gal lainnya. Ada kendala, karenz 
bagian besar pria-pria itu jadi orang- 
tua tunggal karena bercerai, Mereka 
juga tak biasa curhat urusan pribadi. 
Toh, Sundari mengatasi kesulitan 
itu. 

Pada 2010, Sundari tinggal setahun 
di Amsterdam, Belanda, mengikuti 

inya. Di sana, di sela ke- 


Hala man 


Hiburan: Festival Musik Nusantara 


Tradisi selalu memberi ruang untuk apresiasi. 
Instrumen tradisional, seperti gambang, bisa 
hadir sebagai artefak yang seolah tidak ber- 
jarak dengan para remaja masa kini. Dinamis 
dan penuh energi ketika ditabuh. 


2?HAL 15 


Nang 


buku berawal tiga tahun lalu 


adi 


KOMPAS/TC 


Deretan novel terpampang pada rak-rak di Toko Buku Gramedia, Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (4/10). Banyaknya penulis baru yang bermunculan semakin menyemarakkan dunia 
tulis-menulis di Tanah Air. 


buku dalam setahun terakhir, Dua 
bukunya yang lain adalah Sejuta Pe- 
langi (2011) dan Cahaya di Atas Ca- 
haya (2012). 

Di buku pertamanya, Oki men- 
deskripsikan suasana batin dengan 
begitu menyentuh. "Ada pembaca 
yang bilang buku saya, 
i nya juga sambil 


strategis di Nielsen Consumer Re- 
search, New York, Amerika Serikat. 
Meski hobi menulis puisi, Iwan 
baru menyadari bahwa membuat tu- 
lisan panjang berupa buku butuh 
energi dan pengorbanan besar, 
n "Tetapi memberikan kepuasan luar 
h selesai, perjuangan biasa juga” katanya. 
alah menggaet penerbit ampung halamannya di Batu, Ja- 
buku. "Mendapat penerbittak mudah. — wa Timur, jadi tempat ideal bagi Iwan 


nulis cerita di 
terkumpul. Kete 


i bahan yang sudah 
mpilan menuli 


lokakarya penuli 


Saya senang ketika penerbit pertama 


minta mengubah beberapa isi tul 
Saya menolak karena tulisan ini se- 
perti bayi saya. Kalau harus ada yang 
dihilangkan, esensinya juga hilang,” 
tutur Sundari, 


Menggali kenangan 
Iwan Setyawan (37) juga berjuang 
keras untuk menulis buku pertama- 
. Ta menuangkan kisah hidupnya 
alam novel 9 Summers 10 Autumns, 
dari Kota Apel ke The Big Apple (2011). 
Di situ, tergambar perjalanan anak 
keluarga miskin di Batu, Jawa Timur, 
ini jadi mahasiswa Institut Pertani: 
Bogor, hingga menduduki posisi 


Menaklis 
sebagai 


B agi kebanyakan orang, menulis 


bukan pekerjaan yang gampang. 

Tentu dengan pengecualian 
kebiasaan menulis pesan singkat atau 
menulis status di media sosial. Dari 
610 responden, hanya sekitar 36 
persen yang mengaku punya kebiasaan 
menulis, sebagian besar menulis 
catatan harian, Hanya 8,4 persen yang 
menulis artikel atau esai, selebihnya 
menulis cerpen atau novel (7 persen), 
dan buku nonfiksi (3,8 persen). Lalu 
apa yang mendorong mereka menulis? 
Pada umumnya mengatakan sebagai 
bentuk mengekspresikan diri atau 
hobi. Sementara itu, yang beralasan 


untuk menggali kenangan. Ia banyak 
berbincang dengan ayah, ibu, dan 
keempat saudara perempuannya un- 
tuk menyegarkan kembali ingatan, 
Bagi laki-laki yang gemar yoga ini, 
menulis bak meditasi. Karenanya, ia 
menulis sendiri kisahny 

Sementara Oki 
menggunakan buku harian sebagai 
sumber penulisan buku pertam 
Melukis Pelangi (2011). Kata Oki, i 
lah cara termudah untuk mulai me- 
nulis buku. 

Pemeran film dan sinetron yang 
baru merampungkan studi di 
Perancis Universi- 
tas Indonesia ini 
sudah menulis tiga 


Kebiasaan Menulis 


(persen) bal pan Ha 
Catatan harian 

5 Artikel/esai 

Buku nonfiksi 

nonfiksi Cerpen/novel 

N- 610 


Motivasi Menulis (persen 


Profesi/dapat Lainnya 
honor .. K 


Berbagi dengan 13,6" | 
orang lain 


asih menyimpan 
untuk menulis buku tentang 
pengasuhan “anak. ”Ttu buku yang 
butuh ilmu dan pengalaman panjang,” 


Dini di Universitas Negeri Jakarta. 


Meski karya penulis pemula, me- 
moar Melukis Pelangi karya Oki serta 
novel 9 Summers 10 Autumns karya 
Iwan laris di toko buku. Sejak 2011, 
Melukis Pelangi telah dicetak ulang 
sembilan kali, sedangkan 9 Summers 
dan 10 Autumns sudah delapan kali 
dicetak ulang. 

Penulis dan pengamat buku Ar- 
swendo Atmowiloto menjelaskan, 
pengalaman pribadi menjadi titik 
awal yang baik untuk dituangkan jadi 
buku. Namun, untuk kelanjutan ber- 
karya, pengalaman pribadi ini perlu 
diperkaya dengan opini, imajinasi, 
pengamatan, dan pendalaman wa- 
wasan, 


PROFESI 


Oki Setiana Dewi (duduk) berfoto bersama pa 
Daya Manu 


di Program Pembinaan Sumber 


a penggemarnya 


Selain menjadi bintang film, Oki juga menjadi penulis novel yang produktif. 


Penulis Bayangan 


enuangkan pengalaman hi- 
VM dup menjadi buku tidak s 
lalu harus ditulis sendiri. Mi 


ranti Dewi, misalnya, meminta Dewi 
Ria Utari menuliskan kisah hidupnya 
jadi novel Aku Jalak, Bukan Jablay. 
Selama dua pekan, Ria—penulis buku 
kumpulan cerita pendek dan no- 
vel-meluangkan waktu untuk me- 
Miranty, tiga hingga em- 


wartawan. 

Dalam Aku Jalak, Bukan Jablay, 
Ria menuturkan kehidupan Miranti 
dengan lebih banyak dialog dan rek: 
adegan. Kecuali nama Miranty sendi- 
ri, nama semua orang yang terlibat ia 
ubah. "Substansi dan jalan ceritanya 
sesuai fakta, tetapi dituturkan dengan 
fiksi, ada detail yang dengan sengaja 
dibuat tidak presisi,” kata Ria. 


ia pun menawarkan cerita Miranti ke 
penerbit itu, 

Seperti Ria, Kurniawan Junaedhie 
juga membantu orang lain menulis 
kisah mereka jadi buku. Bedanya 
ma Kurniawan tak pernah tercantum 
penulis pada buku-buku itu. 
Ia jadi penulis bayangan alias ghost 
writer, 

”Kadang saya hanya revisi, tetapi 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


usai menjadi pembicara dalam Gebyar Muslimah 
(PPSDM) Nurul Fikri, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9). 


Bi- 
an 
i di- 


menerima pesanan seperti ini. 
asanya ibu rumah tangga atau mi 
pejabat, sebagai wujud aktuali 


Menurut Kurniawan, tidak semua 
tawaran ia terima. Ia merasa perlu 
tahu moti pemesan. "Kadang 
mereka tidak peduli buku itu laku 
atau tidak. Buat mereka yang penting 
disebut pernah nulis buku di 


karena terkait profesi atau mendapat Ekspresi lap hari. Ini pengalaman pertama bagi Ria kadang juga menulis ulang sec biodatanya.” 
Yang hanya 11,9 persen. diri/hobi ”Awalnya mau bikin biografi de- menulis novel berdasarkan kisah nya- utuh,” ujar pria yang berper Ada banyak cara untuk mengha- 
(UMI/Litbang "Kompas) — N- 123 ngan semua detail akurat. Tetapi Mi- ta kehidupan ng. Peni sebagai editor dan wartawan ir dirkan buku dari penggalian peng- 


. ranty kemudian merasa perlu men- sebagai jurnalis, membantu Ria —— Novel yang diangkat dari kisahnya-  alaman pribadi. Yang dibutuhkan ada- 


Metode Jajak Pendapat ANDRI jaga orang-orang yang terlibat atau — menggali cerita lewat wawancara. Ka- ta dan biografi termasuk jenis "pe- lah semangat membagi inspirasi. Di- 
Jelak pendanat dilakukan melalui telepon pada 3-5 Oktober dl 12 kota besar, yaltu Jakarta, Bandung, terceritakan di situ. Jadi diubah jadi rena dua buku Ria sebelumnya di- sanan” yang paling bar digarap — tambah kerja keras, tentunya. 
Semarang, Yoayakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan urakan HS eR 4 ak 8 .. 5 Ap 

Manado. Dengan “sampling error” sebesar A,0 persen, jajak pendapat Ii tidak cimaksudkan untuk mewakili novel," ujar Ria yang pernah menjadi terbitkan Gramedia Pustaka Utama, Kurniawan. "Sejak 2009, saya banyak DAY/IYA) 


seluruh pendapat masyarakat, 


——SSEREMONIANM— 


PT Suzuki Indomobil Sales Adakan Undian 
“Ertiga Excitest Drive” 


AUG Top Ranked 
AUSTRALIAN Universities Expo 


| Rider Group Adakan Rider Peduli 


Pameran Pendidikan Universitas Ternama AUSTRALIA Tr ider Group, 
produsen 
produk 

Tanggal: 7 October 2012 (Minggu) Rider, market 

leaderproduk 

Waktu: 13.00 - 18.00 WIB P pakaian dalam 

7 £ eynesbury di Indon 
Tempat : Intercontinental MidPlaza Hotel, Jakarta menyelenggarakan 


(Jasmine Room, Jl Jend. Sudirman) kegiatan “Rider 
Peduli: Berbagi 
untuk Anak 
Indonesia yang 
Sehat”, Kegiatan 
ini digelar dalam rangka ulang tahunnya yang ke-57, Kegiatan Rider 
Peduli bertujuan sebagai gerakan arti pentingnya penggunaan pakaian 
dalam yang bersih dan higienis, terutama untuk kesehatan anak-anak 
Indonesia sebagai generasi depan. Dalam mewujudkanny 
Rider memberikan puluhan ribu pakaian dalam anak-anak gratis 
kepada puluhan panti asuhan di seluruh Indonesia. Aman untuk 
anak-anak berarti memberikan ketenangan untuk seluruh keluarga. 
“Kami ingin berbagi dengan sebanyak mungkin anak-anak di seluruh 
Indonesia, terang Direktur Utama Rider Group Hanan Supangkat. 
(yacHJ 


T Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mengadakan undian 
Psim Excitest Drive” periode IV (1 Agustus-31 Agustus 

2012). Penarikan undian periode IV ini dilakukan pada tanggal 
29 September 2012, bertepatan dengan berlangsungnya Indonesia 
International Motor Show di booth Suzuki, Hall D-1 JI Expo Kema- 
yoran-Jakarta, Hadiah pada periode IV adalah satu unit Suzuki Ertiga 
dan 10 unit Suzuki Nex. Dalam acara ini juga diserahkan hadiah 
utama satu unit Suzuki Ertiga kepada Ronny Appez, konsumen dari 
Makassar, dan 10 unit sepeda motor Suzuki Nex kepada pemenang 
undian “Ertiga Excitest Drive” periode III (l Juli-81 Agustus 2012). 
P/ACHJ 


Untuk info lebih Lanjut, silakan hubungi AUG Jakarta 


021 - 522 0562 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AUG 


STUDENT SERVICES 
www.3ugstudy.com 


E: jakarta@augstudy.com 


14 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Ice Palace 


@ PERJALANAN 


SENSASI TEROWONGAN ES 


JUN 


Udara dingin mendekap tubuh kami 
saat berdiri di mulut lorong goa 
terowongan es. Seluruh bagian 
dinding dan lantai goa adalah es 
belaka. Semuanya serba putih, 
dingin, bagai berada di lemari es. 


Brrrr...! 


OLEH SONYA HELLEN SINOMBOR 


Jungfraujoch, Swiss. Kami sempat 
terhenti sejenak menyaksikan lo- 
rong panjang dari es yang seolah tiada 
berujung. Saat berada di tengah-tengah 
terowongan, tiba-tiba dada terasa sesak, 
Berada di dalam gunung dengan ke- 


Yen sensasi awal Ice Palace-nya 


tinggian sekitar 3.000 meter di atas 
permukaan laut bisa saja kita keku- 


rangan oksigen. 

Kami lalu perlahan menyusuri ter- 
owongan yang tingginya sekitar 2 me- 
ter, dengan lantai selebar sekitar 1,5 
meter, Beberapa menit di ujung lorong 
es terlihat ruang seperti goa yang agak 
besar, Di bagian dindingnya ada se- 
jumlah patung es, salah satunya patung 
es Sherlock Holmes, tokoh detektif da- 
lam cerita Sir Arthur Conan Doyle. Dari 
dalam goa itu, perjalanan berlanjut le- 
wat terowongan es lagi hingga berakhir 
di sebuah pintu yang menghubungkan 
dengan terowongan lain. Nah, (untung- 
nya) terowongan yang lain ini kali ini 
bukan terowongan es, 

Waw... lega rasanya. Walau tak sam- 
pai sepuluh menit di terowongan es itu, 
sensasinya kuat membekas. Apalagi, ka- 
lau mengingat informasi tentang Ice 
Palace, yang konon setiap tahun be- 
berapa bagian dari goa ini bergerak 
sekitar 15 sentimeter. 


Seratus tahun “Gadis Cantik” 
Goa seluas 1000 meter persegi itu 
dibuka sejak 1934. Sensasi saat me- 
nyusuri Ice Palace tersebut merupakan 
salah satu bagian dari perjalanan wisata 
di Jungfraujoch-Top of Europe, yang 


“ 


Jungfraubahn, menanti penumpang. 


dipersembahkan Jungfrau Railway, per- 
usahaan di Swiss yang mengelola wisata 
gunung dengan menggunakan kereta 
bergerigi dengan rute Stasiun Kleine 
Scheidegg-Jungfraujoch, bagi para wi- 
satawan dunia yang datang ke Jung- 
fraujoch. 

Pertengahan September lalu, dalam 
rangka merayakan 100 tahun atau se- 
abad dibukanya dibukanya The Jung- 
frau Railway, sejumlah jurnalis dari 
beberapa negara diundang oleh Jung- 
frau Railway dan Switzerland Tourism, 
menyaksikan Junfraujoch dan sejum- 
lah destinasi wisata lainnya di Swiss. 

Menurut sejarah, 100 tahun yang 
lalu, tepatnya 1912, pekerja konstruksi 
dari Italia berhasil menembus bagian 
dari puncak Gunung Jungfrau sekitar 
700 meter dari puncak Gunung Jung- 
frau (4.158 mdpl). Tempat ini tepat 
berada di antara puncak Gunung Jung- 
frau dan puncak Gunung Monch (4107 
mdpI). Dinamakan Jungfraujoch ka- 
rena tempat ini diibaratkan gadis muda 


mrioperkoran @ & 


"Top of Europe”, Julukan ini me- 
mang layak diberikan untuk obyek wi- 


sata Jungfraujoch, Swiss. Tempat ini 
merupakan destinasi wisata di dunia 
yang berada di atas gunung, yang di- 
capai dengan tran 
waktu sekitar satu jam dari Sta 
Kleine Scheidegg. Dibukanya jalur ke- 
reta hingga ke puncak gunung ini ber- 
awal dari ide spektakuler yang lahir dari 
Adolf — Guyer-Zeller, — industriawan 
Swi: 

Pemandangan menakjubkan tampak 
dari atas gunung yang berselimutkan 
salju. Sensasi sebenarnya sudah dimulai 
ketika kereta mulai bergerak mening- 
galkan Kleine Scheidegg, stasiun kereta 
yang berada di ketinggian 2061 mdpl 
menyusuri jalan menanjak. Stasiun ter- 
buka ini bisa dicapai s 
menit dengan kereta dari 
terlaken Ost melewati 
brunnen. 


Menembus perut Eiger 

Jika datang pada musim panas, cuaca 
yang cerah akan mewarnai perj 
ke Junftaujoch, seperti yang kami ra- 
sakan, Masih terbayang bagaimana dua 
gerbong kereta berwarna coklat ber- 
tuliskan Jungfraubahn perlahan-lahan 
bergerak melalui rel bergerigi menyu- 
suri gunung. Di ketinggian 2.320 mdpl, 
di Stasiun Eigergletscher kereta ber- 
henti sejenak. 

Perjalanan berlanjut menembus pe- 
rut Gunung Eiger dan berhenti di Ei- 
gerwand yang berada di ketinggi 
2.865 mdpl. Sekitar lima menit, wi- 
satawan diizinkan turun menikmati pe- 
mandangan salju dari dalam goa yang 
ditutupi kaca persis di pinggir tebing 
Gunung Eiger. 

Dari Eigerwand, perjalanan berlanjut 
menyusuri lorong-lorong gelap me- 
nembus bagian dalam Gunung Monch 
dan kembali berhenti sejenak di Stasiun 
Eismeer, Seperti di Eigerwand, di sini 
juga terdapat lubang goa yang me- 
nembus tebing. Dari balik kaca, kami 
menyaksikan lem- 
bah dan bukit yang 
tertutup bongkah- 
an es yang menge- 
ras dalam beragam 
bentuk. 

Perjalanan ber- 
lanjut lewat tero- 
wongan gelap. Se- 
kitar pukul 12.30, 
kereta berhenti di 
stasiun terakhir di 
Jungfraujoch. 
Tepat di samping 
kereta — berhenti 
pintu goa menjadi 
gerbang yang 
menghubungkan 
stasiun dengan se- 
buah bangunan yang dibangun persis di 
salah satu tebing Gunung Jungfrau. 

Selain ruangan yang luas yang di- 
batasi dinding kaca, bangunan ini di 
lengkapi restoran yang sengaja didesain 
di pinggir tebing gunung. Siang itu, 
bersama rombongan peziarah dari 
Sherlock Holmes Society London, kami 
menikmati makan siang di sebuah res- 
toran di Jungfraujoch. 

Seusai makan siang, kami dibawa 
naik menggunakan lift menuju tempat 
paling tertinggi di Jungfraujoch di ke- 
tinggian 8571 mdpl, sebuah stasiun 
pengamatan cuaca yang bangunannya 
menjulang tinggi, dengan bagian atas 
berbentuk kubah. Tempat ini diberi 
nama Sphinx. Sebuah teras dibangun 
persis di pinggir tebing yang meng- 
hadap ke puncak Jungfrau. Berdiri di 
teras ini menyadarkan kita sedang ber- 
ada di bagian tertinggi yang disentuh 
peradaban dunia. Apalagi, siang itu cu- 
aca benar-benar cerah. Hamparan salju 
abadi (aletsch glacier) yang memben- 


GFRAUJOCH...! 


Hamparan salju abadi. 


tang di pegunungan tersebut menjadi 
pemandangan yang sangat menakjub- 
kan. 

Dari teras Sphinx, kami dibawa turun 
masuk dalam tanah, menyusuri 
terowongan yang dinamakan Alpine 
Sensation, obyek wisata baru di Jung- 
iraujoch yang diluncurkan awal 2012. 
Siang itu, kami juga sangat beruntung 
karena sempat menginjakkan kaki di 
Glacier Plateau menikmati permukaan 
es di salah satu bagian puncak gunung 


seraya merasakan butiran-butiran salju 
yang memenuhi seluruh badan. 


kan kesempatan ter- 
akhir di Jungfraujoch dengan bermain 
salju di Sledge Park. Meluncur di ham- 
paran salju abadi dengan ban karet di 
bawah guyuran hujan salju menjadi 
sensasi terakhir yang paling seru. De- 
ngan tubuh menggigil, kami menuju 
kereta sambil menikmati 
kelat hangat yang dibeli di 
kafe di Jungtraujoch. 


POTO: FOTO: KOMPAS/SONYA HB 


IN SINOMBOR 


Sphinx Terrace (Teras Sphinx) di Top of Europe. 


bagi anal 
ini melibati 


Sahid Sahirman MV 


Chairman' Challenge 2012. Acara ini sebagai salah satu d 
anak kurang mampu di sekitar daerah Pondok Rani 
lebih dari 250 staf dan j 


Check-Up” Putri Pariwisata Indonesia 2012 


irman Memorial Hospital sebagai rumah sakit yang 
S misi Hospital Tourism ditunjuk menjadi pelaksana 

medical check-up Putri Pariwisata Indonesia 2012, bekerja sama 
dengan El John Pageants. "/ACH) 


smorial Hospital, Tempat “Medical 


manajemen Prudential, yang sec 
kepada lebih dari 120 anak-anak berusia 7-14 tahun. Acara ditutup tanggal 29 September lalu pada saat anak-anak dan relawan Prudential 
bersama-sama menikmati kegiatan outbound. (P/ACH| 


——SSEREMONIAND—— 


Prudential Indonesia Gelar CSR Tahunan Chairman's Challenge 2012 


ngkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan 


P 'T Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengadakan acara tahunan, 
Bintaro. Kegiatan yang berlangsung setiap Sabtu di bulan September 2012 


uka rela bergiliran memberikan materi pelajaran interaktif 


Bambi Ordner Masuk Muri 


TTL KEK KKA Daan nm 


PMN SU hi 
w r. Ya 
Nanga 


internasional, berhasil memecahkan rekor dunia replika kue 
terbesar yang terbuat dari ribuan ordner Blue Cybersetinggi 

" dan berdiameter 5 meter di Mangga Dua Sguare (26/9). 
dibuat bertepatan dengan hari jadi ke-55 Bambi dan 
berhasil memecahkan rekor Muri, Piagam langsung diserahkan Ketua 
Muri Jaya Suprana kepada pihak Bambi, Chairman Iwan R Samuel, 
General Manager Bambi Sulistiya S, dan General Manager PT Best 
Mega Industri Atun Amat. "/ACHJ 


Bie Ordner sebagai salah satu produk lokal berkualitas 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


HIBURAN 


otim 


mi N 


(8/10). Festival yang diikuti oleh perwakilan remaja dari 19 provinsi ini diadakan untuk menumbuhkan penghargaan terhadap war 


Acara be 


Tradisi selalu memberi ruang untuk lam dua 
apresiasi. Instrumen tradisional, seperti 
gambang, bisa hadir sebagai artefak 
yang seolah tidak berjarak dengan para 
remaja masa kini. Dinamis dan penuh 


energi ketika ditabuh. yang tercipta dari situ dahsyatnya bukan — nam 
main. bagi 

Dua kelompok yang kemudian dino- 

OLEH PUTU FAJAR ARCANA batkan sebagai bagian dari lima kelompok 


disi bisa dit 
yang seksi. 


rat. 


Puluhan remaja Yogyakarta "mengolah” 
lisi bergotong royong di sawah ke dalam 
idaknya lebih dari 
amaan menabuh 
gambang dengan menghasilkan komposisi 
n penuh penghayatan. 

berbeda, sekelompok remaja v 
a memainkan kolintang da- 


ilah-bilah gamban 


lima orang « be 


yang melodius di 
Pada hai 


Sulawesi L 


tulah yang dilakukan sekelompok re- 
maja asal Yogyakarta saat memainkan 
komposisi 


di Gedung Keseni: 
akarta, Ratusan remaja dari 19 provinsi 
ama tiga hari menunjukkan bahwa tra- 
nsformasi menjadi se: 
Saya meras 
Lingga (14), pemain gendang da 


gsung hingga Kamis (4/10). 


Ma'wuwur 


sekali 


terbaik ini membuktikan bebe 
tival ini telah men 
untuk membantah 
kita sudah di ambang kepunahan, Remaja 
dari 19 provinsi ini telah menjadi bukti 
iap meniti tali tradisi untuk 
kemudian berekspresi sesuai dengan ge- 
a. Kedui 
berusia antara 15 
tahun ini musik tradisi hadir dengan 
aru, rasa yang sesuai dengan penghayatan 
ni terhadap musil 
secara lebih makro, tradisi sesungguhnya 
menyediakan dirinya untuk terus ditat 
untuk menciptakan "si 
mudian bisa jadi kita sebut sebagai world 


Pertama, fi 


wa merek 


jolak jiwa mere 
remaja 


banggi generasi ter| 


music itu, 


matei 


komposisi 
an. Musik kolintang yang re- & 
latif dikenal, malam itu seperti instrumen 
baru karena dipukul dan dimain 
ngan cara yang amat atraktif, 
aktu seluruh remaj 
mata mereka untuk kemudian dengan rasa 
memukul bilah-bilah kolintang, Nada- 


si Seni pertunjukan 
Irwans 


ah, salah seorang juri dari Uni- 
a Utars 
isi tidak pernah hadir sebagai 


umikolah dan yang lepas. 


an de- 
Bahkan, 
itu menutup 


seni mi 
teatei Di 
tunjukan, 


ahwa (musik) tradisi 


di tangan para 
tahun dan 19 


Ketiga, Juju. 


Ir Sulawe 
, yang ke- kari 


” ba 


, mengatakan, 


uatu bergayut erat dengan r 
bukanlah sesuatu yang lepa 
ini, tambahnya, memperlihatkan bahwa 
ik selalu dibarengi dengan tari dan 


ata Irwansi 
ida Rahayu Supanggah, juri lainny 
hkan, kehadiran seni Nusantara se- 
eni pertunjukan dengan basis ritual 
itulah kekuatan seni yang khas Nusantara, 
dak ada di negar: 
Seni di situ selalu dipilah-pilat 
lah satu syarat f 
Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan 
dan Industri Musik Dirjen Ekonomi Kre- 
atif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Juju Ma- 
sunah, setiap kelompok harus mencip- 
takan komposisi 

ngan tradisi 
a nyata para remaja kita begitu akr: 
tradisi mereka, Ini membanggakan,” ujar 


Lima kelompok penyaji terbaik, yakni 
Utara, DI Yog 
Sumatera 
Tenggara, akan diundang untuk berpentas 
pada November 2012 di Jakarta. 

1ky Raden, sal 
nuturkan, kebera 
Kementerian 
eni — Kreatif member 
atu iklim industri musik 


a segala Air. 
ual, seni 


lepa 


lebih menyerupai seni per- 


lainnya, me- 


si di Barat. 
katanya. 
estival ini, menurut 


lain 


apal 


i hasil berdialog de- 
an terbukti kan ter- dari 
b dengan 


i 
emudi 


ta, DKI 
Barat, dan Sulawes 


dan 


h seorang jur 
n festival ini di 
Pariwisata dan Ekonomi di 
apan bagi penciptaan 
g sehat di Tanah nila 


tindaklanjuti oleh industri 
yang sungguh luar bi: 
punya materi 
memenuhi pasar industri musik dunia," 
kata Franky, 
Selain itu, tambah Franky, sekarang seni 
tradisi kita juga sedang berada di 
tepat. Dulu, saat Orde Baru, kata sakti yang 
selalu terucap "pelestari 
karang kita belum lagi tahu,” 
ini sudah waktunya potensi-poten 
radisi 
untuk menciptakan satu musik kh 
santara yang bisa diapresiasi dunia. 
Festival Ni 
santara ini memang kemudian tak hanya 
al ba 
tradisi dalam komposis 
teknis 


yang pernah diciptakan oleh p: 
di masa lalu, dengan generas 
digelontor begitu bar 
kemudian, tidak merasa 
1 mainkan tradisi hany 


KOMPAS/TOTOR WIJAYANTO 


Rabu 
ap bangsa. 


2 di Gedung Kesenian Jak 
tradisi, dan cinta terha 


"Ini sudah tepat, tetapi harus di- 
ya. Ini modal 
Begitu banyak kita 


yang bisa digarap untuk 


alur yang 


Nusantara diolah sebagai materi 


Nu- 


ional Kesenian Musik Nu- 


aimana menyajikan musik berbasis 
dan kecakapan 
ang mumpuni. Namun, lebih jauh 
itu, bagaimana mendekatkan tradisi 
seniman 
terkini yang 
k tren dunia. Dan 
rendah diri me- 
karena dicap kuno 
Saya malah bangga," ujar 


tidak gaul, 


Regina Aliftya Putri Remiar, pemain teh- 
yan dari DKI Jakarta. 

Pada akhirn 
sesuatu yang 
amnya t 
justru lebih berper 
nilai tradisi itu sendiri. 


festival bukan 
s panggung. Di 
sebuah prosi 


abuah 


"KATA KITA" 


Topik Berat Tetap 


Menghibur 


ndustri televisi tak bisa dile- 
Jesim dari tampilan visual 

yang nyaman dilihat mata. Ka- 
rena itu, program informasi pun 
dikem: demikian rupa agar sama 
menariknya dengan program hibur- 
an. 

Lewat Kata Kita, Kompas TV 
menghadirkan program informasi 
dalam kemasan perbincangan (talk 
show) ringan tanpa mengurangi ke- 
dalaman isu yang dibahas. Di tengah 
hiruk pikuk putaran kedua pemi- 
lihan gubernur DKT Jakarta, Sep- 
tember lalu, misalnya, Kata Kita 
mengangkat tema pemuda dan po- 
litik. 

Program ini diawali prolog yang 
menampilkan beberapa berita ak- 
tual pilihan, biasanya tak lebih dari 
tiga isu, disampaikan oleh presenter 
tetap acara ini, Timothy Marbun. 

Isu-isu pada prolog disampaikan 
dengan menekankan sisi yang ter- 
kesan menyentil. "Kelakuan politisi, 
misalnya, bisa 'lucu' juga kan,” kata 


Timothy yang juga produser prog- 
ram acara ini, 
Wawancara yang mengungkap- 


kan pendapat anak-anak muda di 
jalan soal isu politik mengawali seg- 
men perbincangan tentang isu uta- 
ma. Berikutnya, tema Pemuda dan 
Politik dibedah dengan melongok 
sisi kreatif. 

Kali ini kesadaran anak muda 
merespons isu politik dibahas oleh 
pekerja seni Ine Febriyanti dan 
praktisi politik Sys NS, Ine me- 
nyoroti betapa politik menjadi ra- 


k dengan masya- 
at, khususnya anak muda, karena 
itisi tak pernah sibuk dengan isu 
yang kecil tetapi konkret dan ”de- 
kat” dengan rakyat. 

Sementara Sys berpendapat, ma- 
kin banyak anak muda alergi dengan 
politik karena contoh berpolitik 
yang jelek dan buruknya pendidikan 
politik. 


Dukungan jajak pendapat 

Pendapat narasumber dalam 
program acara ini selalu ditinjau 
ulang dengan hasil jajak pendapat 
Litbang Kompas. Data hasil jajak 
pendapat itu disajikan dalam grafik 
dan dipresentasikan oleh peneliti 
senior Litbang Kompas ini. 

Terkait tema Pemuda dan Politik 
itu, misalnya, hasil jajak pendapat 
Litbang Kompas menunjukkan, se- 
jak tahun 2004, partisipasi pemilih 
dalam pemilihan umum, pemilihan 
presiden, dan pemilihan kepala da- 
erah makin turun. Partisipasi pe- 
milih muda bahkan lebih rendah 
lagi dibandingkan pemilih yang tak 
lagi tergolong pemuda. 

Perbincangan dan pembahasan 
data ini diselingi tampilan video film 
dan musik yang menarik terkait isu 
yang dibahas. Selingan gr: dan 
video membuat kemasan acara ini 
terasa lebih ringan dan menarik. 

Diskusi juga menjadi makin re- 
nyah dengan penampilan Cameo 
Project dan wawancara Kompas TV 
dengan wali kota termuda dunia, 
Bashaer Othman, yang menjabat di 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


"Kata Kita” 


Allar, Palestina, 

Timothy menjelaskan, Kompas 
'TV berusaha menjaga agar program 
acara perbincangan ini tidak ter- 
jebak jadi dangkal, semata karena 
terlalu mengedepankan fungsi 
menghibur. "Pilihan isu yang di- 
angkat pun bukan semata sens: 
sional, melainkan harus isu yang 
didukung dengan data ilmiah lewat 
kerja sama dengan Litbang 
Kompas,” tutur Timothy. 

Ketika Kota Solo diguncang isu 
soal maraknya tindakan teror pada 
awal September lalu, misalnya, Kata 
Kita mengangkat tema Pelestarian 


Seni Tradisional, tetap dengan 
membedah sudut pandang anak 
muda. 


Perbincangan pada episode itu 
dilakukan dengan mengambil tem- 


pat di luar studio, yakni di depan 
pendopo Pura Mangkunegaran, So- 
lo. Di tempat digelar pementasan 
Matah Ati. Perbincangan dengan 
Atilah Soeryadjaya—penulis naskah, 
sutradara, dan produser Matah 
Ati—serta direktur artistiknya, Jay 
Subyakto. Episode ini lebih menarik 
karena beberapa kali disisipi ta- 
yangan pementasan spektakuler 
Matah Ati. 

Tentu juga diselingi lontaran-lon- 
taran opini anak muda tentang ba- 
gaimana mereka mengapresiasi seni 
tradisi s jian grafis jajak pen- 
dapat Litbang Kompas tentang pe- 
lestarian seni tradisi. 

Di pengujung program, Kata Kita 
kerap menyuguhkan epilog dari 
tokoh-tokoh yang sudah dikenal 
masyarakat, seperti Dahlan Iskan, 


KOMpASTV 


Komarudin Hidayat, dan Sudjiwo 
Tedjo. Selama sekitar dua menit, 
mereka menyampaikan perenungan 
pribadi tentang isu di luar topik 
yang biasa mereka sampaikan pada 
publik. 

Begitulah, elemen hiburan me- 
mang kian deras masuk ke wilayah 
jurnalisme televisi kita. Ada yang 
bisa menyeimbangkan di antara 
muatan jurnalisme ada juga yang 
tidak. Tengoklah, di televisi banyak 
perbincangan yang lebih kental mu- 
atan pertunjukan daripada pemba- 
hasannya sehingga esensi dari tema 
ang diperbincangkan kabur. 

Sebaliknya, terlalu banyak per- 
bincangan tanpa pengemasan dan 
elemen pertunjukan pun membuat 
acara jadi kering, berat, dan mem- 
bosankan. (DAY/BSW) 


MAM PRODUOTIO 


prepgroo1 ruums 


Perjalanan 
Mengurai Dendam 


Film: Rayya, Cahaya di Atas Cahaya 
Sutradara: Viva Westi 

» Skenario: Emha Ainun Najib & Viva Westi 
Pemeran: Titi Sjuman, Tio Pakusadewo, Alex 
Abbad 


Kisah perjalanan—dengan latar Indonesia 


a keindahan alam dan warna bu- 


perjalanan seorang artis, Rayya (Titi Sjuman) 
dan fotografer, Arya (Tio Pakusadewo). Untuk 
membuat pemotretan biografi sang bintang, 
mereka menempuh perjalanan Jakarta-Bali 
dengan persinggahan di beberapa daerah an- 
tara lain sekitar Yogyakarta dan Kawah Ijen. 

Mereka hany lua menempuh pel 
lanan ini, tanpa kru yang layaknya mengiringi 
ngbintang, ka 
h bentuk 
hatinya ditinggalkan kekasih. Arya pun me- 
nyimpan kepahitan dikhianati istriny 
mun, berbeda dengan si bintang Rayy 
meneriakkan kemarahan dan denda 
yang digambarkan sebagai laki-laki ”b 
lebih mampu berdamai dengan kepedihan- 
nya 

Kekuatan film ini ada pada dialog yang 
puitis dan berisi, Lewat dialog pula, karakter 
kedua tokoh utama ini dibangun. Lewat 
Tio, sosok Arya mewujud dalam takaran yang 
pas, 

Orang-orang yang ditemui Rayya sepanjang 
perjalanan, tokoh Bude—diperankan Christine 
Hakim—penjual karak, hingga ibu dan anak 
pemecah batu, memperkuat kisah perjalanan 
mengurai dendam ini. (DAY) 


2 


ang 


Laskar Hiburan 
(From Jogja with Tawa) 


DVD: Musikal Plesetan Laskar Dagelan 
(From Republik Jogja with Love) 

Cerita: Agus Noor 

Sutradara: Djaduk Ferianto 

Penata Musik: Marzuki Kill the DJ 

Pemain: Marwoto, Susilo Nugroho, Yu 
Ningsih, Soimah, Gareng Rakasiwi, Wisben, 
Joned, Dibyo, Hanung Bramantyo. 


Bagi yang belum sempat menonton Musikal 
Plesetan: Laskar Dagelan, DVD ini bisa men- 
jadi penggantinya. Terima kasih kepada tek- 
nologi audiovisual yang bisa mengabadikan 
gelak-gelak rakyat menertawakan kondisi so- 
sial politik negerinya. Ada proses kreatif pen- 
jenakaan situasi, sosial politik tanpa harus 
menggunakan asosiasi langsung. Namun, cu- 
kup menggunakan simbol-simbol yang dengan 
mudah ditangkap audiens, seperti Tugu Yog- 
yakarta, keraton yang miring, serta lagu "Jogja 
Istimewa” yang dibawakan oleh Jogja Hiphop 
Foundation. 

Perlu diingat, Laskar Dagelan dipentaskan 
pada 29-30 Maret 2011 di Taman Ismail 
Marzuki, Jakarta. Ketika itu, isu tentang ke- 
istimewaan Yogyakarta sedang hangat-hangat- 
nya menjadi berita. Maka subjudul lakon ini 
adalah "From Republik Jogja with Love” yang 
tentu saja merupakan pelesetan judul film 
James Bond. Akan tetapi, pentas ini tidak 
sampai jatuh menjadi ajang protes yang banal. 
Tidak ada pihak-pihak yang dipersalahkan 
atau diperbenarkan, tetapi muncul tawa-tawa 
yang mungkin teralamatkan kepada pihak-pi- 
hak tertentu. 

Pentas ini tetap dijaga sebagai panggung 
dagelan. Keberadaan Butet Kartaredjasa, Agus 
Noor, dan Ferianto dalam tim kreatif men- 
jadikan Laskar Dagelan ini bisa dinikmati oleh 
penonton kelas menengah kota yang akrab 
atau yang belum mengenal gaya dagelan Ma- 
taram. Nyatanya, sejak pengantar oleh Butet 
sampai akhir pertunjukan, tawa demi tawa 
terus terdengar. Menarik untuk dikoleksi se- 
bagai hiburan dan dokumen sosial. (XAR) 


16 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


SANTAP 


Saung di bawah keteduhan pohon mangga menjadi tempat untuk menikmati pepes. 


FOTO-FOTO: KOMPAS/WAWAN H PRANOWO 


DI TEPIAN BENDUNGAN 


Bendungan tua yang cantik dan pepes jambal 
beraroma asap yang sedap. Itulah dua alasan 
yang sah untuk melarikan diri sejenak dari 
Jakarta. Jarak tempuh 60 kilometer dan 
kemacetan di tol pun menjadi tak berarti. 


OLEH SARIE FEBRIANE 


umah makan sederhana yang tersohor dengan 
kelezatan pepes jambalnya ini sebenarnya 


idah didirikan pasangan Haji Di 


Kurnia sejak tahun 1985. Lo! 


bendungan tua yang dibangun tahun 1925 di Desa 


Walahar, 


wang Timur, Jawa Ba 


n sebutan Pepes Walah 


ng itu, aroma pepe: 


rumah makan. Fe 
Pria kurus bei 
tengah mengip: 


Dirj 
lebih dz 


mengawasi tungku-t angka bei 


20 hektar di Karam 
Selain pepes 

rumah makan in 

Mulai dari pepes 

mz 

peda, dan pepes ati-rempela 


belakangan jumlah bungkusan pepes 
kan, 


watir, pepi 
minyak. Kita perlu membuka 
kusannya untuk mengetahui pepes apa gorangan ' Memanggang pepes di 


yang terhidang. 
Pepes jambal tentu saja jadi 


rumah makan ini pun kemudian dikenal 


ang tengah dibakar 
um kuat dari dapur yang luas di 
ja sendiri ikutturun ke dapur. 
i setengah a 
gipasi nasi yang baru « 
Beberapa pegawai yang lain hilir mudik di dapur 
ahan bakar kayu dan 
awah sendi: 


jamur, pepes oncom, pepes 
pepes ayam, pepes tahu, pepes teri, pepe: 
ayam. Seperti di rumah 
makan padang, pramusaji akan menyajikan seluruh 
pepes itu kepada pengunjung, baru menghitung 
yang terma- 


musaji kemudian datang dengan pi- 
neka pepes yang terbungkus daun 


snya sendiri sebenarnya tidak dibanjiri 
tu per satu bung- 


dan 


Masakan 


al muka 


Jaran utama, Bo- 


rehan bumbu yang tebal kecoklatan pada potongan 


ikan jambal terl 
kemangi 
jambal versi a 
jambal yang lebih segar. 


Jambal ke Hongkong 


ik: 


Selain cita rasa rempahnya yang padat, yang  terkenang-kenang 
sungguh istimewa dari jambal pepes ini ada 
usapan aroma asap khas kayu bakar, Karakter asap 


BENDUNG 


hat memikat, belum lagi wangi 
ama ini hanya mencicipi — pangkal kerongkong 
n, kini waktunya menikmati versi 


Sebelum dimakan, 


jambal 
tahu bei 


pa pept 


lah ”D: sehz 


Makin Tua Makin Menawan 


|! 


Jembatan Bendungan Walahar menjadi jalan utama menuju Rumah 
Makan Pepes Jambal Walahar Haji Dirja. 


ukup mudah menjumpai lokasi 
6 Walahar Haji Dirja di 

Karawang. Pemburu pepes dari 
Jakarta yang menempuh jalan tol ke 
arah Cikampek bisa menanyakannya 
pada petugas loket karcis saat keluar di 
Pintu Tol Karawang Timur. Dari pintu 
tol itu hanya memakan jarak sekitar 
lima kilometer ke arah Bendungan 
Walahar. Jika mulai melihat bangunan 
bendungan, berarti kita sudah berada 
di jalan yang benar. 

Bendungan itu bercat kuning mus- 
tard, terawat baik dan kokoh. Meski 
usianya kian tua, penampilannya kian 
menawan. Aliran air dari Sungai Ci- 
tarum mengalir deras melalui ben- 
dungan apik ini. Kanal yang bersih dan 
teduh oleh deretan pepohonan di se- 
panjang tepiannya rasa-rasanya meng- 
ingatkan pada keindahan Canal du 
Midi di Toulouse, Perancis. 

Mengutip situs pemerintahan Pro- 
vinsi Jawa Barat, bendungan Walahar 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mulai digunakan 
1925 untuk mengai 
itu seluas 87.506 hektar: K 
bendungan menggoda tamu untuk ber- 
foto ria. Lorong sempit di jembatan di 
atas bendungan menjadi salah satu 
lokasi favorit orang berfoto. 

Kesohoran rumah makan pepes 
jambal Haji Dirja pada perkembang- 
annya menandai perkembangan wi- 
layah Karawang sendiri, yang sejatinya 
merupakan kawasan lumbung padi Ja- 
wa Barat. Seiring tumbuhnya aneka 
pabrik, Karawang belakangan juga 
menjadi kawasan industri. Pegawai 
pabrik pun kian banyak yang gemar 
singgah makan siang di rumah makan 
Haji Dirja. 

”Sejak banyak pabrik, pegawainya 
banyak yang langganan makan di sini, 
minta dibungkuskan, atau pesan nasi 
kotak,” cerita Onih Sumarni, pegawai 
yang bekerja di rumah makan Haji 
Dirja. SF) 


30 November 


s bara kayu bakar. 


ini terdeteksi saat daging jambal mulai terjun dari dan hanya digoreng tanpa bumbu yang komplek: 


a diendus saja, karak 
asapnya malah belum terlalu moncer. Namun ketik: 
sudah mendarat di rongga mulut, 
mbalini membikin penikmatnya yang merengek-rengek minta bagian. Tak perlu 


ri kami bisa habis satu kuintal ikan mangkuk 
jambal. Di akhir pekan mah lebih dari itu," 


I menu pepes 


Onih Sumarni, yang sudah 20 tahun bekerja di 
rumah makan ini. 

Pepes sebenarnya teknik mengolah aneka bahan 
pangan dengan dibungkus daun pisang. Memasaknya 
bisa dikukus ataupun dibakar. Haji Dirja memillih 
pembakaran sehingga memberi bonus nuansa 
rasa asap yang istimewa, Adonan bumbu halus 
terlebih dahulu dimasak terpisah sebelum dib 
rehkan ke bahan pangan yang hendak dipepes. Hal ini 
menurut Onih membuat pepes tak berair dan tahan 
lama. 

"Ada pelanggan dari Hongkong pesan banyak 
pepes untuk dibawa ke sana. Sampai di Hongkong 
tetap bagus, enggak basi,” kata Onih. 

Meski begitu, hati-hati terlena menikmati pepes, 
sebab dipastikan akan berimbas pada porsi nasi 
timbel lebih dari sebungkus. Belum lagi hasutan dari 
sambalnya yang provokatif. Meski sambal ini di- 
goreng, tak tampak genangan minyak di permu- 
kaannya, Pedasnya pun legit, 

Selain pepes jambal, pepes ikan peda 3 
gingnya bersemu kemerahan akan sayang 
lewatkan. Begitu pula dengan udang goreng 
parai (wader) goreng. Udangnya berukuran kecil- 
cil, namun gurihnya sungguh-sungguh menggema 
kan, Udang air tawar ini diambil dari Sungai Citarum, 
s 
demi suapan, tangan seperti 
didera panik” menjamah dari satu bungkusan pepes 
ke bungku Anda pun barangkali tak 
akan akan menaruh iba pada kucing liar di sekitar saung, 


Di antara si 


hirau, basuhlah dahulu kerongkongan dengan se- 
ayur asem hangat yang menyegarkan. 


ungkap — Baru kemudian beri jatah si kucing... 


Hidangan Segar 


OLEH NYONYA RUMAH 


meneguk minuman dingin dan segar untuk melepas da- 
haga dan melegakan tenggorokan. Cobalah resep-resep di 
bawah ini. 


P anas terik kita rasakan tiap hari. Yang paling nikmat adalah 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


Es Sarang Burung Fantasi 


Bahan : Sarang burung warna-warni, sirup pandan, santan 
bergaram, es batu, 

Cara Membuat : Sarang burung fantasi, terbuat dari 1 pak 
bubuk agar-agar, dimasak dengan 400 ce air sampai hancur, 
saring, lalu tuang di 2 tempat masing-masing diberi warna merah 
dan hijau. Dinginkan lalu parut dengan parutan keju, keluarnya 
panjang-panjang lembut menyerupai sarang burung asli. 
Cara Menghidangkan h sarang burung warna-warni 
digelas tembus pandang, r matang, bubuhi 2 sdm santan 
bergaram, sirup pandan, dan es batu. 


Es Avokad 
Bahan : Buah avokad, s 
air matang, es ketam, 
Cara Menghidangkan : Sediakan gelas tembus pandang, isi 
dengan avokad yang sudah dikerok 1/8 bagian penuh, tambah air 
matang kopi ekstrak dan susu manis tambah air gula. Penuhkan 
dengan es ketam. 


Es Campur 
Bahan Kok ali 
avokad, nanas 
atau es ketam, 
Cara Menghidangkan : 


su kental manis, kopi ekstrak, air gula, 


! pak agar-agar bubuk dimasak 
dengan 250 cc air, didihkan, bubuhi warna merah, ratakan, lalu 


tuang di tempat ceper. Setelah dingin potong persegi 1 cm. 
kolang-kaling diiris tipis rebus dengan dibubuhi sedikit gula. 
Sediakan gelas atau mangkuk, isi dengan macam-macam bahan 
yang sudah disiapkan, beri air matang seci penuhkan 
dengan es ketam, atasnya tuangi sirup mera an sedikit 
susu kental mani 


t11 7 
Es Cendol Tape 


Bahan : Cendol warna hijau, tape singkong yang sudah ma 
(empuk), sirup warna merah, es ketam, 

Cara Menghidangkan : Sediakan mangkuk, isi dengan be- 
berapa sendok cendol dan tape yang sudah dibuang seratnya dan 
diiris persegi. Tutup dengan es ketam, siram dengan sirup 
merah. 

Adonan Membuat Cendol 

1 pak tepung hunkwee, air daun suji. 

Tepung hunkwee d ar, untuk 1 bagian tepung hunkwee 
diberi 5 bagian air daun juga pakai a dibubuhi 
warna hijau. Tepung dan air ditaruh dipanci, letakkan di api, 
aduk-aduk sampai kental, angl ng di saringan cendol yang 
sudah diletakkan diatas i berisi air. Aduk-aduk, tekan-tekan 
dengan centong sampai cendolnya keluar semua dan terendam 
air. Air diganti dengan air dingin, rendam cendolnya sampai 
dingin lalu tiriskan di saringan. 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


ak 


NSW Engineering, 
Science & Medicine 
Information Day 


Pendidikan 1 Jaringan Kerja | Kesempatan 
Global Global Global 


Perwakilan UNSW dl Indonesia: 


UNSW akan menyelenggarakan Information Day di Jakarta untuk para calon mahasiswa yang tertarik 
studi di bidang Teknik (Engineering), Sains (Science) dan Kedokteran (Medicine) di Sydney, Australia. 


UNSW Engineering, Science and Medicine Information Day 
Sabtu, 20 Oktober 2012, 13.00 - 18.00 

Jasmine Room | & Il, Intercontinental Mid Plaza Hotel, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 
GRATIS DAN TERBUKA UNTUK UMUM" 


“ Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Untuk registrasi kedatangan dan mengikuti seminar, harap menghubungi salah 
satu Perwakilan UNSW di bawah ini. 


University ot New South Wales, Sydney, Australia: www.Internatlonal.unsw.edu.au 


'AVG: (021) 522 0562, Riana Sari (Senior Education Counsellor) 


1 PN 
'SUN Education: (021) 0660 0999, Hp. 0816 141 3903, Vincent Aryadhani (Product Manager Australia) — “ISIS 4x 
Unistart: (021) 252 6614, Sebastian Gunawan (Senior Education Counsellor) 


“UNSW sangat membantu untuk 
mendalami bidang industri 

yang saya geluti dan menjadi 
pemimpin di dunia industri 
tersebut" 


Santiago dari Colombia 
Alumni UNSW 


Depan 


Tanpa Batas Australia” 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


17 


LAPTOP 
DI KANAN, 
SETRIKA 


KIRI 


Laptop di tangan kanan, setrika di 
tangan kiri. Begitulah kira-kira 
”dunia” Suriyah dan Nasifa, 
sehari-hari. Di sela-sela pekerjaan, 
kedua pekerja rumah tangga itu 
menyambi kuliah. "Saya ingin masa 
depan yang lebih baik. Masak 
seumur-umur jadi pembantu,” 
tegas Suriyah. 


OLEH BUDI SUWARNA & 
"—— PUTU FAJAR ARCANA 


uatu malam di rumah keluarga 
S Arinta di sebuah perumahan di 

Lebak Bulus, arta Selatan, 
ah mengerjakan setumpuk tu- 
gas kuliah. Hanya di malam hari dia 
punya waktu luang untuk belajar, 
sebab saat itulah semua pekerjaannya 
di rumah majikan telah seles 
jasanya Suriyah belajar hingga 
pukul 23.00 dan bangun saat subuh. 
Dia memulai harinya dengan mem- 
bersihkan rumah, memandikan anak 
an, dan menyiapkan sarapan. 
Ketika matahari belum tinggi, dia 
pergi ke pasar. Pulangnya dia me- 
masak dan melanjutkan mengasuh 
anak majikan. 

Sekitar pukul 1700, ketika peker- 
jaannya selesai, Suriyah bergegas ke 
kampusnya di BSI Fatmawati, Ja- 
karta S 1. Dia kembali ke rumah 
pukul 2100 lantas menidurkan anak 
majikan. Setelah itu, dia belajar dan 
mengerjakan tugas kuliah. Begitu rit- 
me hidup gadis asal Lampung itu 
selama 1,5 tahun terakhir. Hidupr 
terbagi dua antara dunia kampus dan 
dunia PRT (pekerja rumah tangga). 

Suci Lestari (19), gadis asal Lam- 
pung lainnya, bekerja di keluarga 
Martini 15 tahun lalu. Selain 
membantu mengerjakan tugas-tugas 
rumah tangga, Suci juga berperan 


sebagai pramusaji di warung Bebek 
Goreng Bu Tini di Jalan Jombang 
Raya, Pondok Jaya, Tangerang Se- 
latan. Hebatnya, di sela tugas yang 
berat itu, Suci mengikuti kuliah di 
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekono- 
mi Universitas Pamulang. 

Setelah mengerjakan tugas-tugas 
tangga sejak subuh, pagi hari 
Suci kuliah. Siang hari sejak pukul 
13.00 hingga pukul 22.00, ia bekerja 
penuh di warung milik majikannya. 

a saya kerjakan tugas-tu- 

as kuliah di rumah,” tutur Suci, Ia 

bersikeras ingin memperbaiki nasib, 

jak ayahnya kawin lagi dan pergi 

dari rumah. "Seumur-umur masak 

hidup melarat dan jadi pembantu,” 
katanya. 

Lakon hidup yang 


ma dijalani 


utkan pendidika 
lewat program Kejar Paket B (setara 
SMP). Meski waktu belajarnya tidak 
banyak, prestasi akademiknya me- 
ngagumkan. Dia mer 
kelasnya dan menyelesaikan pendi- 
dikannya dalam waktu 1,5 tahun, 

Saat ini, Nasifa sedang meram- 
pungkan pendidikan ke tingkat SMU 
lewat program Kejar Paket C, "Saya 
berencana melanjutkan kuliah di 
Universitas Terbuka di Singapura,” 
ujar Nasifa yang kini lancar ber- 
bahasa Inggris dan Mandarin serta 
akrab dengan internet. 


Tidak terbayangkan 


Sebelumnya, mendapat pendidik- 


an tinggi hanya ada di mimpi Su 
Suci, dan Nasifa. Orangtua 


hanya petani kecil di Tanjung Bin- 
tang, Lampung Selatan, dengan 10 
anak, Jangankan untuk membayar 
biaya pendidikan ana knya, un- 
tuk makan saja pas-pasan. Itu se- 
babnya, Suriyah putus sekolah se- 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


Pekerja rumah tangga, Suriyah, mengulang kembali materi perkuliahan di sela-sela pekerjaannya mengasuh 
Souli (1,8) di kompleks perumahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (3/10). 


Suci Lestari melayani pelanggan di warung makan Bebek G 


Jombang, Tangerang Si 
sendiri dari gaji menjadi pramusaji. 


tamat SMP, Ketika ber 
dia merantau ke Jaka 
PRT, 

Setelah bekerja beberapa tahun di 
keluarga Arinta, Suriyah mengejar 
kembali mimpinya untuk melanjut- 
kan sekolah. "Saya nekat minta izin 
kepada Ibu (Arinta). Alhamdulillah, 
Ibu mengizinkan saya sekolah," ujar 


17 tahun, 
Ja dan menjadi 


KOMPAS/WAWAN HL PRANOWO, 


reng Bu Tini, 


an, Banten, Jumat (5/10). Ia membiayai kuliahnya 


" Paket C yang dia selesaikan 
dalam tujuh bulan. Setelah itu, dia 
melanjutkan kuliah D-3. Setiap bu- 
lan, Suriyah menyi 
kitar Rp 300.000 untuk transportasi 
ke kampus dan biaya fotokopi buku 
atau bahan kuliah. 


"Saya masih punya sisa gaji Rp 
500.000. Sebagian saya tabung, se- 
bagian saya kirim ke kampung untuk 

antu — biaya — pendidikan 
aya,” tutur anak ketiga dari 
10 bersaudara itu. 
ifa juga berasal dari keluarga 
sederhana di Sidoarjo, Jawa Timur, 
Orangtuanya hanya bisa menyeko- 
lahkan Nasifa dan adik-adiknya sam- 
pai tingkat SD. Tahun 2001, Nasifa 
memutuskan merantau ke Singapura 
sebagai TKI demi mengubah nasib. 
Dia mengalami pahit-getir sebagai 
TKI, mulai beban kerja yang berat, 
diberi tempat tidur di depan toilet, 
hingga tidak dibayar majikan. Akhir 
tahun 2010-an, dia mendapat ma- 
jikan yang baik, Ibu Denny, g 
mendukung keinginannya untuk me- 
lanjutkan pendidikan, 
bu bahkan menyediakan semua 
fasilitas pendukung (pendidikan) 
mulai laptop, telepon genggam, hing- 
ga internet. Saya berterima kasih 
kali kepada keluarga Ibu Denny,” ujar 
Nasi! 


sperti Suriyah, Nasifa juga mem- 
biayai pendidikannya dari gajinya se- 
bagai TKI. Untuk kuliah di UT, dia 
menganggarkan Rp 8 juta untuk bi- 
aya kuliah per semester di luar buku. 
Nasifa juga membiayai sekolah dua 
adiknya. "Ttu amanah orangtua saya. 


Alhamdulillah, yang satu sudah lulus 
STM dan sudah berkeluarga. Saya 
juga yang menikahkan,” katanya 
bang 


kur di Universitas 


Pamulang cuma 
bayar SPP Rp 200.000, tidak bayar 


uang gedung,” katanya. Sebagai ben- 
tuk dukungan, majikannya bahkan 
meminjamkan motor kepada Suci. 
"Itu motor dipinjami Bu Tini buat 
saya kuliah. Jadi bensin dan oli saya 
biayai sendiri,” kata Suci. Setelah di- 
potong biaya hidup dan kuliah, Suci 
masih bisa menabung s N 
"Saya ingin punya restoran nanti," 
tekadnya. 


Suara majikan 

Faktor majikan sangat penting un- 
tuk mendukung PRT yang ingin me- 
lanjutkan pendidikan. "Tanpa du- 
kungan Ibu, mungkin saya tidak bisa 
kuliah,” ujar Suriyah. 

Arinta, majikan Suriyah, mence- 
ritakan, awalnya dia bingung ketika 
h minta izin kuliah, "Saat itu 
sedang hamil besar dan takut 
membantu saya. 
Tapi karena tekad dia untuk sekolah 
kuat sekali, akhirnya saya izinkan. 

a an, pasti 
smua lan- 


ada solusi 
car-lancar saj 
bil tersenyum. 

Arinta ikhlas jika se 
Suriyah tidak lagi bekerj 
PRT di rumahnya. 
dorong dia untuk mencari pekerjaan 
yang lebih baik nantinya. Syukur-syu- 
di sini (per- 


anggap dia seperti 
Ibu Denny bei 

mengizinkan Nasifz 

hak dia. Tekad dia juga 

untuk memperbaiki na 

orang mau pintar kita larang,” ka- 

tanya. 


Jakarta Bersatu 
dalam Kuliner 


Ketika ditanya sepuluh tahun yang lalu, cita-cita seorang anak 
mungkin hanya akan berkisar antara dokter atau guru. 


BLACK 
USIBAN CULINARY 


EXPERIENCE 


BLACK MILD LOUNGE 


Kini, jangan heran jika chef mulai menjadi profesi impian. 


4-31 OCTOBER 2012 C 
GRAND INDONESIA 


sama dengan koki? Istilah chef memang 

baru berkembang belakangan ini. Anda 
mungkin mendengar istilah ini dari acara-acara 
pencarian juru masak terbaik di televisi. 

Secara profesional, istilah koki dan chef 

sebenarnya berbeda. Istilah koki biasanya 
merujuk pada orang yang sedikit atau tak 
memiliki pengaruh kreatif terhadap menu. 
Koki juga biasanya memiliki sedikit atau tanpa 
pengaruh apa pun terhadap dapur. Mereka 
adalah semua anggota dapur yang berada di 
bawah chef atau disebut juga kepala koki. 


Gem apa sih chef itu? Apakah chef 


Asal-usul 

Istilah chef dipinjam dari bahasa Perancis 
yaitu lema chef de cuisine yang artinya kepala 
dapur. Sementara itu, di Inggris istilah ini 
dikenal dengan sebutan “chief”. Kini istilah 
chef digunakan kepada para profesional yang 
ahli di bidang masak-memasak dan biasanya 
cenderung merujuk kepada kepala koki. 

Cita rasa makanan seorang chef bisa 
dijumpai di tempat elite seperti restoran- 
restoran bintang lima, Hal ini membuat orang 
awam Sulit untuk merasakan sensasi masakan 
seorang chef, Seorang chef juga biasanya hanya 
ada di balik layar, Padahal, banyak orang yang 
ingin melihat langsung cara mereka mengolah 
masakan. 

Menjawab semua keinginan tersebut, 
Ismaya Group mengadakan Jakarta Culinary 
Festival (JFC) 4-7 Oktober 2012 di Grand 
Indonesia Shopping Town West Mall level 
5. Sementara itu, acara selanjutnya akan 
berlangsung selama sebulan dari 8-31 Oktober 
2012 di JFC Pop-Up Restaurant dan berbagai 
partner restoran di Jakarta, 

Tujuan JCF adalah memperkenalkan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pengalaman gourmet (mencicipi makanan) 
baru untuk pencinta makanan di Jakarta, 
membangkitkan animo dalam industri kuliner, 
memberikan keuntungan yang menarik 

untuk semua pencinta makanan di Jakarta, 
mempromosikan produk F&B yang berkualitas 
dari supplier yang tepercaya, serta menyatukan 
masyarakat Jakarta melalui satu topik, yaitu 


kuliner. 


Misi 


Dalam skala yang lebih besar, misi dari 
festival ini adalah untuk mempromosikan 
Jakarta sebagai pusat kuliner di kawasan 
Asia Tenggara dan sebagai tujuan wisata yang 
fantastis. Hal ini terlihat dari hadirnya bintang- 
bintang kuliner internasional di antaranya Mario 
Batali (Amerika Serikat), George Calombaris 
(Australia), Isabella & Sofia Bliss (Australia), 
Diego Munoz & Emilio Macias (Peru), Edward 
Kwon (Korea), Andre Chiang (Singapura), 
Ryan Clift (Singapura), Nooror Somany Steppe 
(Thailand), Marcel Vigneron (Amerika Serikat), 


dan Ken Arnone (Amerika Serikat). 


Festival ini juga mengundang mixologists 
kelas dunia seperti Caryn & Karen (Singapura), 
serta bintang kuliner Indonesia seperti William 
Wongso, Vindex Tengker, Sisca Soewitomo, 


Marinka, dan Farah Guinn. 


Dalam festival kuliner ini, Djarum Black 


WIRA PRIHANTO 


Organized by 


Mild Urban Culinary sebagai official lifestyle 


partner JCF 2012, turut berpartisipasi 

dalam bentuk Black Mild Lounge yang akan 
menghadirkan menu khusus khas Djarum Black. 
Sebagai pelengkap sajian, tersedia juga hiburan 
berkelas dari jajaran artis, seperti Andien, Ello, 
Abdul & The Coffee Theory, Mike's, Extra Large, 


Drew, dan Tulus. (IKLAN/INOJ 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 
SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN 


#E djarumblack ” wwwblackXperience.com 


STED BY 


BB Oblackxperience 


GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


18 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


INVESTASI 


Sekali Lagi tentang SDB 


OLEH ADLER HAYMANS MANURUNG 


ada tulisan lalu telah di- 
Pssirao bahwa definisi 

SDB berdasarkan Un- 
dang-Undang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Un- 
dang-Undang Nomor 32 Tahun 
1997 tentang Perdagangan Ber- 
jangka Komoditi bahwa Sentra 
Dana Berjangka (SDB) adalah 
wadah yang digunakan untuk 
menghimpun dana secara kolek- 
tif dari masyarakat untuk diin- 
vestasikan dalam kontrak ber- 
jangka dan/atau komoditas yang 
menjadi subyek kontrak berjang- 
ka dan/atau instrumen lainnya 
yang diatur dengan peraturan ke- 
pala Bappebti. Konsep definisi 
SDB ini dituangkan pada Pasal 1 
Ayat 19 undang-undang terse- 
but. 

Berdasarkan konsep tersebut 
maka SDB dianggap sebagai pi- 
hak atau lembaga bisa berdiri 
sendiri dengan mempunyai nama 
sendiri. Untuk bisa disebut se- 
bagai pihak maka harus ada pihak 
yang melakukan perj 
kontrak, Dalam kas 
yang melakukan perjanjian atau 
kontrak adalah perusahaan pe- 
ngelola SDB dengan bank pe- 
nyimpan aset SDB. Kedua lem- 
baga membuat kontrak yang di- 
aktakan dihadapan nota s 
hingga tercatat dalam dalam akta 
yang bernomor dan bisa dikutip 

tiap waktu, 

Akta merupakan surat yang 
sah sebagai akta sebuah lembaga. 
Kontrak yang diaktakan oleh no- 
taris ini dipergunakan oleh bank 
penyimpan untuk membuka re- 
kening pada bank penyimpan. 
Pada akta notaris disebut nama 
SDB tersebut misalnya SBD Mu- 
tiara 25 atau SDB Mekar 72. 
Adapun rekening pada bank pe- 
nyimpan sesuai dengan nama 
SDB yang tertera dalam akta 
SDB, misalnya SBD Mutiara 25 
atau SDB Mekar 72. Dana yang 
tersimpan pada rekening SDB 
tersebut milik dari investor pada 
SDB, Pengelola SDB tidak bisa 
memasukkan rekening SD 
menjadi rekeningnya dan harus 
diluar aset pengelola. Bank pe- 
nyimpan juga tidak bisa mema- 
sukkan aset SDB menjadi aset 
bank tersebut. 

Sebagai kontrak SDB memuat 


kewajiban pengelola SDB, kewa- 
jiban bank penyimpan dan juga 
hak dan kewajiban dari investor 
SDB. Bank penyimpan SDB 
mempunyai tugas untuk me- 
nyimpan seluruh aset SDB se- 
hingga aset tersebut tidak bisa 
hilang dan umumnya bank pe- 
ngelola melakukan asuransi atas 
aset SDB tersebut. Bank penyim- 
pan juga mengadministrasikan 
semua pemilik atau investor 
SDB. 


Nilai SDB 


Adanya perubahan SDB setiap 
saat merupakan pekerjaan bank 
penyimpan. Tugas yang sangat 
penting dari bank penyimpan 
SDB yaitu melakukan perhitun, 
an nilai SDB setiap harinya. Ni! 
SDB dihitung berdasarkan jum- 
lah aset yang dimiliki dikurangi 
kewajiban, di mana hasilnya di- 
bagi dengan jumlah unit dari SDB 
sehingga dikenal dengan nilai 
SDB per unit. Nilai SDB per unit 
ini menjadi nilai atau harga pem- 
belian atau penjualan bagi in- 
vestor yang membeli atau men- 
cairkan SDB. 

Nilai SDB per unit ini harus 
diumumkan ke publik agar se- 
mua investor tahu nilainya. Bank 
penyimpan memublikasikan ni- 
lai SDB per unit setiap harinya 
sehingga bank penyimpan be- 
sama dengan lembaga pe- 
nerbit surat kabar untuk me- 
mublikasikan nilai SDB per unit 
tersebut. Bank penyimpan se- 
baiknya tidak hanya bekerja sama 
dengan koran, tetapi juga dengan 
koran digital, agar koran yang 
tidak beredar di tempat itu te 
jangkau dengan koran digital ter- 
sebut. 

Adanya nilai SDB per unit 
yang cepat diketahu investor sa- 
ngat menguntungkan bagi SDB. 
Oleh karenanya, pengelola SDB 
harus sudah memublikasikan 
lai SDB per unit pada website da 
pengelola SDB untuk melayani 
ah dari pengelola SDB ter- 
sebut. Kewajiban pengelola SDB 
memiliki website sangat dibutuh- 
kan dalam kerangka memubli- 
kasikan nilai SDB per unit setiap 
harinya untuk menghindari per- 
samaan memperoleh nilai SDB 
per unit. 


@ KonsutTasi 


TETAP POSITIF DALAM 
KESULITAN KULIAH 


Pengaturan waktu 

Investor yang berinvestasi pa- 
da SDB juga perlu diatur secara 
jelas mengenai waktu pembelian 
dan pencairan SDB. Tindakan ini 
diperlukan untuk menghindari 
adanya arbitrasi dalam pembeli 
SDB sehingga investor hanya bisa 
membeli atau menjual SDB. 

Salah satu cara yang diper- 
gunakan itu investor yang 


membeli atau mencairkan (men- 
jual) SDB harus paling lambat 
pukul 12.00, di mana pasar tutup 
pada sesi satu dan perhitungan 
nilai SDB per unitnya dipakai 


pada hari itu juga. Bila investor 
memasukkan aplikasi pembelian 
dan penjualan SDB setelah pukul 
12.00 maka nilai SDB per unitnya 
dipergunakan nilai SDB per unit 
esok haring 


i lain, bisa juga di- 
lakukan dengan cara membuat 
harga pembelian dan penjualan 
dari SDB per unit. Bisa saja se- 
isih nilai SDB per unit cukup 
besar atau cukup kecil. Tetapi, 
kecilnya perbedaan tersebut 
membuat investor mendapatkan 
keuntungan bila selisihnya cukup 
keci selisih harga beli dan 
a jual sekitar 10 persen sam- 
pai dengan 15 persen maka ada 
kemungkinan investor melaku- 
kan pencairan harus memiliki 
keuntungan minimum sebesar 15 
persen, 

Kekuasaan ketua Bappebti sa 
ngat besar, Ketua Bappebti bisa 
menerbitkan peraturan melalui 
sebuah surat keputusan, ke mana 
saja dana m at dalam SDB 
untuk diterbitkan. Salah satu 
bentuk pengaturan portofolio 
SDB merupakan wewenang ke- 
tua Bappebti yaitu penempatan 
investasi pada kontrak berjang- 
ka. 

Bila tidak diatur secara jelas 
maka pengelola SDB bisa me- 
masukkan kontrak berjangka se- 
"100 persen. Artinya, setelah 
investor memasukkan dananya 
maka nilai SBD langsung nol di- 
karenakan membelikan kontrak 
n kontrak 
ngka merupakan biaya da- 
lam teori portofolio, di mana bi- 
aya mengurangi nilai portofolio. 
Besaran investasi SDB pada kon- 
trak berjangka dan juga aset lain 
diluar komoditas yang diperda- 
gangkan diluar bursa merupakan 
hak penuh dari ketua Bappebti. 


KESEHATAN 


Efek Samping Obat 


OLEH SAMSURIDJAL DJAUZI 


Saya karyawati berumur 24 tahun, penderita radang lambung 
kronik, Saya mendapat obat rutin dari dokter. Ketika saya 


menderita 
azilromis 


ul di paha, saya mendapat obat antibiotik bernama 
elelah minum obat tersebut, lambung saya sakit. 


Dokter menjelaskan bahwa memang salah satu efek samping obat 


azitron 
penderita radang lambung, 


1 adalah nyeri lambung. Karena sebelumnya saya juga 
ejala yang muncul agak hebat. 


Sebulan yang lalu, saya juga sakit gigi. Saya juga mendapat 
antibiotik. Beliau menanyakan macam-macam antibiotik yang 
pernah saya pakai dan akhirnya memilih obat amoksilin, Karena 
nyeri, ditambahkan obat penghilang nyeri yaitu tramadol. Setelah 
minum obat satu kali, seluruh badan saya timbul kemerahan dan 


gatal. 


Saya berkonsultasi lagi pada dokter agar obat penghilang 
nyerinya distop dan diganti dengan obat nyeri yang sudah biasa 


saya pal 


| Dokter juga memberi obat antialergi yang me- 


nyembuhkan kemerahan dan gatal pada kulit saya. 

Selain itu, saya melihat tayangan televisi mengenai efek sam- 
ping obat HIV kalau tidak salah namanya stavudin, Wah me- 
ngerikan sekali ternyata efek sampingnya. Lemak di muka bisa 
hilang sehingga penampilan seseorang menjadi terganggu. Namun 
menurut informasi, obat tersebut tetap boleh beredar: 

Mengapa obat yang mempunyai efek samping tidak dilarang 
beredar? Bagaimana cara mengurangi efek samping obat? Jumlah 
obat sekarang begitu banyak, mungkinkah kita minum obat dengan 


cara yang aman, tanpa efi 


Jawaban 

emberian antibiotik sangat 
Psemanta untuk meng- 

atasi berbagai macam pe- 
nyakit akibat infeksi. Bahkan, 
mereka yang mengalami infeksi 
berat sering kali berhasil dise- 
lamatkan. Oleh karena itu, pe- 
nelitian mengenai obat baru 
tetap digalakkan sebab masya- 
rakat memerlukan obat baru 
yang manfaatnya lebih besar. 

Namun, obat juga mempunyai 
efek samping, seperti sakit ke- 
pala, mual, dan alergi. Efek ini 
sering disebut sebagai efek sam- 
ping obat. Sebelum suatu obat 
dapat dikonsumsi, obat harus di- 
uji terlebih dahulu dalam hal 
keamanan dan manfaatnya. Obat 
haruslah aman dan bermanfaat. 
Namun, ternyata efek samping 
obat kadang-kadang juga masih 
ada, 

Badan Pengawas Obat dan Ma- 
kanan akan memberikan izin 
obat untuk beredar jika terbukti 
bermanfaat dengan efek samping 
yang ringan. Untunglah efek 
samping obat ini biasanya hanya: 
dialami oleh sebagian kecil orang 
yang mengonsumsi obat sehing- 
ga sebagian besar justru tidak 
merasakannya. Meskipun efek 
sampingobat yang pernah timbul 
termasuk jarang kejadiannya, 
efek samping itu harus tetap di- 
cantumkan dalam brosur obat. 

Cara menghindari efek sam- 


samping? Terima kasih. 


DdiJ 


ping obat adalah dengan meng- 
gunakan obat secara rasional. Ar- 
tinya, jika tidak perlu memakai 
obat, janganlah menggunakan 
obat. Perhatikan dan jika perlu, 
catatlah macam-macam obat 
yang pernah Anda gunakan dan 
jika ada efek sampingnya, catat 
lalu beritahukan kepada dokter, 
Dengan demikian, dokter akan 
mempertimbangkan obat yang 
akan dipilih agar tidak muncul 
efek samping. 

Walaupun demikian, terka- 
dang efek samping obat hampir 
tidak mungkin kita hindari, mi- 
salnya efek samping mual setelah 
memakai obat kanker jenis ter- 
tentu. Untuk mengatasi kondisi 
tersebut, diperlukan obat untuk 
mengurangi rasa mual. 

Pencabutan izin beredar suatu 
obat dilakukan jika manfaat obat 
tersebut tidak nyata ataujika efek 
sampingnya berat dan sering ter- 
jadi. 

Manfaat dan risiko 


Pada dasarnya asas yang di- 
gunakan adalah manfaat obat ha- 
rus lebih besar daripada risiko 
terjadinya hal yang tidak diingin- 
kan. Sebagai contoh, manfaat 
pengobatan infeksi HIV dengan 
obat antiretroviral telah terbukti. 
Di negeri kita, kematian karena 
infeksi HIV sebelum era anti- 
retroviral sekitar 46 persen, bah- 
kan untuk jangka panjang tanpa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


obat antiretroviral, hampir se- 
mua orang dengan AIDS akan 
meninggal, Sekarang keadaan te- 
lah berubah. Jika digunakan de- 
ngan baik serta dengan cara yang 
benar, terutama kepatuhan mi- 
num obat dijaga, keberhasilan 
obat antiretroviral sangat tinggi 
Obat ini tidak hanya bermanfaat 
untuk orang yang menggunakan- 
nya, tetapi juga untuk menu- 
runkan risiko penularan ke orang 
lain karena di dalam darah jum- 
lah virus akan menurun menjadi 
amat sedikit (tidak terdeteksi), 

Stavudin adalah obat antiret- 
roviral yang bermanfaat bahkan 
dulu dalam panduan penggunaan 
obat antiretroviral di Thailand, 
stavudin digunakan sebagai obat 
pilihan bersama dengan obat an- 
tiretroviral yang lain. Akan tetapi, 
setelah lama digunakan, saat ini 
mulai terlihat efek samping jang- 
ka panjang. Salah satu di an- 
taranya adalah pemindahan le- 
mak dari tangan, kaki, dan muka 
ke perut. Di samping itu dapat 
terjadi peningka an kadar lemak 
tubuh dan risiko terkena kencing 
manis. Jika digunakan dalam 
waktu lama, kejadian efek sam- 
ping yang muncul menjadi cukup 
tinggi. 

Oleh karena itu, Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) meng- 
ingatkan agar berhati-hati serta 
mengurangi penggunaan obat ini. 
Namun, obat ini tetap boleh ber- 
edar dan dapat digunakan de- 
ngan pengawasan ketat. Kemen- 
terian Kesehatan kita telah me- 
ngeluarkan edaran agar para 
dokter selalu berhati-hati dalam 
menggunakan stavudin, jangan 
memakainya dalam waktu yang 
terlalu lama. Apabila sedang me- 
makai stavudin dan tidak meng- 
alami efek samping, boleh di- 
lanjutkan dengan pengawasan 
ketat. Jika ada efek samping, per- 
lu diganti dengan obat antiret- 
roviral lain, seperti zidovudin 
atau tenofovir, Namun, kedua 
obat pengganti ini juga harus 
dipantau dengan baik karena zi- 
dovudin mempunyai efek sam- 
ping anemia dan efek samping 
tenofovir berupa gangguan fungsi 
ginjal serta penipisan tulang. 


Pertanyaan untuk semua rubrik di 
halaman ini dapat diajukan kepada 
penulis melalui alamat kompas@ 
kompas.com atau 
kompastdkompas.co.id 


OLEH KRISTI POERWANDARI 


L, pria, adalah mahasiswa semester 
IV fakultas teknik, dengan ibu pencari 
nafkah tunggal yang menanggung L 
dan dua adiknya. Demikian suratnya: 


prestasi, menghasilkan banyak karya ber- 
manfaat, dan dapat membahagiakan ibu." 3 
Menimbang alternatif 


Pertama-tama, saya menyampaikan 
penghargaan kepada L sebagai pemuda 


asil tes psikologi menerangkan 
19 1 Say arika 

Hss teknik informatika/elek- 
tronika. Awalnya, saya memang menye- 
nangi teknologi komputer. Saya juga me- 
nyenangi hal-hal yang berkaitan dengan 
bahasa asing dan musik. dikatakan, 
nilai bahasa saya justru lebih memuaskan 
dibandingkan dengan nilai IPA walaupun 
sama-sama memuat predikat B (baik). 
aya juga bersemangat belajar bahasa 
dan cepat menangkap materi dibanding- 
kan belajar elektronika atau bahkan 
a. Saat SMA, saya tidak punya orientasi 
dikit pun untuk kuliah di jurusan bahasa 
au lin ilmu semacamnya. Walau 
begitu, atas usulan sekolah, saya sering 
maju lomba bahasa Jepang di banyak 
kompetisi dan pernah menjadi juara T di 
tingkat kota. 

1 Saya memang berminat pada kom- 
puter, Saat itu, saya optimistis untuk kuliah 
di bidang komputer mengingat nilai pel- 
ajaran komputer saya selalu bagus dan 
a halnya dengan bh saya sangat 
mengikuti pel 
lau kuliah di luar kota, itu je- 
$ s akan makin membebani ekonomi 
keluarga, Upah ibu hanya berkisar Rp 
600.000 dan pensiun dari mendiang ayah 
sekitar Rp 900.000, 

Teknik komputer saya pikir masih 


nya niat untuk kuliah di fakultas teknik. 
Saya juga berencana kuliah di universi' 


mengingat faktor ekonomi ke- 


g berkembangnya waktu, kesu- 
litan dan tantangan bermunculan. Nilai 
akademik saya menurun drastis. Saya tak 
bisa mengambil kredit banyak, mulai me- 
nyesali dan menyalahkan diri sendiri, 'ka- 
lau saja seandainya dulu saya mengikuti 
saran dari guru bahasa Jepang saya, mung- 


yang bertanggung jawab dan mengambil 
keputusan didasari keinginan meringan- 
kan beban ibu. Saya kurang paham ke- 
lengkapan tes psikologi yang dijalani hing- 
ga saran yang diberikan adalah agar L 
masuk teknik. 
L mungkin 
berminat pada 
aplikasi prog- 
ram kompu- 
ter, sebagai 
pengguna 
prog- 
ram-prog- 
ram yang te- 
lah ada, 
tetapi bukan 
membuat 
programnya 
sendiri, dua 
hal yang me- 
miliki ting- 
kat kesulitan 
(sangat) ber- 
beda. Karena L sudah di se- 
mester IV, untuk dapat mengambil ke- 
yang baik, L, perlu memperjelas 
5 keragakah 13 dan Tek 


Ea 


Ta yang dapat diambil ber 
Apakah banyak mata kuliah yang harus 
diulang karena tidak lulus? Kadang karena 
kita terbiasa memperoleh nilai baik di 
tingkat pendidikan sebelumnya, nilai ku- 
liah yang masih tergolong cukup membuat 
kita sangat kecewa dan kita anggap sebagai 
nilai yang buruk sekali. 

Apakah IL pernah berdiskusi dengan 
dosen, mantan guru di SMA, juga dengan 
ibu, untuk menimbang berbagai alternatif? 
Kadang karena tidak ingin mengecewakan 
dan takut dipe lahkan, kita tidak ber- 
cerita apa pun, sementara orangtua se- 
sungguhnya sangat ingin bertukar pikiran 
dengan anak. Namun, orangtua juga tidak 
berani mengajak anak berbicara dari hati 
ke hati karena khawatir melukai dan ma- 


dapat meningh 


Bila presi ara obyektif me- 
mang sangat buruk dan sangat sulit di- 
perbaiki, L perlu banyak berdiskusi dengan 


ibu dan pihak-pihak lain yang dapat mem- 
beri arahan positif. Bukan tidak mungkin 
bahasa memang menjadi salah satu 'ke- 
kuatan dari L. Apakah sampai saat ini 
bel: bahasa masih ditekuni, baik in- 
formal, formal, atau dengan cara otodidak? 
Ada pemuda yang cukup lancar berbicara 
bahasa Jepang. Ternyata ia belajar melalui 
menonton drama Jepang, kemudian mem- 
beli buku, dan belajar mandiri. 

Kita dapat mengambil keputusan 
lebih baik bila telah membuat daftar ber- 
bagai alternatif penyelesaian masalah dan 
mengisi kolom kekuatan dan kelemahan 
dari masing-masing pilihan selengkap 
mungkin. Ingat, pilihan yang kita ambil 
bukan pilihan yang serba sempurna, me- 


kin tak akan seperti ir 
mampu mengembalikan prestasi akade- 
mik saya menjadi baik dalam waktu 
ngkat. Saya juga khawatir masa depan 
akan suram, seperti lulus tak tepat waktu, 
miskin, ibu kecewa, dan hidup saya han- 
cur, 

Saya berusaha mengubah keadaan, 
erti belajar kelompok, mendaftar bea- 
swa kuliah di luar negeri dengan jaminan 
ya hidup, dan (kerja) sambilan. 
memang mendapatkan banyak, tetapi 
menjadi makin tak terarah untuk kuliah. 
Saya memiliki prinsip harus bisa ber- 


kin membuat anak terpuruk. Jadi, upaya 
penyelesaian masalah terus tertunda dan 
persoalan menjadi makin rumit. 


Tidak semua juara 


lainkan harapannya merupakan pilihan 
terbaik dari berbagai alternatif yang ma- 
sing-masing mengandung ketidaksempur- 
naan, 

Akan baik bila dapat berdiskusi dengan 

Tidak semua mahasiswa harus jadi ju- teman, dosen, mantan guru yang dapat 
ara, Lulus tidak tepat waktu juga bukan hal. membantu L untuk berpikir cukup tenang, 
yang harus sangat d . Betul bahwa — L, jangan patah semangat ya, katakan dan 
kepanikan dapat membuat langkah kita — lakukan hal-hal positif untuk membantu 
tidak terarah, Justru karena itu L perlu diri sendiri berhasil: tetap tenang, berpikir 
lebih obyektif” dalam melihat persoalan. positif dan terbuka, mempertahankan an- 
tidak memuaskan tetapi tidak — tusiasme, berani menangkap peluang, dan 
terlalu buruk, mungkin lebih baik me- tentu saja, bersedia belajar dan bekerja 
lanjutkan kuliah dan mencari cara untuk — keras. 


——GSSEREMONTANL— 


Puninar Logistics Raih Dua 


Penghargaan 


£ sell, 


PT HM Sampoerna Tbk. ("/GPW) 


uninar Logistics, perusahaan yang bernaung di 
Group, tahun 2012 ini untuk kedua kalinya kembali merai 
penghargaan sebagai The Best Fleet Safety Competition 2012 


dan The Best Driver 2012 dalam acara tahunan yang diselenggarakan 


Cipaganti Group dan PT KAI Adakan 
“Workshop Entrepreuneur: Out of The Box” 


T Kereta Api Indonesia 
P (KAI) Kota Bandung 

bersama Cipaganti Group 
belum lama ini mengadakan 
workshopdan talkshowber- 
tema “Out of The Box: From 
Impossible to Im Possible” 
Bertempat di kantor pusat 
PT KAI Bandung, acara ini 
berisikan diskusi intei 
mengenai tips dan trik menjadi entrepreneurmandiri. Hal ini di 
maksudkan untuk membuka wawasan bahwa setiap orang memiliki 
kesempatan menjadi entrepreneur. Dihadiri oleh Presdir Cipaganti 
Group Andianto Setiabudi yang berbagi pengalaman seputar kisah 
jatuh bangun usahanya dalam membangun bisnis transportasi yang 
kini telah tumbuh dan berkembang menjadi korporasi nasional 
Inti penting yang disampaikannya adalah seorangentrepreneur 
sejatinya harus memiliki keyakinan dan semangat untuk dapat 
mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Selain itu, acara yang 
dihadiri oleh kurang lebih 200 orang perwakilan karyawan PT KAI 
seluruh Indonesia ini dihadiri motivator dan leadership specialist 
Parlindungan Marpaung, Direktur Komersial PT KAI Indonesia 
Sulistiyo Wimbo Harjito, CEO Kingof Factory Outlet Perry Tristianto, 
serta CEO Kota Bandung Parahyangan Sanusi Tanawi. P/ACH| 


| (G enerali Indonesia Umumkan 
| Kemitraan dengan Bank Mestika 


IT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, anak perusahaan 
Pesoei Group, bersama dengan PT Bank Mestika Dharma 
beberapa waktu lalu mengumumkan kemitraan mereka di 
Medan, Sumatera Utara. Kemitraan ini bertujuan memadukan dua 
erusahaan dalam kanal distribusi bancassurance. Dalam kanal 
ersebut, kedua belah pihak bekerja sama untuk memenuhi kebutuh- 
n nasabah akan layanan finansial dengan kualitas terbaik. '/ACHJ 


ah Triputr 
meraih 


SEREMONIA 


Menginformasikan Kegiatan Perusahaan Anda 


Hadir setiap hari 
Rabu dan Minggu 


si 


untuk informasi dan pemasangan iklan 


hubungi 021- 536 79 599 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


19 


(EUR 


MENGASAH CERITA DENGAN 
KETAJAMAN MATA 


Selama berkurun-kurun, filsafat modern telah 
memartabatkan akal sebagai pusat dalam setiap 
subyek manusia. Pikiran dinobatkan sebagai 
satu-satunya penguasa yang berwenang sebagai 
penentu segala arah, cikal dan muasal segala gerak. 
Nakhoda dari sebuah bahtera bernama tubuh. 


OLEH DAMHURI MUHAMMAD 


esadaran Cogito, demikian 

K Rene Descartes menamai- 
nya. Maka, tubuh-kasar 
menjadi sekadar sarang, sekadar 
kandang bagi akal. Sejak itu, tubuh 
terpelanting ke dunia tepi, dunia 
yang mutlak menjadi bangkai bila 
akal sudah mati. 
Meski begitu, 


lam situasi yang 
paling menyehari, sejarah kerap 
memperlihatkan sejumlah mo- 
mentum ketika akal bertekuk lutut 
di hadapan tubuh, Tengoklah se- 
orang pekerja keras yang nekat be- 
gadang semalam suntuk guna me- 
lunaskan beban dengan tenggat 
ng kian mendesak. Satu-dua pe- 
jaan barangkali dapat ia tuntas- 
kan, tapi di separuh malam, atau 
beberapa saat menjelang dini har 
ia jatuh tertidur, Pikiran yang s 
mula menjadi pusat dalam subyek 
pekerja keras itu, akhirnya takluk 
oleh kuasa kantuk, oleh mata yang 
tak bisa berdamai, oleh tubuh yang 
sudah telanjur dipandang rendah 
itu. 

Bayi yang sedang belajar berja- 
lan kerap pula menjadi contoh pe- 
rihal tubuh yang berpeluang men- 
sejumlah filsuf, 
ang menyang- 
m akal, bayi yang sedang 
jar melangkah tidak dipandu 
oleh pikiran, tetapi oleh ke 
bangan tubuhnya. Maka, pada fase 
tumbuh-kembang tersebut, tubuh 
adalah pusat dari subyek bayi itu. 


Kuasa akal 


Raut muka, sorot-mata, dan te- 
linga adalah anggota tubuh yang 
kerap menggulingkan kuasa akal. 
Mata, sel mana dalam antologi 
Wajah Terakhir ini, bukan mata 
yang dipandu, apalagi dikuasai oleh 
pikiran, melainkan mata yang ber- 
daulat menentukan jauh-dekat, da- 
lam-dangkalnya sebuah kerja peng- 


lihatan, Mata yang mampu berpikir 
dan melampaui kedalaman selam- 
an pikiran. Periksalah betapa ko- 
kohnya ”hafalan-mata” Andin—da- 
lam cerita pendek (cerpen) "Mata 
Andin” (hal 29)—yang tidak 
mendokumentasikan aneka rupa 
peristiwa pertengkaran ibu-bapak- 
nya lantaran kemiskinan yang tak 
bersudah, siasat bapak menutupi 
aib kelaki-lakiannya, hingga kene- 
katan ibunya menjual satu ginj: 
dengan harga miring. Tetapi, juga 
membendakan peristiwa-peristiwa 
tersebut, hingga pikiran tak perlu 
bersusah-payah membangun ana- 
logi dan permisalan guna menje- 
laskan duduk-perkaranya, Semua 
tampak utuh dan terasa penuh. 
Begitulah, kuasa akal dalam subyek 
Andin telah terguling oleh kege- 
njusan matanya. 

Penggulingan kuasa akal terjadi 
pula 2 
nyala” Kali ini Mona 
membangun semacam ruang tem- 
pat beradunya dua subyek yang 
masing-masing mengandalkan ke- 
tajaman mata, Satu mata musang 
pelaku pemerkosaan yang menye- 
ret mangsa di malam buta, satu lagi 
mata kejora bocah perempuan yang 
menyaksikan mata musang itu 
kala meringkus tubuh ibunya. Ber- 
tahun-tahun bocah itu memper- 
tahankan "hafalan-mata” agar tak 
lupa raut wajah pemerkosa ibunya, 
bila tiba waktunya menuntut bal. 
lah-orang, Lagi: 


bangkan kuasa akal. 
perempuan itu bi 
dibohongi, atau bahkan 
ci-bersih! 
lah mengun ok yang mi 
dilupakan. Siasat dan muslihat s 
jahat apa pun tiada bakal mel 
ngahkan ia dari kenangan yang te- 
lah dibendakan oleh mata kejo- 
ranya. 

Mata ketiga adalah "Mata Mar- 


a dipelintir, 


"dicu- 


& Judul: Wajah Terakhir 


6 Penulis: Mona Sylviana 
Penerbit: Gramedia Pustaka 
Utama 


€ Cetakan: I, Agustus 2011 
& Tebal: xi 143 halaman 
& ISBN: 978-979-22-7443-1 


za” (hal MI). Mata Marza, pelacur 
muda, bagai lensa kamera berke- 
mampuan tinggi yang berhasil 
badikan momen-momen 
arah dalam tarikh kepelacur- 


pei 
dakan hingga para lelaki yang per- 
nah memanfaatkan tubuhnya akan 
mengunjunginya sebagaimana ke 
sebuah museum, Tiada 
peristiwa yang luput 
an-mata” Marga. Detail, jernih, dan 


ang pada 
akhirnya dapat meniscayakan pe- 
laku pemerkosa gadis keturunan 
Tionghoa bernama Maria dalam 

ajah Terakhir” (hal 121), yang 
menjadi tajuk buku ini. Cerpen 
berlatar peristiwa pemerkosaan 
1998 itu menumbangkan 
segala bentuk alibi yang hendak 
menyangkal atau sel melunak- 
kan kebiadaban yang berlangsung 
masa itu. Perangkat akal tentu pu- 
nya sekian banyak strategi guna 
menutup-nutupi aib, namun mata 
Lag #delah ke: 


ajah pemer- 
emua ruang 
dalam rongga matanya, bahkan 
muka sangar laki-laki keparat itu 


telah menjadi wajah 
penghabisan — yang 
direkamnya, ” se- 


lupakan. Kerap pi- 
kiran memandu- 
nya untuk berda- 
mai dengan den- 


dam — kesumat 
pada laki-laki 
yang telah 
membuatnya 
cacat seu- 
mur-umur, 


namun sekali la- 

gi, dalam situasi sema- 

cam ini, kuasa akalnya telah 
terguling oleh kedigda, . 


rat, di ranah sastra malah beroleh 
tempat yang sangat layak. Bahkan, 
dalam buku ini dipancangkan se- 
bagai pusat yang tak dapat diganggu 


gugat. Tubuh tid: a diperjuang- 
kan, dibela, dan dihargai, tapi juga 
dimanusiakan, sebagaimana filsafat 
memanusiakan pikiran. Betapa ti- 
dak akan dibela? Bagaimana saya 
akan mengarahkan pikiran, bila ti- 
dak bersama tubuh ? Demikian 
ungkapan Afrizal Malna dalam se- 
buah perbincangan, Penyair yang 
sajak-sajaknya juga berangkat dari 
momen-momen ketubuhan, 
Cerpen-cerpen Mona Sylviana 
tidak berpijak di atas pergulatan 
pikiran, tapi terdedahkan dari ke- 
tajaman penglihatan, Ta menying- 
kirkan segala macam dalih kenapa 
riwayat kekaryaannya melulu di- 
sesaki oleh duka dan nestapa pe- 
rempuan, dan kenapa ia tidak me- 
nikam jejak perihal perlawanan pe- 
rempuan atas iklim ketertind: 
ang terus menimpa mereka. 
cerita Mona hanya memperlihat- 
kan sejumlah kesaksian tentang be- 
tapa tidak mujurnya nasib dan per- 
untungan menjadi makhluk ber- 
nama perempuan, Oleh karena ce- 
ita-ceritanya terpancang di atas 
mata”, maka dalam ba 
as-batas tertentu, akan cukup si 
kar dicerna bila hanya dengan per- 
n. Bukankah tajam s 
lapat diroboh-tum- 


bangkan oleh tajam sorot mata pu- 
la? 


DAMHURI MUHAMMAD 
Cerpenis dan Penyuka Fotografi 


0090 uu 


Optimisme untuk 
Indonesia, Benarkah? 


Judul Buku : Indonesia Rising: The Repo- 
sitioning of Asia's Third Giant 

#@Penyunting: Anthony Reid 

@Penerbit: Institute of Southeast Asian, 2012 

@Tebal: xxi « 201 halaman 

@ISBN: 978-981-4380-39-3 


Buku berisi kumpulan tulisan, catatan 
mendalam dan kritis yang memotret per- 
tumbuhan Indon, selama tahun 2011, ber- 
asal dari sembilan makalah yang dikaji lebih 
dulu dalam sebuah seminar tahun 2011. Tujuh 
pakar, di antaranya, adalah Indonesianis: Do- 
nald K Emmerson, Anthony Reid, RE Elson, 
Garnaut, Frank Jotzo, Martin van Brui- 
en, dan Scott Guggenheim. Dua lainnya 
dari Indonesia: M Chatib Basri dan Rizal 
Sukma. 

Gareth Evans, mantan Menlu Australia, 
mengapresiasi karya penelitian keindonesiaan 
yang dikelc 
lege of 
the Pacif' 
Australian Natio- 
nal University ini 
Menurut Evans 
wilayah persoalan 
begitu luas dan 
selalu — berayun 
antara optimisme 
PN TARAMI dan — pesimisme. 

PLETETUN Kondisi kurang 
menguntungkan 
untuk pertum- 
buhan Indonesia 
meliputi korupsi, 
terganggunya kebebasan beragama, dan ke- 
lemahan pemerintahan. Yang positif meliputi 
demokratisasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
tampilnya Indonesia dalam berbagai forum 
internasional. 

Dibandingkan dengan Thailand dan Viet- 
nam, Indonesia menghadapi kondisi yang bisa 
menjadi faktor menguntungkan dengan "bo- 
nus demografi” pada tahun 2010-2020, di 
mana 46 orang membiayai hidup untuk 100 
orang. Bandingkan dengan India 53 orang, 
Filipina, 54 orang, Amerika Serika 56, dan 
Jepang 64 orang. Pekerjaan rumahnya adalah 
Indonesia dituntut mempersiapkan pendu- 
duk yang bermutu dalam keterampilan dan 
berpengetahuan. 

Dibandingkan dengan kondisi sebelum Re- 
formasi 1998, periode kedua pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono ini—terserak da- 
lam berbagai kutipan” kontributor—trauma 
represi periode Soeharto melemah, Kondisi 
ini menjadi faktor menguntungkan sejauh 
dimanfaatkan oleh ketegasan” pemerintahan 
SBY. Sebaliknya merugikan ketika harapan 
pada sosok SBY yang tidak terpenuhi pada 


BARU 


periode pertama berlanjut. Meskipun demi- 
kian, masih terbangun optimisme kesuksesan 
Indonesia di tahun 2050, setelah melampaui 
China dan India. Benarkah demikian? (STS 


Cakap Memilah 
Media Informasi 


“Judul: Literasi Media & Kearifan Lokal: 
Konsep dan Aplikasi 

#@Penyunting: Rini Darmastuti & Fajar Junaedi 

@Penerbit: Buku Litera, 2012 

Tebal: xix t 292 halaman 

@ISBN: 978-602-76360-3-3 


Kemajuan tekno- 
logi membawa peru- 
bahan besar pada for- 
mat dan ragam media 
massa, Akses masya- 
rakat terhadap bei 
gai media informasi 
IMELGIAG itu makin bebas dan 
dan Pemanfaatannya 
erahkan sepenuh- 
nya kepada pengguna, 
demikian juga peng- 
awasan dan pengen- 
daliannya. Kenyataannya kecakapan untuk 
memilah media yang baik ataupun informasi 
yang benar tidak merata, Pada tataran ini 
masyarakat perlu pembekalan agar bijak me- 
nyerap media. Dalam ilmu komunikasi, ke- 
'mampuan ini dikenal dengan melek media 
atau lite) media, 

Literasi media merupakan suatu kemam- 
puan berpikir kritis, proses yang membuat 
seseorang memahami dengan saksama ba- 
gaimana sebuah pesan diproduksi, apa tujuan, 
dan siapa sasarannya. Mengerti bagaimana 
cara kerja media dan bagaimana pula dam- 
pakr bagi khalayak. Berlaku baik untuk 
media cetak, elektronik yang tak terbendung 
pada era digital. Dengan ini, warga diharapkan 
memiliki pengetahuan dan keterampilan 
menghadapi tontonan sarat adegan kekeras- 
an, pornogra nan video yang 
tidak edukati 

Budaya merupakan salah satu sarana yang 
dapat digunakan untuk membangun masya- 
rakat melek media. Ajaran budaya dalam 
wujud kearifan lokal mampu mengatasi ter- 
paan media. Praktik ini ditemukan pada ko- 
munitas Samin di Pati, Jawa Tengah, yang 
melalui keteguhan ajarannya berl 


Kearifan 


baliknya pada masyz 
a lokal justru dipal 


i untuk 
menyebarluaskan nilai dan tradisi melalui 
tayangan program yang dirancangnya. Se- 
jumlah penelitian menunjukkan upaya pem- 
berdayaan aset budaya untuk mencapai melek 
media pada masyarakat Bali, Sumba, Dayak, 
dan Sulawesi. (THA/LITBANG KOMPAS) 


da banyak cara untuk menampilkan kritik 
sosial. Salah satu cara yang unik tetapi 
enarik adalah melalui seni pertunjukan. 
Keprihatinan terhadap merajalelanya korupsi di 
negeri ini ditampilkan dalam sebuah lakon yang 
. melibatkan artis-artis kenamaan Tanah Air 
|. Masih dalam rangkaian seri pertunjukan 
Indonesia Kita 2012, Djarum Apresiasi 
Budaya bekerja sama dengan trio kreatif Butet 
Kertaradjasa, Djaduk Ferianto, dan Agus Noor 
menghadirkan sebuah lakon satir berjudul Maling 
Kondang hasil besutan sutradara Yusril Katil. 
Pertunjukan yang digelar Graha Bhakti Budaya, 
Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tanggal 12- 
13 Oktober 2012 kali ini terinspirasi dari cerita 
rakyat dan kebudayaan Sumatera Barat. 

“Kami lihat dua pertunjukan seri Indonesia: 
Kita sebelumnya yang mengangkat budaya 
Yogyakarta dan Jawa Barat cukup mendapat 
perhatian lebih dari masyarakat. Kami semakin 
antusias bekerja sama dengan orang-orang 
kreatif yang memiliki misi yang sama dengan 
Djarum Apresiasi Budaya, yaitu mengapresiasi 
kebudayaan Indonesia dan memperkenalkannya 
kepada masyarakat luas dengan konsep yang 
fresh dan menarik. Mereka akan membuktikannya 
lagi pada pertunjukan ketiganya Maling Kondang 
dan tentunya pertunjukan terakhirnya pada akhir 
tahun nanti,” ujar Program Director Bakti Budaya 
Djarum Foundation Renitasari. 

Setelah kesuksesan dua pertunjukan 
sebelumnya Jogja Broadway : Apel, I'm in Love 
yang dibawakan dengan nuansa kental Yogyakarta 
dan cerita tokoh fenomenal Jawa Barat dalam 
Kabayan Jadi Presiden, pada pertunjukannya kali 
ini para tim kreatif Indonesia Kita yang memang 
dikenal piawai dalam memasukan isu sosial ke 
dalam karya kreatif mereka, mengangkat sebuah 
cerita yang terinspirasi dari kisah klasik dari ranah 
Minang, Malin Kundang. Kisah ini kemudian 
diparodikan menjadi Maling Kondang, yang 
bercerita mengenai keprihatinan bangsa terhadap 
tingkat korupsi di Indonesia. 


Anekdot 

Saat ini muncul anekdot di kalangan 
masyarakat, yaitu menjadi maling di republik ini, 
malah menjadi kondang. Media massa, khususnya 
televisi saat ini telah menjadikan para koruptor di 
negara ini menjadi ngetop atau kondang melalui 
pemberitaan mengenai kasus mereka. Namun, 
yang terlihat malah terlihat tenang penuh senyum, 
dan selalu melambaikan tangan, seolah selebritas 


Ja. v5... 
mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yang menyapa para 
penggemarnya, 
Menjadi kaya 
dengan jalan 
korupsi seolah-olah 

telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia, Gejala 
sosial inilah yang ingin diangkat dalam lakon 
Maling Kondang. 

“Lakon ini adalah bentuk keprihatinan kita, 
betapa orang kini tak lagi merasa malu melakukan 
korupsi,” ujar Butet Kartaredjasa, salah satu 
penggagas dan Tim Kreatif Indonesia Kita. “Lakon 
Maling Kondang ini merupakan sebuah satir 
yang getir, yang mengolah khasanah seni budaya 
Minang sebagai dasar penggarapannya.” 

Dikisahkan seorang bernama Malin Kundang 
yang pulang ke kampung halamannya setelah 
ia sukses dan kaya raya. Dengan uangnya yang 
melimpah, ia hendak membangun kampung 
halamannya, mencalonkan diri menjadi 
pemimpin, dan membangun monumen dirinya, 
Banyak yang bangga dengan kesuksesan Malin, 
tetapi ibunya malah mempertanyakan asal- 
muasal uang itu didapat. Inilah pertanyaan dasar 
yang retoris sekaligus menjadi titik pijak untuk 
mempertanyakan etika yang kini sudah langka. 
Ibu Malin menantang anaknya bersumpah, bila 
semua kekayaan itu didapat dari korupsi, ia akan 
mengutuknya menjadi batu. 

Dari kisah itulah lakon diolah dan 
dikembangkan dengan meramu berbagai unsur 
dan bentuk seni yang berkembang di tanah 
Minang, mulai dari gerak ginyang maktaci, tapuak 
galembong, legaran randai, dendang dan silat Mak 
Katik, badendang dan saluang, sampai ke bentuk 
seni yang lebih kontemporer yakni rap minang. 

Pentas Maling Kondang akan digelar di Graha 
Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki Jakarta, 
pada 12-13 Oktober 2012. Pentas ini didukung 
oleh seniman-seniman ternama, antara lain Mak 
Katik, Oppie Andaresta, Nirina Zubir, Effendi 
Gazali, Iwel Sastra, Wan Admiral, Ali Sukri, 
Tommy Bollin, Seniman Randai, musik, tari, dan 
teater dari Minang. (#/ACAI 


DOK DIARUM 


@fkomrum 


mempersembahkan 


Inponrsia KIA 


NDANG 


YUSRIL KATIL 

BUTET KARTAREDJASA 
AGUS NOOR 
DJADUK FERIANTO 


JUM'AT & SABTU 
12 & 13 OKTOBER 2012 


GRAHA BHAKTI BUDAYA, 
TAMAN ISMAIL MARZUKI 


JL. CIKINI RAYA NO. 73, JAKARTA PUSAT 
PUKUL: 14.00 DAN 20.00 WIB 


MAK KATIK - OPPIE ANDARESTA - 
NIRINA ZUBIR - EFFENDI GAZALI - 

IWEL SASTRA - YASSER ARAFAT - 

WAN ADMIRAL - ALI SUKRI - TOMMY 
BOLLIN - SENIMAN RANDAI, MUSIK, TARI 
& TEATER dari MINANG 


SAMUEL WATTIMENA JUM'AT & SABTU 
12 & 13 OKTOBER 2012 
TAMAN ISMAIL MARZUKI 


PUKUL : 12.00 WIB - SELESAI 


keyan — DJARUM foundation 
Bakti Pada Negeri 


Avi GASMOPAL TAN JUNI Soodliousekiaping 


20 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


iai Karnawi, yang dipanggil se- 
K orang tetangga, muncul. Beliau 
menatap penuh kelembutan pa- 
da orang yang tergeletak di kasur itu. 
Kesunyian yang mencemaskan mem- 
buat udara dalam kamar yang sudah 
pengap dan berbau amis terasa se- 
makin berat. Beberapa orang yang tak 
tahan segera beranjak keluar dengan 
menahan mual. Kiai Karnawi menge- 
luarkan sebutir kurma, dan menyu- 
apkan ke mulut orang itu. Para saksi 
mata menceritakan: sesaat setelah kur- 
ma tertelan, tubuh orang itu tergun- 
cang hebat, seperti dikejutkan oleh 
badai listrik. Lalu cairan hitam kental 
meleleh dari mulutnya, berbau busuk, 
penuh belatung dan lintah. Dari bawah 
tubuhnya merembes serupa kencing 
kuning pekat, seolah bercampur nanah. 
Seekor ular keluar dari duburnya, 
dan—astagfirullah—puluhan paku ber- 
arat menyembul dari pori-pori orang 
itu. Lalu berjatuhan pula puluhan mur 
dan baut, potongan kawat berduri, bi- 
ji-biji gotri dan silet yang masih terlihat 
berkilat. Orang itu mengerang panjang. 
Kiai Karnawi mengangguk ke arah yang 
menyaksikan, "Biarkan dia istirahat.” 


Keesokan harinya, orang itu sudah 
bugau 
Kah itu hanyalah salah satu dari 


natik yang Hanafi dengar, ialah saat 
terjadi bentrok petani dengan aparat. 
Para buruh tani yang bertahun-tahun 
menggarap lahan protes ketika diusir, 
karena hendak dibangun perumahan 
mewah. Merasa protesnya tak ditang- 
gapi, mereka merusak pagar pembatas 
dan mulai bentrok dengan aparat yang 
mengepung, Beberapa gubuk petani di- 
bakar beberapa preman yang disewa 
pengembang, membuat 
kalap, Bentrokan tak bisa dihindarkan. 
Aparat mulai melepaskan tembakan. 
Satu peluru nyasar mengenai seorang 
bocah, tepat menghunjam kepalanya. 
Kemunculan Kiai Karnawi mampu 
meredakan amuk buruh tani. Saat itu 
Kiai Karnawi berhasil menangkap se- 
butir peluru yang ditembakkan ke- 
padanya (Flanafi suka membayangkan 
adegan ini secara slow motion seperti 
dalam film) dan langsung membentak 
komandan pasukan, agar menarik 
mundur semua aparat. Bocah yang ke- 
palanya tertembak dibopong Kiai Kar- 
nawi, yang langsung menyuapkan se- 
butir kurma, Pelan-pelan, peluru yang 
menancap dalam kepala bocah itu 
menggeliat keluar. Dan lubang bekas 
peluru itu, menutup dengan sendi- 
rinya. 

Kisah lain adalah ibu hamil yang 
kandungannya sudah lebih dari 19 bu- 
lan, tapi bayi itu tak juga mau keluar. Ta 
buruh cuci harian, yang tak punya biaya 
untuk caesar. Perut itu menggelem- 
bung, seolah membopong sekarung be- 
ras, membuatnya kepayahan berjalan. 
Belum lagi rasa sakit yang selalu me- 
nyodok-nyodok dan 'mengaduk-aduk 
perutnya. Ia akhirnya hanya bisa ter- 
kapar dengan perut yang semakin 
membesi rang-orang kemudian ka- 
sak-kusuk, kalau bayi yang dikandung- 
nyamembawa kutukan. Kalaupun lahir 


hanya membawa keburukan, Setelah 
kehilangan harapan, suaminya men- 
datangi Kiai Karnawi, yang membe- 
rinya 'sebiji kurma, "Pulanglah, dan 
suruh istrimu makan kurma ini,” ujar 
Kiai Karnawi. Dua jam setelah makan 
kurma itu, bayinya lahir: selamat dan 
sehat, 

Itu kurma ajwah, kata orang-orang. 
Kurma Nabi. Kurma dari surga, yang 
bisa menangkal sihir dan racun, Kan- 
jeng Nabi sendiri yang menanam bibit 
pohon kurma itu di Madinah. War- 
nanya kehitaman, tak lebih hanya se- 
tengah jari orang dewasa, lebih kecil 
dibanding kurma lainnya, tapi paling 
enak rasanya, Kiai Karnawi memetik 
langsung kurma itu 
dari pohon yang di- 
tanam Kanjeng 
Nabi h itu, se- 
ring diceritakan 
berulang-ulang 
Umar Rais kepada 
Hanafi. — "Terka- 
dang, setiap Jum- 
atan, Kiai Karnawi 
sholat di Masjid 
Nabawi,” ujar ma- 
jikannya. ”Setelah 
itu, Kiai Karnawi 
selalu memetik 
kurma ajwah dan 
membawanya pu- 
lang. Di bulan Ra- 
madhan, Kiai Kar- 
nawi juga sering 
sholat witir di mas- 
jid Madi 

Tapi ada lagi ce- 
rita lain yang di- 
dengar Hanafi. Ka- 

arnya Kiai Karna- 
wi didatangi Nabi 
Khidir dalam mim- 
pi. Kiai Karwani di- 
ajak ke kebun kur- 
ma yang begitu lu- 
as, seakan batas ke- 


bun itu jauhnya 
sampai ke leng- 
kung cakrawala, 


Ada beberapa ten- 

da di dekat kebun kurma itu, Di sana 
sudah berkumpul beberapa orang. Se- 
pertinya mereka kafilah pengembara 
dari berbagai negeri yang jauh. Nabi 
Khidir kemudian menyuruh mereka 
menunjukkan: yang mana pohon kur- 
ma ajwah di antara ratusan pohon 
kurma yang tumbuh di kebun itu. De- 
ngan yakin, satu per satu orang itu 
menunjuk sebuah pohon. Tapi Nabi 
Khidir menggeleng, Tak satu pun dari 
orang-orang itu berhasil. Sampai tiba 
giliran Kiai Karnawi. 

"Bisakah kisanak tunjukan, yang ma- 
na pohon kurma ajwah yang ditanam 
kanjeng Nabi, 14 abad yang lalu,” ujar 
Nabi Khidir. 

”Sebelumnya, maafkan sahaya yang 
daif ini, Sinuhun,” Kiai Karnawi bicara 
sopan, "bisakan Sinuhun memberi tahu 
terlebih dahulu, di manakah arah kib- 
lai 


Lalu Nabi Khidir menunjuk satu 
arah. Tepat, di arah yang ditunjuk itu 
terlihat satu pohon kurma. 

”Terima kasih, Sinuhun. Itulah ge- 


@ sei 


KURMA KIAIl KARNAWI 


TUBUH orang itu menghitam—nyaris gosong—sementara kulitnya kisut kering penuh sisik 
kasar dengan borok kering. Mulutnya perot, seakan ada yang mencengkeram rahang dan 
lehernya. Ia terbelalak seolah melihat maut yang begitu mengerikan. Sudah lebih delapan 
jam ia mengerang meregang berkelojotan. Orang-orang yakin: dia terkena teluh, dan 
hanya kematian yang bisa menyelamatkan. 


OLEH AGUS NOOR 


rangan pohon kurma ajwah yang Si- 
nuhun maksu 

Nabi Khidir tersenyum. Dipetik satu 
buah kurma, dan diberikan pada Kiai 
Karnawi, Banyak yang yakin, kurma 
itulah yang selalu diberikan Kiai Kar- 
nawi kepada orang-orang. Sebiji kurma 
itu, tak akan pernah habis dimakan, 
Ada kejadian yang dilihat langsung Ha- 
nafi terkait hal itu, Ta diajak majikannya 
mengikuti pengajian Kiai Karnawi. Ra- 
tusan orang hadir di pengajian lailatut 
gadar di rumah Kiai Karnawi yang kecil 
dan sederhana. Hanafi melihat sebutir 
kurma tersaji di piring seng yang sudah 
tampak kuno. Bergiliran, ratusan orang 
yang hadir mengambil kurma itu dan 


sambil melirik Hanafi. Langsung mem- 
buat Hanafi tertunduk. Ia yakin, Kiai 
Karnawi bisa membaca yang dipendam 
dalam hatinya. 

Sehari-hari Kiai Karnawi hanya ber- 
peci hitam—yang sudah kusam—dan 
mengenakan sarung komprang, serta 
baju model kemeja warna gelap. Tapi 
kesederhanaannya itulah yang mem- 
buat ia terlihat lebih berwibawa. Dan 
ini yang kemudian membuat Hanafi 
terkesan: meskipun jarang mengutip 
ayat-ayat, nasehatnya disimak dan di- 
patuhi. Bukan kiai yang suka meng- 
obral — ayat, — begitu — komentar 
orang-orang. "Tak perlu sebentar-ben- 
tar mengutip ayat, untuk menjadi bi- 


Karya Hanafi 


memakannya—atau ada yang meng- 
antunginya untuk dibawa pulang—tapi 
di piring itu: tetap saja masih ada 
sebutir kurma... 

Kurma ajwah pemberian Nabi Khi- 
dir, begitu banyak orang meyakini. 

Beberapa kali Hanafi bertemu Kiai 
Karnawi, saat mengantar Umar Rais 
sowan, Tak hanya pada acara-acara 
keagamaan, tapi pada tiap kesem- 
patan—biasanya pada akhir pekan dan 
saat ada bakti sosial seperti sunatan 
massal atau pengobatan gratis di rumah 
Kiai Karnawi—majikannya selalu me- 
nyempatkan datang. 

Perawakan Kiai Karnawi kurus, agak 
pendek, berkulit coklat gelap. Penam- 
pilannya sama sekali tidak meyakinkan 
sebagai seorang kiai yang kharismatik. 
Tidak bergaya, $ at per- 
tama kali melihatnya, tidak seperti ke- 
banyakan tokoh agama sekarang yang 
sering dilihatnya di televisi, yang selalu 
berpakaian modis atau bersurban putih 
"Hehe, saya ini memang kiai 
Kiai Karnawi tertawa terkekeh, 


jak” ujar Kiai Karnawi, pada peng: 
yang sempat Hanafi ikuti, 


... 


SORE itu Hanafi melihat majikannya 
agak gugup. "Cepat kamu ke rumah 
Kiai Karnawi...”” Wajah Umar Rais 
yang tak bisa menyembunyikan ke- 
panikan membuat Hanafi malah jadi 
bingung, dan bengong. "Ayo, cepat. Be- 
sok sudah pencoblosan, Kiai Karnawi 
mau memberi saya kurma. Mestinya 
saya mengambilnya sekarang. Tapi saya 
mesti rapat konsolidasi terakhir dengan 
para pimpinan partai pendukung. Ja- 
ngan sampai lupa. Biar saya dianter 
Hamid, kamu yang ambil kurma itu, 
Sebelum jam dua belas nanti, kurma itu 
harus sudah saya terima, Jangan lu- 
pat" 

Mendengar majikannya mengucap- 
kan 'jangan lupa' sampai dua kali dan 
bernada tegas, Hanafi tahu, persoalan 
kurma itu amat penting bagi maji- 


kannya. Sejak terjun ke politik, ma- 
ikannya memangjadi terlihat gampang 
tegang, Dua puluh tahun menjadi sopir 
Pak Rais, membuat Hanafi bisa me- 
rasakan perubahan itu. Ta sebenarnya 
juga tak terlalu setuju ketika maji- 
kannya mulai aktif di partai politik. 
"Buat apa sih ikut partai politik,” ka- 
tanya waktu itu. "Lebih enak jadi peng- 
usaha kan.” 

”Sekarang ini tak cukup hanya jadi 
pengusaha," jawab Umar Rais. "Kamu 
tahu, jadi pengusaha kalau tidak dekat 
dengan partai juga sulit dapat proyek. 
Tidak bakalan dapat bagian, Semua 
politikus itu sudah melebihi pengusaha 
cara bertikirnya. Mereka hanya berfikir 

untung, untung dan 
untung. Mereka harus 
dapat bagian untuk se- 
tiap proyek yang me- 
reka anggarkan, Pro- 
yek belum berjalan, 
mereka harus diberi 
persekot di depan. Se- 
mentara keuntungan 
pengusaha yang ma- 
kin sedikit juga mesti 


dialokasikan buat se- 
tor ke partai. Kalau 
tidak ya tidak bakal 
bisa ' menang  ten- 
der&hellip." 

Han iam men- 
dengar jawaban itu, 
Hanafi sudah ikut 


Umar Rais sejak ma- 
jikannya itu merintis 
usaha mebel. Ketika 
kri moneter mem- 
buat nilai tukar rupiah 
jatuh, usahanya men- 
daj keuntungan 
berlipat, karena mebel 
yang diekspor dibayar 
dengan dollar. Kemu- 


dian majikannya mu- 
lai berbisnis sebagai 
kontraktor dan pe- 


ngembang, Bagi Ha- 
nafi, itu di 
sebagai — m 
yang menyenangkan 
menjadi sopir Pak Rais. Ta merasa dekat 
dan hangat. Pak Rais 
dan punya banyak waktu buat kelu- 
arganya. Sebagai sopirnya, ia juga me- 
rasa lebih santai, tak seperti sekarang 
yang setiap hari bisa lebih sepuluh kali 
mengantar ke sana-kemari untuk per- 
temuan atau rapat partai. Apalagi ke- 
tika majikannya mencalonkan diri jadi 
Wali Kota. Setiap waktu jadi tampak 
serius dan tegang. Dari pagi Hanafi 
harus mengantar dari satu rapat ke 
rapat lainnya. Yang membuatnya lebih 
capek, ia harus sering mengirim ber- 
macam atribut kampanye, berkar- 
dus-kardus barang dan bingkisan am- 
plop—yang ia yakin berisi bergepok-ge- 
pok uang—ke posko-posko pemenang- 
an hingga pelosok kampung, Bisa subuh 
ia baru pulang, dan harus siap L 
enam pagi. Melelahkan. Lagi pula ia 
takut, nanti kalau majikannya be- 
nar-benar jadi Wali Kota, buntut-bun- 
tutnya akan kesangkut korupsi. 
Terus terang, itu semua yang tak 
terlalu membuat Hanafi suka. Ta se- 


mpat bilang, "Kenapa sih mesti men- 
calonkan diri jadi Wali Kota segala? 
Nanti malah repot...” 

"Saya tidak mencalonkan diri, Ha- 
nafi,” jawab Pak Umar sambil ter- 
senyum. ”Saya ini hanya dicalonkan. 
Banyak partai yang meminta dan men- 
dukung. Yah, saya ini ibaratnya hanya 
menjalankan amanah. 
menang, kan kamu juga ikut senang, 
Kamu nanti saya jadikan kader partai 
nomer sati 

”Jadi kader partai itu tidak enak, 
nanti malah jadi tumbal," Hanafi me- 
lirik majikannya yang terdiam, "Saya 
lebih senang Bapak jadi pengusaha saja 
Politik itu mengerikan.” 

"Mengerikan bagaimana?” 

"Ya, takut saja nanti Bapak kena 
KPK...” 

Umar Rais hanya tertawa pelan 
mu tenang saja. Saya mau dicalonkan 
begini ya setelah minta 
nawi kok. Beliau mem- 
beri restu. Kalau tidak, ya saya tidak 
berani maju. Nanti, sehari menjelang 
pencoblosan, Kiai Karnawi akan mem- 
beri saya kurma,” 

Kurma itulah yang harus segera di- 
ambil oleh Hanafi. 


... 


HANYA Hanafi yang terlihat be- 
ngong ketika hasil penghitungan suara 
pemilihan Wali Kota resmi diumum- 
kan: Umar Rais terpilih sebagai Wali 
Kota! Suasana rumah majikannya di- 
penuhi sukacita kebahagiaan. Dua anak 
laki-laki Pak Umar yang sudah ma- 
hasiswa bahkan tak bisa menyembu- 
nyikan kegembiraannya dengan ber- 
larian teriak-teriak keliling halaman, 
”Yeaah, akhirnya Bapak jadi Wali Kota! 
Wali Kota!!” Beberapa pendukung su- 
jud syukur, Puluhan orang bergiliran 
datang memberi selamat. Bu Umar 
terlihat selalu tersenyum menyambut 
setiap ucapan, 

"Kenapa kamu bengong begitu?” Ha- 
mid menepuk pundaknya. Membuat 
Hanafi tergeragap, "Kamu tidak senang 
Pak Umar menang?” 

Hanafi mencoba tersenyum, Ia bu- 
kan tak suka majikannya menang. Ta 
hanya heran, kenapa bisa menang?! 
Hanafi melihat majikannya melambai 
memanggilnya. Buru-buru ia mende- 
kat. 

"Ada apa, Pak?" 

”Nanti kamu antar saya ke Kiai Kar- 
nawi. $ mesti sowan. Mesti ber- 
terima kasih. Saya yakin, berkat kurma 
Kiai Karnawi itulah saya bisa me- 
nang. 

Hanafi cepat-cepat mengangguk. Bu- 
kan mengiyakan, tetapi lebih untuk 
menyembunyikan kegugupannya. Ti- 
ba-tiba ia ingat ketika mengambil kur- 
ma Kiai Karnawi sebagaimana disuruh 
majikannya. Ia berharap majikannya 
tak terpilih, makanya kurma dari Kiai 
Karnawi itu ia makan sendiri, Adapun 
kurma yang dia berikan pada maji- 
kannya hanyalah kurma yang ia beli di 
pinggir jalan. 


Bandung, 2012 


kaum jurnalis. Seolah-olah dengan 
mengusung idealisme, ia bisa bi- 
cara apa saja soal kabar dunia. Tapi 
benarkah dalam 
gejolak saat ir me masih di- 
pegang teguh kaum jurna 

Idealisme bersandar pada ide, dunia 
di dalam jiwa. Pikiran ini meletakkan 
hal-hal yang bers ide dan menem- 
patkan pernik-pernik yang bersifat ma- 
teri, fisik, ke dalam kasta terendah. 
Idealisme menganggap semua realitas 
yang terdiri dari ruh, jiwa, ide, pi- 
kiran-pikiran, menjadi konstanta yang 
agung dalam orkestra hidup manusia. 
Sebagai konstanta, sebuah ketetapan 
yang tetap, di dalamnya dibingkai satu 
nilai yang bernama moralitas, Seluruh 
gerak jurnalis sebagai pewarta harus- 
nya berpijak pada tataran ini. Tataran 
moralitas. 

Pikiran ini mengandaikan bahwa 
jurnalis harus bertumpu pada kehen- 
dak kalbu, kehendak yang melihat fakta 
sebagai sebuah berita. Maknanya, be- 
rita yang dilansir ke publik melalui 
layar kaca bernama televisi atau media 
cetak itu menyandarkan diri pada ka- 
idah-kaidah moralitas. Moralitas selalu 
saja menguar sisi baik dan sisi ke- 
benaran, bukan sisi rekayasa. 

Sayangnya, dalam arus pergerakan 
berita, jurnalis tak berdiri sendiri. Ia 
ditopang satu instrumen yang bernama 
institusi media. Institusi media ini me- 
miliki akar kepentingan beraneka ra- 
gam dan aneka ragam kepentingan itu 


Je: selalu saja jadi tameng 


terkait erat dalam bisnis media. In- 
stitusi media sudah jadi industri, di 
mana kepentingan pemilik modal bisa 
mengerangkeng idealisme jurnalis, Pa- 
da titik ini, idealisme menjadi kuburan 
massal kaum jurnalis, 


Peran kenabian 


Ketika idealisme menjadi kuburan 
massal kaum jurnalis, maka pertanyaan 
Ignatius Haryanto, Sosok Jurnalis di 
Layar Kaca (Kompas, 30/9), apakah 
profesi kewartawanan masih relevan 
untuk masyarakat zaman sekarang, 
menjadi pertanyaan urgen untuk di- 
jawab, 

Kaum jurnalis, pewarta, sebenarnya 
memerankan peran kenabian. Para na- 
bi dan para santo selalu membawa 
kabar berita berisi soal fakta-fakta hi- 
dup yang dibingkai aura kebenaran. 
Kabar berita para nabi dan santo itu 
bukan saja menjadi magnet publik, me- 
lainkan sekaligus menjadi panutan 
warga dalam menjalani laku hidup se- 
hari-hari. 

Dalam pusaran hidup para nabi dan 
orang suci yang disebut santo itu tak 
ubahnya menjalankan peran sebagai 
pewarta, Mereka menyuplai beberapa 
fakta hidup agar ada perubahan men- 
dasar dalam konstelasi kehidupan ma- 
syarakat. 

Kaum jurnalis atau pewarta seja- 
tinya memerankan lakon kenabian, di 
mana fakta-fakta obyektif di lapangan 
diungkap, dibedah, dan diberdayakan 
untuk konsumsi publik. Publik sebagai 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ESAI 


Idealisme: Kuburan Massal Kaum Jurnalis 
(Catatan untuk Ignatius Haryanto) 


OLEH EDY A EFFENDI 


konsumen berhak menerima fakta-fak- 
taobyektif itu sebagai menu kehidupan. 
Maka, ketika Ignatius menyitir perilaku 
negatif pewarta yang menyalahguna- 
kan fungsi dan kekuasaan yang mereka 
miliki, klaim dan stigma jurnalis se- 
bagai penjahat tak bisa dihindari 

Jurnalis dengan — kekuasaan 
mampu mendikte, membentuk opini 
dan menggiring publik masuk dalam 
perangkap berita yang disebar. Dan jika 
berita yang disebar penuh kebohongan 
dan rekayasa, publik pun akan hanyut 
dalam perangkap berita sang jurnalis 
itu. 

Sayangnya, contoh yang kurang baik 
ini diperagakan banyak kaum jurnalis 
dalam berbagai segmen berita di layar 
kaca. Dengan kekuasaannya, ia mampu 
mendikte acara-acara talkshow, dialog 
soal hukum dan politik, berbincang soal 
peradaban. Sebuah dialogatau talkshow 
yang sudah dibangun dan didesain se- 
demikian rupa untuk membentuk opini 
publik. 

Dengan demikian, pertanyaan Igna- 
tius menemukan jawabannya, profesi 
kewartawanan tak lagi menjadi relevan 
dalam konteks zaman sekarang jika di 
dalamnya bertebaran berita rekayasa. 
Berita yang direkayasa hanya untuk 
mencari sensasi, menebar berita eks- 
klusif semu. Kita sudah mendengar, 
melihat, dan membaca berita pencu- 
likan yang direkayasa hanya untuk me- 
naikkan pamor stasiun televisi terkait. 
Kita juga sudah bisa melihat fakta 
gambar penyerbuan teroris yang ”di- 


mainkan” dan publik juga tak bodoh 
melihat fakta sebuah acara dialog yang 
dikemas atas permintaan partai politik 
tertentu. 

Partai politik sudah mengerangkeng 
begitu jauh program televisi. Inilah 
risiko jika para pemodal, pemilik sta- 
siun televisi sekaligus menjadi kamerad 
partai politik. Televisi menjadi banal 
karena berbagai kepentingan masuk di 
dalamnya. Kepentingan yang tak punya 
tali temali dengan segmen berita. 

Maka, jangan berharap bisa mene- 
mukan kembali para pewarta mela- 
kukan peran kenabian dan peran para 
santo. Kita merindukan sosok santo 
seperti Ignatius yang hidup di zaman 
Kaisar Trajan, Santo Ignatius dihukum 
mati karena dianggap memprovokasi 
warga untuk melawan penguasa Tra- 
jan. Tetapi, sejatinya, pamor Santo Ig- 
natius sudah membuat kecut para elite 
penguasa waktu itu. Sebagai Uskup 
Antiokia selama 40 tahun, dapat di- 
pastikan bahwa pada masa akhir hi- 
dupnya, Santo Ignatius telah menja- 
lankan peran sebagai pewarta dengan 
baik. Peran yang seharusnya diambil 
alih para pewarta dalam mengibarkan 
bendera kebenaran. 

Lantas, apa yang bisa diharapkan 
dari posisi pewarta jika sudah direduksi 
oleh kekuasaan di luar pagar dirinya? 
Reduksi selalu mengambil alih hak pri- 
badi, ruang privat ke dalam ruang ko- 
lektif. Mungkinkah ruang kolektif itu 
masih bisa mengambil peran bersama 
soal hak publik? 


Merekayasa kenyataan 

Antara pernyataan yang dilansir me- 
dia massa, baik televisi, media cetak 
atau portal berita online, acapkali jauh 
dari kenyataan, Jean Baudrillard, pakar 
media asal Perancis, meyakini bahwa 
media merupakan perangkat untuk 
mengacaukan hakikat dan kenyataan 
beragam persoalan. 

Baudrillard melihat apa yang kita 
anggap sebagai realitas sejatinya adalah 
pandangan media terhadap isu ter- 
sebut. Bisa dikatakan, realitas bisa ter- 
wujud dalam berbagai bentuk sesuai 
dengan banyaknya media dan gambar. 
Dengan kata lain, simbol realitas telah 
menggantikan realitas itu sendi 

Mengikuti jejak pikiran Baudrillard, 
di mana media merupakan perangkat 
untuk mengacaukan hakikat dan ke- 
nyataan beragam persoalan, maka se- 
bagai penikmat, pembaca dan penon- 
ton akan sulit menemukan kenyataan 
yang hakiki. 

Beragam kepentingan yang mene- 
likung para pewarta telah membuat 
model produksi berita menjadi absurd. 
Kepentingan para pemodal mampu 
merangsek idealisme jurnalis sebagai 
sosok yang dipuja, diagungkan oleh 
sebagian orang. Inilah gambaran kasar, 
di mana hubungan produksi berita dan 
kekuatan-kekuatan produksi pemodal 
saling tumpang tindih. 

Dalam igauan Karl Marx, dalam si- 
tuasi seperti ini, media bisa dilihat 
sebagai suatu institusi yang sangat me- 
mungkinkan berbagai ideologi kelas 


bertarung. Bahkan, ekonomi dianggap 
berhubungan erat dengan determinasi 
teknologi, sementara budaya industri 
berada dalam suatu determinasi eko- 
nomi. Asumsi yang ingin dikembang- 
kan Marx adalah pergeseran model the 
capitalist mode of production dalam 
siklus media massa. 

Jika demikian, dunia televisi, media 
cetak dan portal berita online, kehi- 
langan keindahan, tebaran pesona (to- 
tally disenchanted) serta tidak tahu ma- 
lu (almost shameful) terhadap kenya- 
taan yang bergemuruh di ranah publik. 
Mereka telah memutarbalikkan fakta, 
menjungkirbalikkan obyek berita, dan 
terutama telah mengubur etika dan 
nilai-nilai luhur di masyarakat. 

Dalam situasi demikian, masihkah 
kita percaya kepada para jurnalis yang 
berperan sebagai broker berita? 
Masihkah kita menaruh hormat ter- 
hadap sosok pewarta yang memosi- 
sikan dirinya sebagai Don, bos besar, 
yang mampu mendikte arus berita pub- 
lik? 

Di tengah karut-marut sosok pe- 
warta yang kabur, absurd, tak ter- 
identifikasi itu, masih ada sebagian 
pewarta yang menjadi pemeluk teguh 
keimanan bertajuk idealisme itu. Me- 
reka para pewarta yang menulis dari 
dasar kalbu, dari kedalaman jiwa, dari 
lorong rahim bahasa ibu bernama ke- 
benaran. 


EDY A EFFENDI 
Penulis Puisi dan Pewarta 
Bergiat di Padepokan Thaha 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


21 


NiraA YA 


JACKATARA " 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Pengunjung melintas di depan karya Agung Prabowo berjudul "Nirbaya Jagratara (Tak Gentar Selalu Waspada)” yang dipamerkan dalam 
Trienal Seni Grafis Indonesia TV 2012 di Bentara Budaya Budaya, Jakarta, Sabtu (6/10). Karya tersebut menjadi pemenang dalam kompetisi 


tersebut. 


TRIENAL GRAFIS 


KEMBALI PADA 
KONVENSI 


Keberanian para pegrafis dan juri Trienal Seni Grafis 
Indonesia IV untuk bersetia pada pakem seni grafis 
memunculkan kembali kekhasan pesona seni grafis. 
Sejumlah 54 karya finalis menjanjikan kebangkitan 


seni grafis Indonesia. 


OLEH ARYO WISANGGENI & FRANS SARTONO 


” ami siap menerima keberatan ka- 
K a an,” ujar ketua tim juri 
kompetisi Trienal Seni Grafis In- 


donesia TV, Aminuddin TH Siregar. Entah itu 
bumbu untuk mempertegang suasana peng- 
umuman pemenang Trienal Seni Grafis TV, 
atau pernyataan serius menegaskan pilihan 
juri dengan ukuran pencapaian "kembali pa- 
da konvensi grafis" kepada pengunjung pem- 
bukaan Pameran Trienal Seni Grafis di Ben- 
tara Budaya Jakarta, Kamis (4/10). 

Nirb Jagratara (Tak Gentar Selalu W: 
pada) karya Agung Prabowo yang menjadi 
pemenang Trienal Seni Indonesia IV 
2012, sepintas memang "terlalu sahaja” untuk 
menjadi yang terbaik. Karya grafis 16 warna 
itu tercetak di panel enam kertas daur ulang 
buatan tangan Agung, menyatu menjadi gam- 
bar k tubuh berjubah yang menung- 
gung kuda dalam ukuran total 64 x 69 
sentimeter. Tangan kanan tubuhnya mem- 
wa obor yang merah menyala, tangan ki- 
rinya membawa sebilah pedang bermata ger- 
gaji. 

Dengan segala kerumitan mencukil lino 
untuk mencetak 16 warna berbeda di enam 
kertas seukuran kertas A4 itu, Agung meng- 
hadirkan kesederhanaan khas seni grafis, 
sekaligus keterampilannya mengolah media 
pencetak dan warna karyanya. Agung juga 
menghadirkan keunggulan grafis kaya warna 
yang bisa direproduksi (dicetak lebih dari 
satu) dengan h: ang sama per 
yang menjadi sifat khas karya gra 
bandingkan lukisan. 

Pilihan 

Pilihan para juri, Siregar, Hendro Wiyanto, 
dan Ade Darmawan, memang bersepakat 
mengukuhkan ukuran pencapaian karya da- 


lam Trienal Seni Grafis Indonesia yang di- 
gelar sejak 2003, kembali kepada konvensi 


gr 'Trienal 
ingin memutus 
terhadap konver : 
bagai karya tunggal, yang menempatkan gra- 
fis hanya sebagai salah sata cara meng- 
gambar, 

Kembali ke konvensi menurut Hendro 
Wiyanto, kembali ke bukan membatasi 
grafis dengan satu medium, akan tetapi justru 
memberi tantangan pada pegrafis untuk me- 
mahami sedalam dan sekaya mungkin, Pe- 
mahaman tersebut di akan Hendro di- 
perlukan karena kedisiplinan pada medii 
tidak pernah digali dengan sungguh-sung- 
guh. 

Sejumlah karya peserta Trienal TV di- 
nilainya menunjukkan kesungguhan untuk 
kembali ke medium. "Kembali pada kon- 
vensional itu bukan sesuatu yang buruk. 
Bukan sesuatu yang anti-eksperimen.” 

Kesetiaan terhadap konvensi grafis nya- 
tanya tetap menyodorkan kemungkinan tak 
terhingga. Pemenang terbaik kedua Tri 
Seni Gr Indonesia TV, "Art, Girl 
Murder” karya M Fadhil Abdi, menghadirkan 
"kesederhanaan? lain grafis, kekuatan meng- 
olah media pencetak dengan ketelatenan 
tinggi mengolah kerumitan detail kecil. 

"Art, Girl, and Murder” tampil seperti 
horor yang disuguhkan gambar seorang gadis 
dalam satu warna, hitam, berhasil memun- 
culkan efek dimensi dan "mata mati yang 
hidup” lewat cukilan-cukilan lembut har- 
dboard yang dicetak pada kertas berukuran 
40 x 60 sentimeter. 

Grafis teknik intaglio (etching) dan relief 
print karya Theresia Agustina Sitompul hadir 
dengan kesederhanaan grafis pula, terdiri dari 
sepuluh grafis visual dan grafis teks 
yang bercerita, tersatukan menjadi sebuah 
buku berjudul "Book, prints and memory”. 
Siregar menyebut Sitompul berhasil meng- 


hadirkan karya bibliofil yang taat pada kon- 
vensi grafis, dan karya seperti itu jarang 
didapatkan. 


Acuan bermutu 


Sejumlah 51 karya lain yang menjadi finalis 
'Trienal Seni ndonesia IV juga meng- 
hadirkan berbagai kekuatan dan kekhasan 
seni grafis dengan berbagai pendekatan. Kar- 
ya lain Fadt The Souvenir”, kembali me- 
nunjukkan keterampilan Fadhil mengolah 
media pencetak hardboard dan memainkan 
kemungkinan yang dihasilkan berbagai motif 
kertas yang menjadi media pencetakan kar- 
ya. 

Sejumlah karya lain yang digarap dengan 
satu warna, hitam, juga memunculkan ke- 
kuatan garis dari seni grafis, dan keterampilan 
para pegrafis mengolah media cetak ma- 
sing-masing. Dodi Irwanti menghad 
"Mencari Tempat Baru” berupa grafis re 
kerumunan pengungsi melintas di depar 
sebuah tank. Wajah bocah menangis dalam 
"Sublimasi Rasa” karya Hilma Sophia pun 
memikat, Begitu pula Mr Ego” dan "Dua Sisi 
yang Berbeda” karya Reno Megy Setiawan, 
serta "Dewi Seniwani” karya Muhammad 
Yusuf. 

Alugrafi-litografi dalam sejumlah karya 
Bambang Arief RZ, "Akhir dari Sebuah Ha- 
rapan” dan "Keluarga Pemulung” 
dirkan pesona karya grafis bak lukis 
M aa Jaya Baskoro menampilkan ctsa 
drawing pen dalam "Memori 
sementara Izzudin Nur Jawawi 
menghadirkan kekhasan seni grafis berteknik 
aluminium lithography lewat karyanya ”Se- 
dikit Mengenang Memori Usang” 

Sejumlah 54 karya yang menjanjikan akan 
bangkitnya seni grafis Indonesia itu tengah 
dipamerkan di Bentara Budaya Jakarta hing- 
ga 14 Oktober mendatang. 


000890 


Temu Redaktur Kebudayaan 


Para redaktur kebudayaan media massa akan melakukan per- 
temuan pada 9-11 Oktober 2012 di Jakarta. Pertemuan para 

Kementerian Pendidikan dan Kebu- 
dayaan serta PWI Pusat ini akan diikuti 100 orang 
dari para redaktur, wartawan senior, dan komunit: 


redaktur yang dif 


yang terdiri 
eni, Panitia 


pertemuan Yusuf Susilo Hartono, Sabtu (6/10), mengatakan, 


pertemuan digagas bertolak dari kenyataan bahwa terjadi pe- 
nurunan rubrik kebudayaan di sejumlah media massa nasional. 


Oleh sebab itu, pertemuan itu diharapkan menjadi semacam 


reposisi pola pikir insan pers, terutama para redaktur dan war- 
tawan kebudayaan. Pertemuan ini juga akan menghadirkan bu- 
dayawan dan wartawan Goenawan Mohamad, novelis Remy 
Sylado, Mudji Sutrisno, dan Radhar Panca Dahana. @/CAN) 


Pentas Keliling Topeng Babakan 


Sanggar Purwa Kencana Topeng Losari sebagai peraih hibah seni 
Yayasan Kelola akan mementaskan Tari Topeng Babakan Losari, 
Kamis (11/10) pukul 1930, di Bentara Budaya Jakarta (BBJ). 
Pada hari yang sama juga akan dilakukan lokakarya tari topeng 


pada pukul 13.00. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Apresi 


tampil 
Masardi 


Topeng Losari yang akan ditampilkan dalam pentas ini berasal 
dari Cirebon Timur, yang gerak tariannya banyak mendapatkan 
ri daerah Brebes, Jawa Tengah. Gerakan-gerakan itu 
leyong atau kayang, gerakan menahan atau meng- 
gantung kaki dan menggesernya. Dalam pertunjukan ini, penari 
akan tampil mengenakan kain bermotif liris atau parang, yang 
juga dipengaruhi wilayah Jawa Tengah. @/CAN) 


Diskusi Murakami 


si dan diskusi terhadap karya-karya pengarang Jepang 
Haruki Murakami akan dilangsungkan pada Selasa (9/10) pukul 
1500, di The Japan Foundation Jakarta. Jonjon Johana akan 
ebagai pembicara didampingi moderator Yudistira AMN 
Haruki Murakami, lahir 12 Januari 1949, seorang pe- 
nulis dan penerjemah. Norwegian Wood, salah satu novel Mu- 


rakami yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 


oleh Jonjon Johana, mendapatkan sambutan hangat. 

Murakami dinilai aktif memperkenalkan Jepang kepada ma- 
syarakat dunia melalui novel-novelnya mengenai kehidupan ma- 
syarakat Jepang. Novel-novel Murakami telah diterjemahkan ke 


dalam 40 bahasa di dunia. @/CAN) 


JAKARTA ART AWARD 


Membebaskan Diri dari Kelaziman 


OLEH ARYO WISANGGENI G 


odoran tema "Dunia Ideal” 
Sa kompetisi seni ul 

Jakarta Art Award 2012 be- 
lum tentu menuai hasil yang”s 
irama”. Respons yang tampak p: 
da 1120 perupa, malah meng- 
geser sesuatu yang ideal itu men- 
jadi satir di atas kanvas, Bisa jadi 
ini tanda para perupa "jenuh" 
dalam kelaziman, lalu ingin pem- 
bebasan diri 

Tak jadi keliru kalau perupa 
Sapto Sugiyo Utomo mengolah 
"Dunia Ideal” sebagai "Keluarga 
Sakinah”. Sakinah", pengharap- 
an dan doa yang kerap disam- 
paikan bagi pengantin baru, ada- 
lah sebuah konsepsi ideal tentang 
keluarga Muslim. Tak ada yang 
ganjil ketika "ideal” - ”s 
Namun "ideal” dan 
justru seperti sebuah keganjilan 
dalam karya Sapto. 

Kanyas berukuran 200 x 150 
sentimeter, itu dipenuhi lukisan 
23 kardus berbagai ukuran, ter- 
tumpuk rapi, sebagian menam- 
pakkan isinya, sebagian lainnya 
tertutup rapat. Kardus tertutup 
seperti dinding "apartemen kar- 
dus” penuh dengan aneka peng- 
umuman, Salah satunya, kardus 
yang "DIKONTRAKKAN”, leng- 
kap dengan simbol siapa atau apa 
yang dilarang ada dalam "apar- 
temen” yang dikontrakkan, ter- 
oris, selingkuhan, serta alkhohol 
dan narkotika. 


kamar tidur sebuah keluai 
rapi, ruang cuci bermesin 
pintu, kamar mungil yang lapang 


dilengkapi dengan dispenser air 
galon dan tape deck, 
Di salah satu "lantai" "apar- 


temen kardus” itu, ruang kelu- 
arga yang terang benderang ber- 
isi seluruh penghuni rumah yang 
tengah memandangi sebuah kan- 
vas kosong. Di samping ruang 
keluarga, terparkir mobil berpe- 
lat nomor kendar D 8 AL. 
Separuh sisi angk: di pelat 
nomor itu dikaburkan sehingga 
angka itu samar-samar menye- 
rupai huruf E, dan membentuk 
kata "TD E AL”. Sebuah sepeda 
motor tua berpelat nomor serupa 
terparkir di halaman apartemen 
kardus itu. 

Seperti hidup yang beragam, 
"apartemen" lainnya kamar yang 
sesak, penat, penuh gantungan 
baju, semrawut oleh ember cuci, 
juga sepeda motor yang turut 
menyesaki kamar. Gelap, lembap, 
pekat. Alih-alih mengundang r: 
sa hangat dan damai, "Keluarga 
Sakinah” yang digarap dengan 
kepi apto hingga 
menjadi pemenang Jakarta Art 
Award 2012 itu justru suguhan 
ironi hidup. 


Jauh dari ideal 
Satir atas "dunia ideal” juga 


ikan Mansyur Mas'ud dari 
Belitung, yang menjadi satu dari 
lima lukisan terpilih. Dunia ideal 
yang dalam karyanya, “Detak 
Jantung Jakarta”, adalah kota 
metropolitan yang kian mampat, 
seperti tak beruang. 
”Ketidakpercayaan” atas "du- 
nia ideal” dalam ukuran umum 
juga dihadirkan lukisan terpilih 
lainnya, Sesuatu yang Indah” 
karya $ Dwi Stya. Seorang lelaki 
berjas rapi, lengkap dengan topi 
bundar dan sepatu necis, mem- 
bungkuk di ujung papan loncat 
sebuah kolam renang dalam yang 
mengering. Tidak ada yang indah 
di taman tak terawat yang kusut 
oleh julur tanaman berkelindan 
tak rapi dalam kanvas 180 x 180 
sentimeter itu. Kemapanan hi- 
dup sang lelaki berjas tidaklah 
ideal, dan meninggalkan segala 
yang mapan menuju ketidakpas- 
tian justru menjadi "ideal, 
Salah satu juri Jakarta Art 
Award 2012, Agus Dermawan T, 
menyebut keganjilan "ideal” me- 
mang mendominasi. kompetisi 
itu. "Dari 1120 perupa, sekitar 
600 di ar ya adalah perupa 
profesional, dan memiliki tafsir 
ideal, Dari berbagai 
itu, kebanyakan 
Ta dea, yang 


berlapi 
justru menghad 


memang berujung kepada keti- 
dakper as kon- 
sepsi 'idea? yang berlaku umum,” 
kata Agus, 


Kejutan keselarasan 


Agus menyebutkan sejumlah 
karya berhasil menyodorkan kar- 
ya yang mengusung gagasan ten- 
tang harmoni dan keselar: 
namun tetap hadir 
ngejutkan, Keragaman tafs 


me- 
r”du- 


nia ideal” memang terwakili oleh 
tiga lukisan terpilih lainnya, ”Si- 
luet Insan Kamil” karya Banu 
Arsana, "Reparasi Nurani” karya 
Sentot Widodo, dan “Unity” kar- 
ya Vani Hidayatur Rahman. Ke- 
tiganya berhasil lepas dari ke- 
lasiman dunia ideal dengan ca- 
ranya masing-masing, menaruh 
simbol keberagaman dalam ke- 
selarasan yang "ideal". 
Siluet Insan Kamil” Banu Ar- 
sana digarap di papan berbahan 
pelepah kelapa 177 x 150 sen- 
timeter yang beraneka tekstur 
dan dicukil apik, melukiskan ke- 
rumunan jemaah haji berwujud 
wayang tawaf mengitari Kabah. 
Wayang-wayang itu menghadir- 
kan nuansa beragam suku bang- 
sa, menghadirkan kontras antara 
wayang yang identik dengan Ja- 
wa dan Kabah, namun hadir be- 
gitu selaras, senapas. 
"Karya-karya itu menghadir- 
kan keselarasan dengan cara tak 
terduga, dan meraih capaian es- 
tetika yang menawan,” kata 
Agus, 
Jakarta Art Award pun meng- 
alami peningkatan di i pen- 
capaian est paian kera- 
gaman gag: gaman ga- 
ya para perupanya, maupun jum- 
lah karya yang terkumpulkan. 
Dalam catatan kurasinya, ang- 
gota juri Seno Joko Suyono me- 
nyebut tak kurang dari 8.300 
karya terkumpul dari para pe- 
rupa, menjadi tu jumlah 
karya terbanyak sejak Jakarta Art 
Award yang digelar pertama kali 
pada 2006. 
angkali kelaziman yang 
"ideal" itu sudah identik dengan 
kemapanan, maka para perupa 
yang terpilih dalam Jakarta Art 
Award membuatnya menjadi 
kontra-kemapanan, 


ih 


Karya Sapto 
Sugiyo 
Utomo, 
sluarga 
kinah” 


JAKARTA ART AWARD 2012 


Kembalinya George Michael ke dunia musik 


IRo 31p00,7Rp 400001 Ludr Pada & Bali 


WAWANCARA EKSKLUSIF 
Mengungkap sisi & ruang personal Ivanka Trump 
Misi ekstrim putri kerajaan Inggris 
Putri Beatrice siap taklukkan pegunungan Alpen! 


21 - 315 2683/84 


STYLISH TOTE BAG 


dengan 2 pilihan warna Oranye & 


KANKER PAYUDARA 


Aspiratif dan Inspiratif : 


mari mengenal 
di dalam & luar negeri ini 


Sex Chat with Local 


kenali gejala dan penanganannya 


Cokelat 


Connie Rahakundini Bakrie 


lebih dekat analis pertahanan negara yang terpandang 


Rp 32000.-/ Rp 330001 Luar Piawa 4 Bali 


Beauties 


Zoya Amirin, Fifi Buntaran, Sonia Wibisono, dan Nadila Ernesta 


Bukan hanya soal libido! 
Simak fakta bercinta yang perlu Anda ketahui 


Ingin membuat “adegan panas” sendiri? 
Nia Dinata dan Roby Ertanto membeberkan langkah-langkahnya! 


22 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


SENI 


Makam 
Panembahan Senopati 


Berlayar di antara batu putih batu merah batu hitam, 
pohon beringin, kanthil gondhok, kenanga, sawo 
kecik, nagasari, pasir rumput pakis dan endapan 
waktu. Gerbang luar, dibuka, gerbang dalam sedikit 
menganga. Asap mengalir harum, mawar tersaji, 
Tenteram, Bangs: 
cungkup agung. 
membentuk jejak dalam, tak bisa dihapus. Burung 
gelatik wingko, burung manyar, musang dan 
kelelawar, tokek purba. Pohon puring dan bunga 
selasih. Dingin nisan membekukan kata. 

peziarah menyerahkan mimpi pada udara, 

wab arus angin dari dalam. Mereka menjajakan 
lah remeh rumah tangga dan kegamangan 
pribadi dalam meniti jembatan peristiwa. Ada duka 
sudah diolah menjadi doa, ada amarah dikemas 
dalam paket harapan dan ketakutan yang 
disembunyikan dalam gerak mata. Langit tidak 
terbaca, Daun-daun kering gugur. Dan pemandu, 
para abdi dalem terus menikmati keheningan ruang. 
Pagi hangat, siang menyengat, tak terasa 
perubahannya. Pertanyaan memantul kembali, Tidak 
ada yang berani bersin atau batuk. Semua seperti 
menghalus jiwa. Kegaduhan dan 

jar dengan senyuman, Asal usul 


tidak lagi penting. Tempat kembali tidak menjadi 
ini semua sudah tanpa baju, hanya | 


kepala. Semua: “dah Ka Sh Menunga suara- 
suara gaib yang belum tentu mereka dengar. 

Di tempat parkir di bawah kerimbunan daun pohon 
raksasa, para sopir bercanda. Minum es teh dan 
mengunyah gorengan sambil melirik isteri penjual 
warung yang lupa merapikan daster, Mereka tidak 
memal 1 kehendak. Di antara kerdipan mata, 
ada yang ingin menerjang celah terbuka, Dan 
gemuruh pun menuntun kamar rapuh di dalam 
angan. P: sopir menggeleng, Ingat angsuran 
rumah belum lunas. Mereka tersenyum, dengan 

, gemetar mai memesan mie 
instant rebus pakai cabai iris tujuh buah, Mereka 
menunggu, Perut butuh kenangan. 


Yogyakarta, 2012 


MUSTOFA W HASYIM 


Makam Sunan Kudus 


Bata merah menata beteng, menara dan gapura. 
Siapa yang menyusuri lorong, berkelok dan berhenti 
di depan nisan? Air kolam masih menetes di dahi, 
jejak rumput sampai udara. Gumam-gumam jauh, 
dan ucapan, lafal doa yang dalam. Menembus diam, 
sendiri dan bersama. Bersimpuh ke arah keabadian. 
Yang berbaring di balik barisan batu, mungkin 
menyapa, mungkin meneteskan air mata. Kebodohan 
dan kekonyolan perjalanan masih dibawa sampai 
sini, Bagi yang kenyang nasi jangkrik bisa berbagi 
kepada langit dan lembah pantai. Tapi ini adalah 
pusaran kota. Pedagang tidak mau rugi dan peziarah 
meniti kerumitan masa silam dan h: Pada 
seekor kerbau yang dapat mengurai zaman dan 
mengutuhkan pesan, "Berjagalah terhadap badai 

ang berasal dari satu angin. Bukalah setiap gerbang 
dan lepaskan daun pintu karena jiw: 
terbebaskan kalau masih ada rindu.” 
adalah persoalan, cinta akan mengatasi 
dan jiwa. Bersyukurlah, masih ada sunyi. Jejak 
menegas atau mengabur sama saja. Manusia. Terus 
berdatangan dan pergi. Bunga harum, dan sampah 
menjadi permadani. Para penginjak luka mencoba 
nya darah tetapi yang ketemu 
hanya asinnya siksa. Lupakan. Mulailah mencari. 
Makna cemeti dan keris purba, mirip berita yang 
dilipat oleh malaikat di persembunyian semesta. 


Kudus, 1994 


Mencintaimu 


aku telah menemukanmu, kemudian naran dan mabuk 


adah di dingin trotoar, di bangat ranjang 

pantai juga puncak gunung. inilah diriku yang bugil 
tanpa masadepan, mendekapmu sambil tak henti 
menyatakan cinta, kata-kataku melebihi birahi 

'a, memeluk dan menciumi 

ipun tubuh runtuh dan tertidur 


tapi mencintaimu juga melebil m mata pedang 
i hanya sampai pada kesunyian 

si acam dingin yang mengiris 
bukan ter h yang berpaling, atau panggilan yang 
tak berbalas. namun mencintaimu adalah menerima 
bahwa kerinduanmu pada masalalu melampauiku 
kecemasanmu pada masadepan melompatiku 


aku seperti jurang yang terus menambah kedal 
sedang smakin asing pada kecupan, pada ka 
kata-kataku saling melilit seperti sekumpulan ular 
saling mematuk dan menembakkan bi: 
pan kesany umu 

ak. barangkali aku harus menggali 
dan membangun waktu, untuk mencari kenangan sekaligus 
mengenali harapan. tapi aku tak punya apa-apa 

selain masakini, cinta yang kutemukan pada dirimu 


kataku 


2012 


Y 


ANNIVERSARY EXPRESSIONS 


Red Eyes — SARDONO W. KUSUMO 235 X 185 
t minyak di atas 012 


LESMANA 


TONIL 


Jalan Aspal 


jalan aspal ini seperti permukiman baru 
mobil serupa tenda-tenda darurat 

juga mirip akuarium dengan beragam ikan 
yang ajaib, tak ada deru, semuanya seperti tidur 
dan perlahan lapuk dalam gelap malam 


barangkali ini saat yang tepat untuk menyatakan cinta 


kau menungguku di sebuah lorong 
pada gang yang baru saja tercipta 


2012 


MANA 


TONI 


Di T amri 


matahari di tembok 
mengukir cahaya yang lenyap itu 
aku membaca kata dan nama 


berdebar sepanjang senja 
mengapa wajahmu begitu hidup di tembok 
wajahmu itu. wajah yang dirahasiakan sejarah 


2012 


TONI LESM 
Mabuk 
aku masih mencari nikmat tersesat 
sebab jalan pulang sudah kutangkap 


lambaiannya. kota demi kota, 
nama demi nama, kenangan demi kenangan. 


sudah sangat mabuk 

tapi belum jatuh. aku masih 
memburu riuh. sebab hening 
adalah pasti, adalah mati 


2012 
TON 
Sajian 


aku masih mencicipimu 
mencernamu dengan perlahan 
masih ingin terus melahap kau 
sebelum kau kelak mencicipiku, 
mencernaku. melahap lebih buas 
dari yang mampu kulakukan 


tapi kau tak terhidang dengan gampang, 
sementara aku mudah saja kau jadikan sajian 


2012 


TONI LESMANA 


Perempuan 


telah kuikuti kau sampai 
seluruh pintu tertutup 

kini ketika pintu-pintu terbuka, 
jalan menggeliat. ikutilah aku 
menyusuri usia dan rahasia 


2012 


Mustofa W Hasyim tinggal di Yogyakarta. 
Kumpulan puisinya antara lain Ki Ageng 
Miskin (2007). 


Toni Lesmana lahir di Sumedang, Jawa 
Barat, 25 November 1976. Ia menulis puisi 
dan prosa dalam bahasa Sunda dan bahasa 


@NSBENTON 


STASIUN MRT SHENTON WAY YANG AKAN 
ET DATANG, BERADA DI DEPAN PINTU ANDA 


DI JANTUNG PUSAT KEUANGAN SINGAPURA 


Terdiri dari unit studio, 


Untuk Keterangan Lebih Lanjut Hubungi: 


Evy Susanti 


0815 8749 529 


| eyy.susanti@cbre.com.sg 


Yuri Mutiara 0878 8015 2211 | yuri.mutiara@savills.com.sg 


www.v-on-shenton.. com.sg 


|, 2 dan 3 kamar Harga mulai S$1,000,000 


Gambar ilustrar 


MARINA BAY 


Developer — UTC Inwestmenta (Properties) Pte Ld (Co. Reg. No. — 1967002176) -Dewloper'a License No. — GOOL 1“ Tenure of Land 99 years wef'2I November 201» Locatian— Lee GNBIT TS IDat  Shentan Way - Erpecind Date of Vcant Poweasion—31 December 2017 -Expocind Date of Legal Completion —31 December 2100. Soure: URA (ju 2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 23 


(@) 5ERSONA 


GARIS HIDUP 
SI GAJAH LAMPUNG 


”Angkat besi adalah garis hidup 
saya,” tegas Imron Rosadi (68). Dia 
rela mengeluarkan uang, tenaga, 
dan pikiran selama puluhan tahun 
untuk kemajuan angkat besi. Lewat 
tangan dinginnya, Imron mencetak 
para lifter yang juara di level PON 


UDAR-RASA 
Bom Bali: Adat dan Toleransi 


OLEH JEAN COUTEAU 


sampai ke Denpasar. Dua ratus nyawa serentak diantar 
dah api ke dunia seberang para arwah. Dalam sekejap, 
horor meliputi tempat-tempat yang kini entah sudah tiada atau 
meninggalkan kerangka suramnya: Paddy Club, Sari Club, dan 
sekitarnya. Menumpangi aliran sesat, Si Angkara Murka tiba-tiba 
hadir nyata, tak hirau kasih dan cinta mereka yang lenyap hangus 
tak bersalah. 

Seusai maut menyambar, ketika masih terdengar ratapan 
tangis mereka yang luka, gema beritanya sudah dalam sekejap 
berkumandang sampai ke Jakarta, Moskwa, Adelaide, dan setiap 
pelosok dunia. CNN menggila, oplah Le Monde, NY Times, El Pais, 


K uta, Bali, 12 Oktober 2002. Waaaam. Suara maut terdengar 


dan Al Wetan naik mendadak. "Indonesia di dalam cengkeraman hingga olimpiade. 

kelompok militan... Konflik peradaban... Bom teroris didalangi 

CIA" Seakan-akan tafsiran bom Kuta bakal luput dari Bali untuk OLEH BUDI SUWARNA & 
menjadi komoditas pertarungan politik internasional, —— HELENA F NABABAN 


Sementara itu di Bali, bagaimana? Puluhan orang diduga tewas, 
Puluhan lain terluka, terbakar dengan mengenaskan. Belakangan 
diketahui, seusai pekerjaan forensik, bahwa jumlah keseluruhan 
korban adalah lebih dari 200, di antaranya 39 orang Indonesia. 
Bali shock! Keluarga-keluarga berduka, Bali dan Indonesia ber- 
kabung. Meskipun demikian, secara lokal, setelah ledakan maut 
itu, apakah terdengar seruan dendam di dalam dan dari luar 
banjar? Tidak! Lalu, apakah tersebar berita adanya masjid yang 
dibakar? Tidak juga! 


Belasungkawa 


Bali berbelasungkawa, tetapi tidak diam. Kelompok-kelompok 
relawan dan LSM, yang saat itu tak terdengar namanya, tahu-tahu 
langsung hadir membantu para korban. Yang paling cepat tiba di 
lapangan, konon, ialah relawan bimbingan Pak Haji Bambang, 
yang tak rela Islam dicemari oleh 

pelaku bom, Persaudaraan baru di- 
bangun di dalam pembagian ratap 
tangis, saling bahu-membahu 
mencari keluarga yang hilang 
atau luka. 

Jadi bom dijawab dengan 
ajaran Tatwam Asi, yang me- 
nyatakan "Kau adalah Aku". 
Dan memang faktor "kultura?” 

adalah yang apriori paling me- 
narik diangkat sebagai penjelasan 
atas reaksi lunak masyarakat Bal 
bila masyarakat itu menolak wacana 
kebencian, tiada lain ialah karena 
perangkat pemikiran tradisionalnya me- 
nyediakan sarana tafsirnya. 
Bom Kuta tidak "dib: oleh ke- 
banyakan orang Bali dengan teropong 
identitas modern, sebagai gan 
terhadap Bali, tetapi melalui kerang- 
urer ka pemikiran kosmis age 
du-Bali, sek pi 
jang:ganjing semesta. Hal ini diperkuat oleh kejutan pe 
yang hadir secara mendadak di tengah suasana sosi 
yang relatif nyaman, di mana sumber kegelisahan lebih bersifat 
"moral" daripada "sosial", Maka, bom "dibalas” bukan dengan 
wacana kebencian, melainkan dengan cara yang paling indah nan 
paling "Bali" pula, yaitu melalui ritual yang membersihkan dunia 
dari angkara dan keletehan (kotor). 

Ritual agung tersebut ialah Pemarisudha Karipubhaya, yang 
enggarakan pada 13, 14, dan 15 November 2002, Kala itu, 
tra pembersihan yang dilantunkan oleh para pen- 
i kelintingan genta magisnya serta-merta meng- 
hilangkan kegelapan yang telah meliputi pulau yang ingin tetap 
disebut sebagai Pulau Dewata. Bali menjadi hening dan damai, 

Kini, sepuluh tahun setelah peristiwa ini, Bali tetap dai 
Apakah karena kekuatan mantra? Boleh jadi. Apakah karena 
kekuatan mental masyarakatnya? Boleh jadi pula. Apa pun 
halnya, tak tersangkal bahwa “kearifan loka?” telah menjadi 
penampung yang efisien dari guncangan teror yang telah me- 
nimpa Bali. Tradisi telah berfungsi sebagai perekat dan alat tafsir 
terbuka. Hal ini mesti disyukuri. 

Tetapi belum tentu tafsiran tradisi hari esok bakal senantiasa 
2npun menanggulangi guncangan-guncangan mendatang, Ur- 

i sisi etnis penduduk, dan aneka gejala 
adat menuntut instrumen penanggulangan intelektual 
yang modern juga. Jangan-jangan over-ide: adat, di Bali dan 
di mana pun juga, menutup kemungkinan itu. 


REDAKS 


I YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi 
KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, berikut nomor telepon 
yang dapat dihubungi, Kompas tidak mengembalikan surat-su- 

rat yang diterima. 


Tawuran Pelajar, Apa Masalahnya? 


Membaca berita tawuran pelajar membuat saya selaku Kepala 


Sekolah TK Fli and Flo prihatin. Masalah tawuran sudah lama 
terjadi, bahkan ketika saya masih pelajar 25 tahun lalu. Bedanya, 
dulu dalam tawuran pelajar menggunakan alat-alat yang me- 
nyebabkan memar, sekarang bisa menyebabkan kematian. 

Apa yang salah dengan sekolah kita? Apakah selama ini kita 
hanya mengejar kemampuan akademis dan melupakan pe- 
ngembangan karakter? 

Tawuran bukan masalah sekolah , melainkan multisektor, 
melibatkan masyarakat, mulai dari orangtua, aparat penegak 
hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan hing- 
ga masyarakat di seputar sekolah, termasuk pedagang asongan. 

Sejak TK, anak-anak dididik dengan nil moral, agama, 
dan sosial kemandirian agar memiliki karakter positif bagi dirinya 
dan berguna bagi orang lain. Namun, apa yang kami perjuangkan 
pada tingkat pendidikan usia dini ini tidak bertumbuh sampai ke 
jenjang pendidikan lanjutan, 

Menurut saya, internalisasi nilai-nilai harus selalu dilakukan 
tanpa melihat bidang studi. Guru Matematika, Bahasa Indonesia, 
IPS, IPA, dan PKN, semua perlu memasukkan pendidikan 
karakter dalam mata pelajaran yang diajarkan dan menilai 
karakter siswanya. Hal itu bukan hanya menjadi tugas wali kelas. 
Misalnya, mengajak murid yang pintar agar mengajari yang 
kurang pintar. 

Saya sangat berharap kurikulum TK yang sarat pendidikan 
karakter itu dapat dijaga kesinambungannya. 

DRA ELISA HERTADI MM PSI 
Kepala Sekolah TK Fli and Flo Bogor Baru 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umume — Jatob Octama 
Wakil Pemimpin Umume Agung Adiprasetyo, St. Sularto 
Pemimpin Radaksi/Penanggung Jawab: Rikari Bagun 
“Wakil Pemimpin Redaksi: Tilas Kuncalyono, Buliman Tanutedj, Ninuk Wardiara Pambudy 
Rodaktur Senior: Nnok Laksono, August Parengkuan 
Redaktur Pelaksana: James Luhulima. 
.Waki Redaktur Pelaksana: Mohammad Baki, Bambang Sigap Sumantri 
Sekretaris Redaksi: Retno Bintari. M. Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


belum lagi kering ketika Imron 
Rosadi duduk di kursi kayu di 
pojok Padepokan Gajah Lampung, 
Pringsewu, Lampung. "Singgasana" itu 
selalu dia duduki setiap melatih para 
atlet angkat besi asuhannya, Dari situ, 
dia mengawasi anak asuhnya sambil 
sesekali berteriak, "Itu yang benar 
ngangkatnya, Ingat teknik!" 

Begitulah kegiatan Imron setiap hari 
selamanyaris 50 tahun. M Yuniarti, istri 
Imron, mengatakan, suaminya tidak 
pernah absen dalam sesi lati i 
yang digelar pagi dan sore hari, "Ma- 
kanya, dia mi pergi dari Pringsewu, 
takut enggak ada yang ngawasin 
anak-anak latihan meski sebenarnya 
ada asisten pelatih,” ujar Yuniarti yang 
tinggal bersama Imron di rumah pribadi 
yang masih berada di lingkungan pa- 
depokan. 


S abtu pagi di akhir Agustus. Embun 


sederhana yang kema- 
na-mana selalu mengenakan kaus ob- 
long putih untuk baju dalam itu, bi- 
asanya sulit diajak ngobrol ketika sedang 
melatih, Namun, pa 

minta kami duduk di 


ebelahnya dan 
membuka percakapan, "Saya malaslah 


bicara (prestasi padepokan). Nanti di- 
sangka mau pamer, Anda lihat dan nilai 
sendiri saja ya, maksud?” 

Imron kerap menambahkan kata 
”maksud” di akhir kalimatnya sambil 
menatap mata, Itu dilakukan Imron 
untuk men n lawan bicaranya pa- 
ham dengan apa yang dia katakan. 

Maka, di tengah pagi yang beraroma 
keringat puluhan atlet, kami menelusuri 
setiap sudut padepokan milik Imron 
ya sekitar satu hektar. Tem- 
pat latihan utama berupa aula tanpa 
dinding seluas hampir sepertiga lapang- 
an basket. Di situ, terdapat 25 set barbel 
yang tiap setnya berharga Rp 75 juta. 
Tempat latihan dikelilingi asrama untuk 
atlet yang bisa menampung 30 orang. 
Kamarnya bersih dan terawat, kasurnya 
lumayan empuk. Semua disediakan gra- 
tis untuk atlet. "Coba tanya ke atlet saya 
kalau enggak percaya, maksud?” 

Imron tiba-tiba memanggil Novita, 
salah satu atlet binaannya. "Coba jawab 
ur, kamu di sini latihan, ma- 
um, tidur bayar enggak?” 

"Enggak Pak," ujar Novita malu-ma- 
lu. 

Imron malah memberi uang saku 
untuk anak asuhnya yang besarnya an- 
tara Rp 200000-Rp 1 juta sebulan. 
Untuk atlet bocah yang tinggal bersama 
orangtua, uang sakunya Rp 25.000 per 
bulan. Atlet dalam status mengikuti pe- 
latda atau pelatnas uang sakunya di- 
tanggung pemerintah. "Mereka tidak 
perlu mikir apa-apa. Tinggal latihan 
saja! Itu pun susah. Saya kadang harus 
merayu, marah-marah, sampai ngan- 
cam." 

Para atlet yang dibina sejak bocah, 
tinggal di padepokan selama belasan 
tahun. Di antara mereka adalah Sri 
Indriyani dan Winarni (peraih perunggu 
Olimpiade Sydney tahun 2000), Supeni 
(peraih perak Asian Games), Ponco Am- 
barwati dan Jadi Setiadi (peraih pe- 
runggu Asian Games). Di tingkat SEA 
Games, puluhan atlet Imron menyum- 
bangkan emas, perak, dan perunggu 
untuk Indonesia. 


PERJALANAN 


Bung Pelor 

Imron lahir di Pringsewu, Lampung, 
tahun 1944. Ayahnya seorang pedagang 
sukses yang punya pabrik rokok, pu- 
luhan toko, dan kebun lua jak usia 
20-an tahun, Imron dididik menjadi 
pedagang, Tapi, obsesinya untuk men- 
jadi orang bertubuh kuat membelokkan 
jalan hidupnya. 

Bagaimana mengenal angkat bes 

”Dulu, di depan toko kain milik 
di Pringsewu ada tukang obat bernama 
Bung Pelor. Badannya kuat sekal 
ingin kuat seperti dia apalagi setelah 
saya nonton film Samson. Lalu, saya 
bertemu Khoe Hwie Liang, pemilik 
sana angkat besi di Kaliawi, Saya sempat 
coba-coba angkat barbel di sana, Dia 
kaget karena saya bisa ngangkat barbel 
berat meski belum pernah latihan. 
teman ke tempat latihan 
i di Candranaya di Jalan 
Gajah Mada, Jakarta. Di saya ber- 
temu Rudi Tilaar, atlet angkat besi na- 
ional. Dia juga kagum dengan kekuatan 
saya. Sejak itu obsesinya jadi orang kuat 
makin besar. Imron pun membangun 
tempat latihan sendiri di sebuah kamar 
di gudang tembakau milik ayahnya di 
Pringsewu, Semua peralatannya dia beli 
dari Khoe Hwie Liang yang harus pulang 
ke China. Saya sampai jual jam dan 
kemeja untuk beli peralatan,” 

Tidak terlalu lama berlatih, Imron 
memulai debutnya di Kejuaraan Na- 


Dari Hati Turun ke Barbel 


da orang di balik keteguhan hati 
Ass Rosadi mengikuti "garis 

hidup” angkat besi. Dialah M Yu- 
niarti, istri Imron. Dia mendukung Im- 
ron sejak pelatih bertangan dingin itu 
mengenal angkat besi. 

Perkenalan Imron dan Yuniarti yang 
biasa dipanggil Imron dengan panggilan 
”Moy” terjadi awal tahun 1960-an. Ke- 
tika itu Imron tinggal di Pringsewu 
sedangkan Yuniarti tinggal di Kaliawi. 
Jarak membuat mereka tidak bisa setiap 
saat bertemu, 

Biasanya, Imron yang saat itu berusia 
20 tahun, menyempatkan diri mampir 
ke Kaliawi setiap ia bepergian ke Bandar 
Lampung untuk bisnis hasil bumi. 
Kebetulan kakak ipar Imron tinggal ti- 
dak jauh dari rumah. Saya sering mam- 
pir ke situ supaya bisa ketemu pacar 
(Yuniarti). Ceritanya lucu — deh, 
ha-ha-ha,” ujar Imron sambil tertawa 
geli. 

Gara-gara sering apel ke Kaliawi, Im- 
ron berkenalan dengan angkat besi. Ke- 
betulan tidak jauh dari rumah pacarnya 
ada tempat latihan angkat besi milik 
Khoe Hwie Liang. Suatu hari sepulang 
mengapeli pacar, Imron tertarik mampir 
ke tempat latihan itu. Iseng-iseng Imron 
mencoba mengangkat barbel sekadar 
untuk mengukur kekuatannya, Tidak 
dinyana, Imron berhasil mengangkat 
barbel seberat 90 kilogram. 

”Khoe Hwie Liang sampai bingung. 


Dia bilang, 'kamu tidak pernah latihan 
teknik angkat besi kok bisa (angkat 
barbel) seberat itu?,” tutur Imron, Khoe 
pun mengajak Imron untuk berlatih 
angkat besi di tempatnya. Sejak saat itu, 
setiap minggu Imron datang ke Kaliawi 
untuk dua tujuan: bertemu pacar dan 
latihan angkat besi. 

Di Pringsewu, salah seorang teman 
yang tahu Imron terobsesi menjadi 
orang kuat, mengajak Imron ke Jakarta. 
"Lu nanti gue bawa ke Jakarta. Di situ 
ada tempat latihan angkat besi yang top 
punya,” katanya. 

Ternyata Imron dibawa ke tempat 
latihan angkat besi milik Chandranaya 
di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Di 
sana, Imron bertemu dengan Rudi Ti- 
laar, juara angkat besi nasional dan Asia. 
Dia kaget luar biasa ketika melihat Im- 
ron mampu mengangkat barbel dengan 
beban yang sangat berat. Dia bilang, 
"Kamu (Imron) luar biasa. Saya yang 
sudah lama latihan bisa kalah sama 
kamu.” 

Imron kembali ke Lampung dengan 
hati berbunga-bunga. Bagaimana tidak, 
lifter nasional sehebat Rudi telah me- 
nyanjungnya. Imron pun bertekad akan 
terus latihan, Dan, itu berarti dia perlu 
tempat latihan sendiri. Dia tidak mung- 
kin bolak-balik Pringsewu-Kaliawi un- 
tuk latihan di tengah kesibukannya ber- 
dagang. 

Ketika angan-angan itu datang, Imron 


FOTO-POTO) KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


sional tahun 1965, "Pertama ikut saya 
langsung juara, dan sampai tahun 1979 
tidak ada yang bisa mengalahkan saya," 
ujar Imron yang dijuluki "Gajah Lam- 
pung” karena kuatnya. 

Imron kemudian mengajak tem- 
an-teman dan anak-anak di sekitar 
rumahnya untuk berlatih. "Saya yang 
melatih dan membia mereka. Jadi, 
dari dulu saya atlet, pelatih, dan pe- 
nyandang dana hi 

Setelah pensiun jadi atlet, Imron kian 
serius menjadi pelatih. Di sela kesi- 
bukannya berbisnis merekrut 
anak-anak dari keluarga miskin. 
sekarang — Imron-dibantu 
nya-keluar masuk kampung d 
kolah untuk mencari anak yang mau 
latihan angkat besi. "Mereka saya 
latih dari kecil, saya kasih makan, uang 
saku, dan saya sekolahkan. Waktu belum 
ada asrama, saya sediakan rumah 
kontrakan buat mereka. Bah! 
urusan tekek-bengek keluarganya 
uri 


"Saya benahi disiplin dan kepribadian 
mereka, Itu nomor satu. Saya tekankan 
jangan pernah merasa hebat karena di 
saat itu kamu lupa segala-galanya. 
Dari 100 orang bocah yang dilat 
belum tentu satu yang berhasil, Biaya 
yang telah keluar terbuang begitu saja. 
Padahal untuk membiayai atlet, Imron 
kadang harus menjual harta benda. 
"Jumlahnya enggak kehitunglah.” 


mendapat kabar Khoe harus pulang ke 
China dan bermaksud menjual semua 
peralatan angkat besi miliknya. "Saya 
tertarik membeli, tapi uang tidak cukup. 
Saya harus menebok celengan, jual jam 
kesayangan, dan kemeja-kemeja bagus 
saya. Ternyata belum cukup juga. Saat 
saya bingung, pacar saya kasih duit 
tambahan. Dia mendukung saya luar 
biasa dia,” kata Imron. 

Singkat cerita, barbel itu berpindah ke 
tangan Imron. Imron membawa barbel 
itu ke bekas gudang toko kain yang 
dikelola Imron. Imron membawanya 
diam-diam karena orangtuanya tidak 
suka ia menekuni angkat besi. "Biasa, 
keluarga keturunan maunya anak-anak- 
nya bisnis saja.” 

Di gudang berukuran 3 x 3 meter 
itulah, Imron berlatih bersama tiga te- 
mannya. Tahun 1965, Imron ikut per- 
tandingan nasional untuk pertama ka- 
linya dan langsung juara. Sampai tahun 
1979 tidak ada lifter yang bisa meng- 
alahkannya di Kejuaraan Nasional. 

Seiring dengan itu, tempat latihan 
angkat besi pribadi Imron berkembang 
jadi Padepokan Gajah Lampung yang 
menelurkan sejumlah lifter juara dan 
pelatih bertangan dingin. Padepokan di- 
kelola Imron bersama istri, anak, dan 
beberapa pelatih. 

"Saya dari dulu mendukung Bapak. 
Apa mau dia, saya ikutin ajah,” kata 
Yuniarti. (BSW/HLN) 


Pernah dapat bantuan pemerintah? 

"Saya tidak pernah minta bantuan, 
tapi pemerintah maksa-maksa (mem- 
beri bantuan). Bantuan diberikan mulai 
1989, Pengeluaran ratusan ribu, dapat 
bantuan puluhan ribu ha-ha- ha.” 

Tidak cukup ya? 

Sampean pakai logika saja. Kemen- 
pora itu, kan, ada duitnya, tapi mereka 
mengeluh. KONI juga begitu. Saya ini 
apa? Pejabat bukan, konglomerat bukan. 
pa yang menganggap saya, maksud? 

Apa yang Anda dapat dari angkat 
besi? 

Saya enggak dapat apa-apa selain 
kepuasan, Atlet enggak bayar sepeser 
pun untuk latihan, malah saya yang 
bayar. Hadiah dan bonus mereka per- 
oleh tidak saya potong. Baru sejak PON 
Kalimantan Timur, saya potong dua 
persen untuk simpanan dana 
untuk membantu kalau atlet saya 
keluarganya ada yang sakit. Memangnya 
siapa yang mau bayar? 

Saya ingin mereka menikmati hadiah 
dan hidupnya berubah. Untuk itu, ha- 
diah yang mereka terima saya kelola. 
Saya masukkan uangnya ke tabungan 
dan deposito atas nama mereka, Kalau 
sudah banyak, saya suruh mereka beli 
rumah. Kalau enggak begini, uang habis 
enggak karuan. Banyak contohnya di 
sini, Juara berkali-kali, tetapi enggak 
bisa beli rumah, 

Imron memperlihatkan segepok bu- 
ku dan sertifikat atas nama atlet-at- 
letnya yang disimpan di dalam kaleng 
bekas wadah biskuit. 

Kok mau melakukan itu semua? ? Anda 
kan sebenarnya bis bersenang: enan 
enggak bi 


ya merasa Ftangs 
ga ng kita peroleh 
juga bisa dinikmati orang lain, pihak 
lain, daerah asal kita, apalagi bani 
Jangan tanya soal kel s 
saudara itu sudah kewajiban kl 

Bagaimana Anda memaknai jalan hi- 
dup Anda? 

Ini (angkat besi) bukan pilihan saya. 
Mungkin ini garis hidup saya, Saya 
selalu menjalani hidup apa adanya. 
Menggunakan aj ng saya punya se- 
maksimal mungkin untuk memberi ha- 
rapan pada orang banyak. Enggak ada 
maknanya kamu hebat kalau tidak ber- 
buat sesuatu untuk keluarga dan orang 
lain, maksud? 

Kalau Anda tidak ada, Anda yakin 
padepokan ini akan bertahan? 

Ya enggak tahu. Itu salah satu ke- 
khawatiran saya. 

Imron terdiam cukup lama. Pan- 
dangannya membentur ruang kosong 
hingga pembicaraan beralih ke topik 
lain. Kami ngobrol berjam-jam hingga 
harus dilanjutkan esok harinya. 


IMRON ROSADI 


4 Lahir: Pringsewu, 5 Maret 1944 
& Istri: M Yuniarti 
# Anak: Eddy Santoso, Imam San- 
toso, Anna Maria 
& Jabatan: 
- Ketua Club Tovo Lampung sejak 


3 

- Pendiri dan Pemilik Padepokan 

Gajah Lampung 
“€ Prestasi sebagai lifter 

- Juara Nasional berturut-turut da- 
11 1965-1979 

- Atlet Terbaik TOVO-SA-Jakarta 
tahun 1968 

- Medali Emas PON VII, PON VIII, 
PON IX 


- Juara SEA Games 1972 
- Juara Kejuaraan Asia Pasifik di 
Australia tahun 1972 
- Enam kali terpilih sebagai Lifter 
Terbaik Nasional 
- Satu kali terpilih sebagai Lifter 
Terbaik ASEAN 
@ Prestasi sebagai pelatih 
- Pencetak juara mulai level Ke- 
Jurnas, PON, SEA Games, Asian 
Games, Kejuaraan Dunia, dan 
Olimpiade 
- Pelatih Terbaik Menpora 
- Pelatih Terbaik KONI Pusat 
# Penghargaan 
- Bintang Jasa Nararya tahun 2012 
- Penghargaan Pembina Olahraga 
dari Presiden tahun 2009 


24 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


respect,” ujarnya, 


sing, 


asyiknya! Wav) 


KOMPAS/WAWAN H PRAROWO, 


MEMES DAN ADDIE MS 


25 TAHUN TA bug 


waktu. Jadi, terus deh saling memahami dan saling 


Buru-buru Memes menambahkan, ia tak bisa 
memberi kiat langgeng karena tiap pasangan tentu 1 Wa 
punya kondisi, model, dan ”resep” awet masing-ma- sebenarnya menjadi tokoh utama dalam 


Addie dan Memes menikah di Jakarta, 13 Sep- 
bagai buah cinta pasangan ini. Teringat bulan madu, Pramoedya,” ujarny: 


Memes bilang, ada bagusnya juga anak-anak sudah 
besar, "Bisa sering-sering bulan madu lagi.” Duh, 


GIWANGKARA 


Masakan Merapi 


innie Giwangkara (33), chef yang sering 
1 A , muncul di acara kuliner televi 
memasak di lereng Merapi. Ta memasak 
di lokasi yang pernah dilalui lahar. Ta memasak 
udang galah untuk acara di Trans7 "Fish N Chef”, 
acara masak yang dipadukan dengan unsur rekre- 
asi di alam terbuka. 

Latar belakang Gunung Merapi memang indah, 
tetapi sempat mendatangkan kesan sendu bagi 
Winnie. Pasalnya, ia teringat korban letusan Me- 
rapi, termasuk Mbah Maridjan, Ta melihat rumah 
yang dulu kena wedhus gembel atau lahar panas. 
”Kami melihat bekas reruntuhan. Suasananyi 
dih dan mencekam," kata chef yang bernama lahir 


Winnie Dwi Gandini Kusuma Wardhani, 

Akan tetapi, di depan kamera, Winnie tetap 
memasak dengan wajah semringah dan murah 
senyum. "Kalau masak, aku memang selalu riang,” 
katanya. 

Winnie juga merasa lega karena orang-orang di 
sana sudah mulai bangkit kembali. Mereka men- 
at pekerjaan dari pariwisata. Tidak seperti 
di studio televisi, Winnie kali ini bisa berbagi 


7 
masakannya dengan warga setempat, Ia se- 
ngaja memasak dengan porsi yang lumayan banyak 
agar warga setempat bisa ikut menikmati. 
”Biasanya aku cicipi sendiri he-he...,” kata Win- 
nie. (XAR) 
KOMPAS /TOTOK WIJAYANTO 


HAPPY SA 


intang film Happy Salma (32) meng- 


ua puluh lima tahun pernikahan seolah aku deg-degan saat memainkan mo- 
berjalan tak terasa buat pasangan mu- nolog Nyai Ontosoroh dalam pem- 
sisi Addie MS (52) dan penyanyi Memes bukaan Ubud Writer and Reader Festival, 


(47). "Kalau lihat anak-anak udah gede, Rabu (3/10) malam, di Wantilan Pura Da- 
baru terasa. Ternyata udah 25 tahun, 
lama juga ya,” ujar perempuan yang ”awet” cantik 


lem Ubud, Gianyar. Bukan soal penon- 
tonnya yang membeludak, melainkan pen- 
tas di desa internasional, di mana sekarang 


ini. Happy mukim bersama keluarga Puri Ubud 
Masa panjang tidak menghilangkan kejutan-ke- itu yang bikin hatinya campur aduk. 
jutan kecil yang memeriahkan kehidupan sehari-hari "Sulit dijelaskan. Orang Bali berkesenian 
pasangan ini. Kata Memes, proses menyesuaikan diri 3 udah bukan gaya-gaya iku bagian dari 
n ) hidup mereka. Awalnya sih takut aja di- 
ternyata berjalan terus-menerus sepanjang masa ketawain..,” tutur Happy, Kamis. Untung- 
pernikahan. nya, katanya, seusai pertunjukan berdurasi 
"Walaupun ada karakter bawaan lahir, masing-ma- 30 menit itu, tepuk tangan riuh dan ke- 
sing dari kita bisa berubah juga seiring berjalannya hebohan menyertainya. "Itu yang mem- 


buat bahagia,” kata perempuan kelahiran 
Sukabumi, 4 Januari 1980, itu, 

Nyai Ontosoroh dicuplik dari pemen- 
tasan teater berjudul sama tahun 2007, 
yangdisutradarai Wawan Sofwan. Nama ini 


novel Bumi Manusia karya Pramoedya 
Ananta Toer. Itu juga, kata Happy, yang 
membuatnya mesti selalu bersiap serius 


tember 1987, disambung bulan madu ke Brasil. Ke- dalam setiap memanggungkan Nyai On- 
vin Aprilio (22) dan Tristan Juliano (15) lahir se- tosoroh. "Ini kan juga penghormatan buat 


. (CAN) 


Kembalikan Semangatmu 
dengan Petualangan Baru 


Bangun pagi, pergi bekerja, kuliah, atau sekolah, kemudian 
pulang ke rumah dan istirahat. Akhir pekan paling nyaman 
dihabiskan dengan bermalas-malasan di rumah atau pergi 
jalan-jalan ke mal. Begitulah pola setiap minggu atau bahkan 
bulan. Namun, apakah kamu akan menjalani rutinitas ini dari 
hari ke hari? Bisa dibayangkan kejenuhan akan menyerang. 


melakukan berbagai hal. Itu tandanya 

kamu perlu keluar dari comfort zone 
(zona nyaman). Zona nyaman memang 
menyenangkan. Segala sesuatu terasa 
menyenangkan, mencukupi, dan memuaskan. 
Sayang memang jika meninggalkan zona 
nyaman karena belum tentu kondisi di luar 
zona nyaman senikmat ketika berada di dalam 
zona nyaman. 

Namun, jika berlama-lama tenggelam 
dalam zona nyaman, kamu akan sukar 
berkembang. Sementara dunia di luar 
berubah, kamu berhenti di tempat. Seperti 
teori seleksi alam, yang lemah akan musnah. 
Demikian pula jika tak berkembang dan 
menciptakan gebrakan dalam diri, kamu akan 
tersisih dalam kehidupan. Tentunya kamu tak 
ingin hal ini terjadi bukan? 


B- rasa bosan datang, enggan rasanya 


Menantang diri 

Jika tak ingin melewatkan impian, 
sebaiknya tinggalkan zona nyamanmu. 
Untuk keluar dari zona nyaman, kamu perlu 
melakukan hal-hal yang belum pernah 
dicoba. Tantanglah dirimu melakukan hal-hal 
berbeda yang membutuhkan keberanian lebih. 
Misalnya, hal-hal yang semula tidak berani 
kamu lakukan atau tidak pernah terpikirkan 
sebelumnya. 

Caranya gampang saja, cobalah sesekali 
meluangkan waktu berlibur ke luar kota, 
mengunjungi tempat-tempat baru, dan 
menjalin pertemanan dengan orang yang 
belum pernah kamu kenal. Ini akan menguji 
keberanianmu. Selain itu, cobalah aktivitas- 
aktivitas ekstrem yang memacu adrenalin, 
seperti arung jeram, bungee jumping, atau 
paralayang. 

Takut? Itu hal biasa. Justru aktivitas 
tersebut menjadi momenmu untuk mengalah- 
kan diri sendiri serta menaklukkan rasa 
takut dan ragu. Jadi, buang-jauh-jauh segala 
galaumu. Segala sesuatu yang baru memang 
mungkin berisiko, tetapi kamu tidak akan 
pernah tahu hasilnya jika tak mencobanya. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Jangan lupa, bersikaplah terbuka dan 
terimalah masukan dari orang lain. Apalagi 
masukan tersebut dari orang-orang yang 
peduli denganmu. Hargailah pendapat dan 
opini mereka, Siapa tahu masukan tersebut 
memberikan inspirasi segar bagimu. Awal 
sesuatu yang baru memang tak selalu mudah. 
Akan tetapi, justru proses yang tidak instan 
ini akan membuatmu lebih berkembang dan 
tangguh. 

Cara lainnya adalah mengikuti kegiatan 
menarik seperti NESCAFE JOURNEY, 

Program yang diadakan NESCAFE ini akan 
mengajakmu untuk mencoba berbagai 
pengalaman baru untuk lebih membuka mata 
dan memperluas wawasan. 

Dalam program ini, enam orang yang 
terpilih akan berkesempatan pergi bersama 
Riyanni Djangkaru, Nicholas Saputra, dan 
Imam Darto ke berbagai daerah di Indonesia. 
Pastilah bisa dibayangkan betapa serunya 
menghabiskan waktu dan berbagi pengalaman 
dengan selebritas pehobi perjalanan sekaligus 
mengunjungi tempat-tempat menarik dan 
eksotik di Indonesia. 

Tertarik? Mudah saja. Daftarkan dirimu 
dengan mengklik “like” di Facebook Fanpage 
NESCAFE ID. Selanjutnya, daftarlah lewat 
apps NESCAFE JOURNEY. Jangan lupa follow 
Twitter @IniBaruHidup, lalu buatlah update 
yang seru dan roadshow-nya. 

Yup, NESCAFE JOURNEY akan 
mengadakan roadshow ke kampus-kampus 
dan tempat nongkrong di enam kota besar 
di Indonesia selama bulan September dan 
Oktober 2012. Bersiap-siaplah, bisa saja 
kotamu menjadi lokasi tujuan roadshow. Jadi, 
sebaiknya jangan lewatkan kesempatan ini. 

Selama berlangsungnya kampanye 
NESCAFE JOURNEY, NESCAFE siap minum, 
baik dalam kemasan kaleng maupun kotak, 
dijual dengan harga spesial. Menarik bukan? 
Tak perlu tunggu lama, keluarlah dari zona 
nyamanmu dan alami sendiri pengalaman 
berkesan dengan berbagi cerita dalam 
NESCAFE JOURNEY! (IKLAN/MILJ 


See 
NICHOLAS SAPUTRA 


KOMPAS | mincau, 7 0KT0BER 2012 


Aku & R 


Prapto di Lemah Putih 


laman 


Gerakan Mbah 


Mbah Prapto itu panggilan budayawan Suprapto Suryodarmo, 
pendiri Padepokan Lemah Putih di Utara kota Solo. Di sana, 


siapa saja bi 
tentang buda: 


erbagi r. 
ya, tapi juga $ 


a, pikiran, dan kreativitas. Bukan saja 
al hidup. 


22HAL 


Di balik senyum teduhnya, Windy 
pernah mengalami masa-masa pedih. 
la sempat menutup diri dari pergaulan 
karena keinginannya memiliki 
momongan. "Tapi, hidup ini harus 
berarti. Saya harus berguna bagi 
anak-anak lain meski mereka tak lahir 
dari rahim saya,” kata Windy. 


OLEH MAWAR KUSUMA 


” 


edih banget. Tadinya, 
saya enggak yakin bi: 
sekuat ini. Pernah jadi 

orang yang takut 

menghadapi hidup. 
Perjalanan berobat ke luar ne- 
geri, belasan jam di pesawat, s: 
ya hanya tergeletak menangis di 
pangkuan suami saya,” kata 
Windy lirih. 

Ketika berbincang tentang anak, air 
kali masih menggenang di pe- 
a Windy, Kesedihan 
justru menjadi titik awal ke- 
hidupan baru bagi Windy. Du- 
kungan keluarga besar mem- 
buatnya mampu menjalani 
masa-masa buruk dalam hi- 
dup. 

Kami berbincang di sebuah 
apartemen di Jakarta Selatan 
yang didesain dengan sentuh- 
an feminin. Dari sofa hingga tembok 
dibalut motif flora berwarna pink. 

Windy lantas bercerita tentang Ya- 
yasan Jemima yang dinamai sama seperti 
bayi yang pernah bertahan tiga bulan di 
rahimnya. Lewat Yayasan Jemima, ia 
memiliki sejumlah anak asuh di Pu- 
logadung, Jakarta Timur. Ia membiayai 
pendidikan anak-anak itu sejak lima ta- 
hun terakhir. "Saya hanya ingin berbagi 
kebahagiaan dengan anak-anak itu," ka 
tanya, 

Lewat Yayasan Jemima yang didiri- 
kannya tahun 2007, Windy juga men- 
datangkan guru keterampilan seminggu 
sekali bagi sekitar 50 anak di Pulogadung 
Anak-anak asuhnya itu diajari beragam 
keterampilan, seperti mendaur ulang ba- 
rang bekas, membordir, dan memayet 
baju. 

Tentu saja Windy melepas riasan wa- 
jah dan mengganti sepatu hak tingginya 
dengan sandal jepit ketika berkunjung 
dan mengajak anak-anak itu berlibur, di 
antaranya mengunjungi Dunia Fantasi. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yasan Jemima kini jadi prioritas saya 
setelah berhenti terapi ingin anak. £ 
merasa jadi manusia paling berarti ketika 
membantu mereka, nbahnya. 

Selain menghibur anak-anak miskin di 
Pulogadung, Windy juga bersentuhan de- 
ngan keluarga mereka. Ta menyediakan 
diri untuk menampung keluh kesah para 
ibu muda di k a padat penduduk 
yang sering ih hati dan tidak 


yoritas anak-anak itu kini sudah 
duduk di bangku SMP dan SMA. Se- 
minggu sekali, Windy menyempatkan di- 
ri mengunjungi anak-anak asuhnya. Ta 
selalu membawa oleh-oleh beragam buku 
bacaan yang biasanya dibeli di Pasar 
Senen. “Saya ajak mereka agar berani 
bermimpi lewat buku,” kata Windy yang 
dipanggil tante oleh anak-anak asuhnya. 
Ta juga menularkan kebiasaan mem- 
baca dengan membagi-bagi buku untuk 
anak-anak di perempatan jalan raya. 
Windy sadar betul tentang manfaat buku 
untuk membuka cakrawala pengetahuan. 
Dulu, ia menyisihkan uang saku untuk 
membeli buku setiap dua hari sekali. Ia 
akan panik jika kakak-kakaknya mem- 
bicarakan buku yang belum dibacanya. 


“Cinderella” 


Buku, lukisan, dan jalan-ja- 
lan menjadi hiburan yang pa- 
ling digemari Windy. Ia gemar 
mengoleksi lukisan yang te- 
manye 
perempuan. Ia ber- 
jam-jam diam terpaku di de- 
pan lukisan yang disukainya. 

”Saya penikmat lukisan. 
ya nikmati, saya pajang, dan 
enggak mau dilepas kalau orang lain mau 
beli,” kata Windy yang lahir di Palembang 
dan tumbuh besar di Jakarta ini, 

Salah satu pelukis yang digemari Win- 
dy adalah Jeihan Sukmantoro, Saking 
cintanya dengan lukisan Jeihan, Windy 
menjadi duta untuk pelukis Jeihan. Win- 
dy juga merupakan satu dari 50 pe- 
rempuan Indonesia yang dilukis Jeihan. 

Tak melulu karya lukisan mahal, Win- 
dy sering kali berburu lukisan di pinggir 
jalan seperti ketika ia berwisata ke Bali. 
Asalkan nyantol di hati, lukisan itu pasti 
dibeli oleh Windy. 

Dari kecil, Windy tumbuh di ling- 
kungan keluarga dengan aturan ketat 
sehingga tak membuka cukup banyak 
ruang untuk bersenang-senang, Ketika 
masih sekolah, rekan-rekannya sampai 
menjuluki Windy sebagai si Cinderella. 
Orangtuanya pasti sudah akan menjem- 
putnya pulang jika ia ke luar rumah 
hingga lewat pukul sembilan malam. 
Windy pun dilarang mengikuti kegiatan 
luar sekolah, seperti menari, atau mo- 


Saking terkekangnya, impiannya s 
belum lulus kuliah cukup sederhana, ya- 
itu ingin nonton film midnight. Mimpi 
sempat diwujudkan setelah ia menikah. 
Tapi, ritme jam biologisnya yang sudah 
teratur membuatnya tak sanggup melek 
hingga larut malam. Julukan Cinderella 
yang harus pulang sebe- 
lum tengah malam itu 
terus melekat hingga ia 
lulus kuliah. 
ya dulu sudah sa- 
ngat nyaman dengan dir 
sendiri dan keluarga se- 
hingga enggak bei l. 
Benar-benar anak kelu- 
arga” kata bungsu dari 
tiga bersaudara ini. 

Windy sempat men- 
coba menjadi karyawan 
di sebuah perusahaan 
properti, namun tidak 
betah. Ta lantas memilih 
meneruskan mei 
bisnis keluarga. 
lebih banyak bertang- 
gung jawab untuk proses 
tender dengan rekanan 
bisnis. Dari usia dini, ia 
sudah diajak ayahnya 
meninjau proyek pem- 
bangunan jalan tol atau 
jembatan. Dengan me- 
ngenakan helm kecil, 
Windy belajar tentang 
cara kerja ayahnya. Se- 
lain bisnis kontraktor, 
Windy membeli rumah 
untuk kemudian direno- 
vasi dan dijual kembali. 

Kepedihan di masa lalu kini hanya 
menjadi seperti satu titik dalam per- 
jalanan hidup sang Cinderella. "Eny 
usah memikirkan 1 
lebih baik dan berpr 
pan,” kata Windy. 


di masa de- 


Windy Hartanto 


Lahir: 
Palembang, 5 Mei 1978 


Suami: 
Fredy Nugrahadi Hartanto 


Pendidikan: 
Bachelor Arsitektur Landscape 


@ Pekerjaan: 
- Direktur PT Meru 
- Duta untuk Pelukis Jeihan 
- Pendiri Jemima Foundation 


(OA 
FR 


K (GAN 


Perjalanan 


1 MI 


1 


FOTO-FOTO: KOMPAS/WAWAN H PHABOWO 


yang Menguatkan 


indy selalu bermimpi bisa meng- 
1 A / unjungi tempat-tempat yang di- 
bacanya di buku. Setidaknya tiga 


kali dalam setahun, ia menjadwalkan per- 
jalanan ke luar negeri untuk mewujudkan 
mimpinya itu. Jejak perjalanan Windy tam- 
pak dari foto-foto bi a suami yang 
dipajang di dinding apartemennya. Ia mi- 
salnya pergi ke rumah Indira Gandhi di 
India setelah rampung membaca buku bi- 
ografi tentang mantan Perdana Menteri 
India itu. 

”Dari banyak baca jadi banyak mimpi. 
Saya jadi bisa membayangkan apa yang ada 
di buku dengan traveling,” ujar Windy. 

Tempat lain yang ia datangi setelah 
membaca buku antara lain adalah Laut 
Merah, Museum Gothik di Barcelona, hing- 
ga ke Afrika untuk melihat langsung lokasi 
pengungsian perempuan-perempuan yang 
tertindas di sana. ”Kepikir terus, saya pengin 
lihat langsung” tambahnya. 

Hobi jalan-jalan sudah dinikmati Windy 
sejak sebelum menikah. Ia lantas me- 
nunjukkan beberapa tulisan perjalanannya 
yang dimuat di majalah. Selain ditemani 
suami, Windy sesekali bepergian ke luar 
negeri bersama orangtua atau mertuanya. 


« 


Perjalanan semakin 
menguatkan hubungan 
antarkeluarga. Hubungan 
keluarga yang harmonis 
itu pula yang menguatkan 
Windy. 


Ia lalu menunjukkan piring keramik yang 
dibuatnya berdua dengan sang ayah di 
Cappadocia, Turki. 

Perjalanan semakin menguatkan hu- 
bungan antarkeluarga. Hubungan keluarga 
yang harmonis itu pula yang menguatkan 
Windy. ”Papa dan mertua jadi teman tra- 
veling yang paling asyik. Kalau pulang tra- 
veling selalu dipenuhi hal bermanfaat dan 
ilmu baru. Ada kesenangan yang enggak 
bisa dijabarin,” ujar Windy. (WKM) 


26 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


CINTAI 


SEBELUM PUNAH 


LAH 


Erni Pongpadati mempraktikkan teknik menenun. 


Kain tenun Toraja semakin langka. 
Akankah kita membiarkan 
warisan luhur ini punah ditelan 
zaman? 


OLEH MYRNA RATNA 


rni Pongpadati (40) meluri 
E kan kakinya sehingga telapak 

nya menjejak balok kayu yang 
diletakkan di bawah alat tenun. Je- 
jakan itu membuat benang-benang 
tenun berwarna biru, krem, kuning, 
dan merah itu menegang. Dengan 
cekatan tangannya memasukkan bi- 
lah kayu yang "membawa” untaian 
benang saling menelisik, dan sreett... 
ketika ditarik, jalinan itu membentuk 
kain tenun yang makin lama makin 
panjang. 


Teknik menenun yang dipraktik- 
kan Erni yang berasal dari Desa 
Sad'an Malimbong Tobarana, Kabu- 
paten Toraja Utara, itu menghasilkan 
kain jenis paramba, ng di- 
penuhi dengan garis: 
ni yang cerah. 

Di sebelahnya, Yeni Bulo (36), me- 
nenun dengan cara yang lebih rumit. 
Motif yang ditenunnya tercetak di 
balik kain, mirip teknik menenun 
songket. Ini adalah teknik paruki, 
yang menurut Yeni lebih sulit. 

Ketika menenun di teras Museum 
Tekstil Jakarta, puluhan siswa sekolah 
mengelilinginya dengan pan- 
dangan penuh takjub. Puluhan mata 
anak-anak itu menatap lekat ke arah 
j tangan Erni yang demikian 
lincah memasuk-masukkan bilah ka- 
yu di antara be: , sekaligus meng- 
“gerakkan kakinya. 
ah lihat kan, susah sekali mem- 


FOTO -POTO: KOMPAS/MY ANA RATNA 


buat satu lembar kain seperti yang 
dipajang di museum itu. Bisa ber- 
minggu-minggu membuatnya,” kata 
ibu guru yang memandu para siswa 


merupakan kerja sama Ya 
Melo dan Museum Tekstil Jakarta, ini 
memamerkan aneka kain tenun yang 


al dari Kabupaten Toraja, Ma- 
masa, Mamuju, dan Rongkong. 
Makin langka 
Keterampilan menenun yang di- 


peragakan Erni dan Yeni makin sulit 
ditemui di antara perempuan Te 
meskipun sebetulnya wilayah ini me- 
miliki tradisi menenun s turun 
“temurun, dari satu generasi ke ge- 
nerasi berikutnya. 

Tengoklah mi 
langka berupa 


nya sebuah koleksi 
ain tenun berwarna 


putih yang sang dimakan usia 
yang memiliki ur n ujung benang 
yang berbentuk kepang. “Ini adalah 
contoh kerudung yang digunakan pe- 
rempuan Toraja di masa lalu ketika 
berkabung karena kematian suami- 
nya,” kata Dinny Ju 
Toraja Melo, yang sejumlah koleksi 
kain tenunnya dipamerkan di mu- 
seum ini, 

Kain pote lullung ini bermotif se- 
derhana dan di ujung kain menjun- 
tailah pintalan-pintalan benang yang 
ditenun kepang atau mangka'bi. Ada 
juga kain polos yang jika diperhatikan 


dengan teliti memiliki tenunan "ter- 
sembunyi”-saking halusnya-yang di- 


sebut pa'bunga bunga Cuni 
Seberapa sulitnya membuat mang- 


Peserta 
pelatihan 
teknik tenun 
kepang, 


Salah satu 
kain tenun 
ang 


dipamerkan. 


ka'bi, puluhan pengunjung museum 
sore itu bisa merasakannya. Mereka 
mengikuti pelatihan membuat teknik 
kepang toraja yang kan Keiko 

Kusakabe, ahli tenun Sulaw asal 
Jepang. 

Teknik kepang bermanfaat untuk 
berbagai kegunaan dalam proses 
nenun. Namun dalam 
seperti pembuatan 
knik kepang biasanya digunakan un- 
n penutup tas, juga pada 
angnya. Pembuatannya tidak 
mengoptimalkan kelima jari 
tangan penenun, tapi juga jempol ka- 
ki! 

Sayangnya, keterampilan menenun 
dengan berbagai teknik itu pe! 
mulai punah. Sebagai contoh, teknik 


menenun dengan menggunakan kartu 
berbentuk segi empat-kartu bisa ter- 
buat dari gading atau tulang, yang 
ujungnya dilubangi agai tempat 
keluar masuknya benang yang ber- 
warna-warni-yang merupakan teknik 
menenun yang sangat tua di duni 
Saat ini, teknik seperti itu hanya bi: 
ditemukan di Mamasa, Sulawesi Ba- 
rat, 

Bayangkan, untuk seutas ikat ke- 
pala ukuran 3 cm x 164 cm misalnya, 
dibutuhkan pengerjaan dengan meng- 
gunakan sekitar 28 kartu yang di- 
bolak-balik mengikuti irama jari pe- 
nenun sehingga menghasilkan rajutan 
yang sangat rapat, dengan motif yang 
kompleks. Pembuatannya pun mem- 
butuhkan waktu lama. 

”Penenun yang masih bisa me- 
lakukan teknik kartu sudah langka, 
mungkin di Mamasa tidak sampai 
san orang. Bahkan di Sa'dan, To- 
aja Utara, sudah musnah sama se- 
kali,” kata Dinny. 


Suporter tenun 
Dari ujung barat sampai ujung ti- 
mur Nusantara, sejumlah provinsi di 


Indonesia sebetulnya memil 
menenun dengan keunikan ma- 


disi itu mulai menghilang hampir di 
semua wilayah. 


akat Indonesia ber- 
hasil dibangkitkan dengan gerakan 
mencintai batik, sudah waktunya 
kampanye serupa juga diterapkan pa- 
da tenun, "Pendekatannya harus dua 
arah, baik dari para suporter tenun 
maupun masyarakatnya. Contoh yang 
paling bagus adalah industri kain sut- 
ra di Thailand yang didukung dengan 
program one village one product dan 
didukung penuh oleh r: 
tunya,” kata Dinny. 

Yang dimaksud "suporter tenun” di 
sini adalah pihak-pihak yang meng- 
gerakkan kecintaan pada kain tenun. 
Mereka bisa masyarakat biasa, pe- 
ngumpul kain tenun, organisasi peng- 
adaan produk tenun, perusahaan, 
sampai pemerintah. Kampanye yang 
bisa dilakukan mulai dari edukasi, talk 
show, pengetahuan tentang produk, 
sampai peragaan mode. 

Intinya, cepatlah berge 
kehilangan sebuah wari 


k atau kita 
n luhur, 


p€ KOMPAS 


MEDIA PARTNERS 


KOMPAS 


ktv tvb atv 
28 UHF 47 UHF 32 UHF 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS 


Inspirasi Indor 


RENA 


Anti 


FOTO G9 5ru 
cerarian FAST Stm 
bctv khatulistiwatv 
A0 UHF 39 UHF 


PAN ORUFP Gg 


UNITED STATES BRASIL 


& Sakehan Komar TV Lan Bermareng sa 
| - | | www.kompas.tv/live | KOlrpas, 
makassartv dewatatv rbtv tvb mostv 
23 UHF 23 UHF 40 UHP 46 UHF 82 UMP 


SIA PAGE MBAA 


tar 


Saksikan F1 GP Japan 


Hari ini 


| Pukul 12.30 WIB 


Live ! 


MERKKAKANAN) DRIVER STANDING #AKKKKKKAKAKAAK, 


stv 
34 UHF 


Kormula Z” 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 27 


PARODI 


”Faith” 


OLEH SAMUEL MULIA 


suatu pagi saya membaca status seorang teman yang 
D: posting-nya di salah satu social media. Begini 
bunyinya, ”Mau berangkat jam 10 malam, sampai jam 
segini visa belum keluar” Di lain kesempatan rekan kerja 
saya ke luar negeri. Pesawat yang ditumpanginya berangkat 
pukul tujuh malam, sampai pukul lima sore visa belum juga 
di tangan. Maka ia tetap berangkat ke lapangan terbang, 
singkat cerita visanya di genggaman tangan tepat sekian 
menit sebelum check-in counter ditutup. 


Panik 


Seandainya kejadian itu sedang Anda hadapi, apa yang 
akan Anda lakukan? Kalau saya? Sudah saya batalkan saja 
kepergian itu. Apalagi orang macam saya ini semua harus 
terkontrol, semua harus dalam aturan main yang benar, 
semua harus sesuai prosedur, semua harus begini, semua 
harus begitu, Maka sering kali saya mati mendadak karena 


Menggerutu dan mempertanyakan sebuah keadaan adalah 
ciri khas hidup saya. Mengapa dia kok gitu, mengapa kok 
harus begini. Mengapa saya yang harus mengalami ini, 
apalagi kalau peristiwanya datang tapi salah alamat ke 
tempat saya. Seperti beberapa bulan lalu, saya pernah 
bercerita kalau sebuah provider melayangkan surat agar saya 
sesegera membayar tagihan CDMA. 

Saya ini jengkel karena saya tak pernah menggunakan 
CDMA. Peristiwa itu membuat saya bertanya mengapa hal 
ini harus menimpa saya, sehingga jadwal kerja saya p 
am itu sudah berjuta juta kali 

terjadi, tetapi toh sel ja saya naik pitam. Sehingga saya 
Louis Vuitton sendiri sering kewalahan dan kelelahan oleh sifat saya yang 
tidak fleksibel, 

Belum lagi saya ini didukung de- 


PESONA PANGGUNG PARIS | #5" 


AFP/MARTIN BUREAU 


ngan 
menggu- 
Paris menjadi kota terakhir hir juga tak kalah memukau, Apalagi, — hatkan Februari lalu, yaitu gaun merah an dari mutiara dan tas berbentuk hula nakan ka- $ 
ini digelar dengan latar bel dari kulit yang tembus pandang karena camata 


perhelatan pekan mode musim 
semi/panas 2013. Di kota mode ini, 
pada 25 September-3 Oktober lalu, 


empat buah: eskalator motif berlubang dengan teknik laser 
h satu bagian Museum Louvre, Es- cut, kali ini Valentino juga tampil de- 
alator ini tak hanya menjadi penghias — ngan beberapa gaun tembus pandang 


yang negatif. 
Jadi sudah ti- 
dak fleksibel, 


yang pernah menja 


ruang, tetapi juga berfungsi sebagai —— Gaun-gaun tersebut oleh dua de- tahun 1993, mengomentari koleksi Ch- negatif pula. Be- 1 
rumah mode tampil memesona, baik — catwalk bagi para model yang tampil sainernya yaitu Maria Grazia Chiuri anel. (AP/REU RAPH/IYA) narlah kata pepatah - 
scara berpasangan seperti kembar. dan Pier Paolo Piccioli, dibuat berteks- sudah jatuh tertimpa 


dalam koleksi maupun tata 


Adalah seniman instalasi dan ukir, tur karena motif berupa lubang-lubang tangga, tertimpa CDMA 
panggung. Daniel Buren, yang mengubah Louvre kecil. pula. 
menjadi sebuah pusat belanja. Salah Maka kalau kembali pada kejadi dengan ke- 


ktor Robert De Niro dan su- satunya dengan menambahkan empat Jennifer Lopez 
Apwmot Natalia Vodionova tu- — eskalator yang di beberapa bagian pi- 

rut hadir dalam pergelaran bu- jakannya diwarnai garis-garis ku- 
sana Christian Dior di hari keempat ning:putih, 
rangkaian pekan mode, Pergelaran hari” Karya artistik Buren pula, 


pribadian saya yang seperti itu maka setengah 
mati. Maka sebelum saya mati beneran, dan daripada saya 
diserang rasa panik, saya akan mengambil keputusan untuk 
membatalkan pergi. Karena tidak fleksibel, maka acapkali 
keputusan yang saya buat hanya memiliki satu tujuan yaitu 


aitu Les 


n depan ini, dibuat dari Pbahari 


itu menjadi debut bagi Raf Simons  Deux Plateaux, yang kali ini menjadi  tulle hitam. melindungi i kekecewaan, dari kegagalan, dari 

untuk koleksi busana siap pakai. Si- inspirasi bagi Mare Jacobs, direktur — Sebelumnya, J-Lo bersama Smart porak-porandanya hati saya, 

mons adalah direktur kreatif Dior kreatif LV. Les Deux Plateauxatau yang dan putrinya, Emme Anthony, juga 1 

pengganti John Galliano yang dipecat dikenal juga dengan sebutan Buren's menghadiri peragaan ko- Skenario 

Dior 18 bulan lalu. Columns adalah karya instalasi abstrak lesi Chanel yang mem- Kalau mengambil soal visa diatas, saya sendiri tahu 
Pujian pun datang dari penonton yang berada di pelataran Palais perlihatkan desain dan bahwa saya tak memi : ngdi 


as 
kedutaan besar untuk mengeluarkan visa sesuai dengan apa 
yang saya kehendaki, Saya tahu, saya ini orang biasa yang tak 
berdaya dan tak memiliki kuasa untuk menghubungi orang 
dalam untuk mempercepat pembuatan visa itu, saya tahu 
bahwa dunia di luar tak bisa saya kontrol, tetapi susah sekali 
rasanya untuk menerima keadaan itu. 

Kekecewaan yang s 
karena saya senang sek: 
semua kejadian di luz 
bayangkan itu tidak te 
Isalnya, kalau saya bepe 


begitu acara yang hanya berlangsung 15 Paris, Bentuknya berupa kisi-kisi yang bahan yang sangat ber- 
menit itu usai, Di belakang panggung, terdiri dari 260 kolom dengan tinggi agam. Karl Lagerfeld, 
tepuk tangan dari para model dan kru yang berbeda. ng desainer, memberi 
menjadi penghargaan besar bagi Si- — Dalam koleksinya, Jacobs menghu- banyak pilihan mu- 
mons, desainer yang sebenarnya lebih bungkan Buren dengan "Pola dari baju re- 
akrab dengan dunia adibusana. Apalagi,” Damier”, yaitu motif kotak-kotak yang nang, bolero ber- 
Simons juga hanya punya pengalaman menjadi ciri khas tas LV. Motif ini ' bahan wol yang 
bekerja untuk label dengan reputasi terutama diaplikasikan dalam tas, ter- dipadukan de- 
yang lebih kecil dibandingkan Dior, masuk busana yang populer di tahun ngan celana pan- 
itu Jil Sanders dari Jerman. 1960-an, yaitu gaun pendek dan celana jang dan gaun, 
ya memikirkan kembali ide mi- pendek. Warna muda—kuning, hijau gaun sebatas pa- 
, minimalis berarti daun, dan persik-yang dipadukan de- ha hingga yang 
mengasyikkan, dan be- ngan putih cukup mendominasi dalam — menyentuh 
bas, Idenya berasal dari karya Dior di koleksi ini. s 
era 60 dan 70-an,” tutur Simons, pe- "Saya ingin keluar dulu dari desain 
asal Belgia. yang punya alur cerita dan membuat 
ng memukau penonton pa- sangat geometris dan ma- 
da malam itu dimulai dengan meng- atis,” komentar Jacobs 
kreasikan jaket berlekuk tubuh, Jaket 
yang populer di tahun 1947 ini diubah Sehari sebelumnya, 
menjadi rancangan yang bisa diterima koleksi Valentino juga 


kan juga datang 
dan membuat skrip atas 
an kalau skrip yang saya 
a jengkelnya setengah mati. 
an bersama teman, maka se- 
belum peristiwa itu terjadi « mulai membayangkan dan 
merencanakan bahwa acara bepergian itu akan begini, akan 
begitu, akan ini, akan itu. Dan nanti kalau dalam kenyataan 
skrip saya tidak berjalan seperti yang saya kehendaki, saya 
mulai naik pitam. 

. Anda pikir 


naik pitam ke ter 


ak bisa menjadi sutradara kehidupan ini, apal ag kehidupan 
orang lain dan kehidupan yang akan datang. Si 
mengharap orang lain atau kk suai dengan 


pada saat ini, yaitu pantsuit (setelan meski label dz skenario kadang tidak 
celana panjang dan jas)-yang pernah ini tetap tampil baik, buat s Hidup saya 


populer di era 1980-an-bergaya an- dengan ciri kha 
drogini. sainnya Pa kon- 

Desain yang mengikuti lekuk tubuh 
juga terlihat pada gaun ber- 


selalu begitu, 

Kalau ingin memiliki sebuah hubungan asmara 
membuat skenario supaya pa 
yang saya mau, Anehnya, semaki 


juga 
angan saya melakukan apa 
aya tahu bahwa ascripted 


garis potong jas, yang be- 1 musim love affair itu tidak benar, saya berbuat kekeliruan 
berapa di antaranya diberi gugur/dingin itu. Saya tak bisa menerima kalau pasangan saya diam 
detail lipit. Detail ini ter- yang diperli- ketik: mengirim pesan 1 missed you. Atau saya tak bisa 


inspir lipit Dior yang 
populer di era 1950-an, 
Dior juga memperli- 


menerima kalau saya mengirim emoticon hug, saya tak 
menerima balasan apa pun. Sehingga tidak mendapat 
respons yang sesuai skrip yang saya harapkan, meninggalkan 


hatkan — gaun-gaun : saya dalam keadaan limbung dan merasa tidak bernil. 
pendek bermateri- #g Saint Beberapa hari lalu, saya bertanya mengapa semua itu 
kan parasut yang Ora Laurent terjadi. Mungkin ini faktor utamanya. Saya ini tidak memiliki 


Pase KETAIN Jaith atau keyakinan tentangapa yang saya jalani, tentang apa 

Christian yang sudah saya terima, tentang apa yang saya cintai. Faith 

Dior itu yang memampukan T set my partner free, I set ms 

Karena semakin saya genggam dan tak membi: 

semakin kental kalau saya menunjukkan tidak memil 
kepercayaan tentang apa yang saya jalani, 

Bi saya kehilangan Jaith, saya kehilangan segalanya. 

£ ya protes pada 
. Tanpa faith saya 
ya yang keliru, bukan 
orang lain. Tanpa faith, saya akan limbung, ngomel, protes, 
dan bukan malah memperjuangkan sebuah kehidupan de- 
ngan hati legowo. 

Nurani saya nyamber. "Elo tahu kenapa hidup elo itu 
sungguh menyedihkan? Karena elo mau orang berubah 
untuk elo, tetapi elo mau orang menerima kalau elo sendiri 
enggak mau berubah.” 


ringan, yang meng- $ 
hasilkan efek re- 
fleksi ketika difo- 
to. Kesan futuri 
tik 
pada desain kla- 
sik, yaitu swe- 
ater yang dipa- 
dukan dengan 
rok lebar, 
Eskalator 
Pergelaran 
Louis Vuitton 
(LV) di hari ter- 


GETIY IMAKP AGS, 
PASCAL LE SEGRETAIN 


Valentino 


TY IMAPP AGES 
PASCAL LE SEGRETAIN 


Hermes 


3 5” | JAKARTA, Rabu, 10 Oktober 2012 


S BULAN Sesi |: Jam 10.00 Sesi II : Jam 14.00. Twin Plaza Hotel (Slipi) 
kowe" | SEMINAR STRATEGI MEMBELI BANYAK PROPERTI 


Bersama Bp. - Junaedy, agar buku National Bestseller Strategi Membeli Banyak Properti 
TANPA UANG TANPA KPR & 6 Bulan Bisa Beli Properti Kontan! Tanpa Uang Tanpa KPR 


0 aa Mt Gonameoh “FREE, SMS : NAMA KOTA SESI KE 081 357 311 979 


Givenchy 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


28 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


“Every moment has its pleasures and its hope.” 


utipan yang 

menyiratkan adanya sisi positif 

di balik semua peristiwa 

ini berasal dari novel klasik 

Mansfield Park karya penulis 
ternama asal Inggris, Jane Austen. Lahir 
pada 16 Desember 1775, Austen kerap 
menuangkan realisme dan realitas sosial 
lengkap dengan “bumbu" sejarah dalam 
karyanya 

Novel yang telah diadaptasi ke dalam 
bentuk film ini ditulis pada Februari 
1811 sampai dengan 1813, hingga 
akhirnya diterbitkan pada Mei 1814 
Dikisahkan tentang Fanny Price, ga 
muda yang berasal dari keluarga miskir 
dan diangkat oleh kerabatnya yang 
bergelar bangsawan. 

Berlatar belakang lingkungan sosial 
bangsawan Inggris era 1800-an, Fanny 
menampilkan sosok perempuan yang 
mandiri atas pergumulan hidupnya 
antara cita-cita dan cinta. Meskipun 
acap kali mendapatkan perlakuan tak 
menyenangkan di keluarga baru, ia tetap 
berusaha menemukan sisi positifnya 
Bahkan, harap: ntuk mendapatkan 
cinta dari pria pujaannya pun akhirnya 
terwujud meski harus membutuhkan 
perjuangan, Hal ini sejalan seperti 
penggalan kalimat yang dituliskan Austen 
di atas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Harapan lain 

Pergumulan Fanny dengan kondisi 
sosial lingkungan bangsawan barangkali 
kurang relevan dengan kondisi sosial 
di Indonesia. Namun, perjuangan dan 
kepekaan untuk melihat hal positif patut 
diteladani, terutama bagi para penghuni 
Ibu Kota, 

Hampir setiap hari warga Jakarta 
dipusingkan dengan kemacetan jalan. 
Kemacetan terjadi pada pagi hari saat 
berangkat kerja serta sore hingga malam 
hari saat pulang kerja. Ini terjadi antara 
lain karena semakin meningkatnya 
jumlah kaum pekerja di Provinsi DKI 
Jakarta dan jumlah jam bekerja 

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI 
Jakarta, jumlah penduduk yang bekerja 
(usia di atas 15 tahun) di Provinsi DKI 
Jakarta pada Februari 2012 sebesar 
4,72 juta orang. Angka ini mengalami 
peningkatan sekitar 249,6 ribu orang 

andingkan data Februari 2011 

Sementara itu, jumlah pekerja 
penuh waktu (full time worker) 
dengan jam kerja 35 jam ke at: 
minggu mencapai 88,14 persen c 
total penduduk yang bekerj 
mengherankan jika hingga larut malam 
masih ada pekerja yang lalu lalang dan 
kepadatan lalu lintas semakin tak dapat 
diprediksi. 


per 


, Kw BULU 


Akan tetapi, 
apakah keruwetan lalu lintas akan 
selalu menguras energi Anda karena 
kerap memicu amarah? Apakah hal 
tersebut membuat Jakarta seolah- 
olah tak ada yang dapat diandalkan? 
Menganggap kemacetan sebagai 
tantangan dan tak akan menyirnakan 
harapan dari sosok sang pundi-pundi 
penghidupan adalah hal yang dapat 
dilakukan agar Anda menemukan sisi lain 
di baliknya 


Tawarkan kenikmatan 

Temukan sensasi berbeda dari Ibu 
Kota dengan mengunjungi M Cafe yang 
terus menawarkan suguhan-suguhan 
tak biasa. Seperti halnya yang telah 
dilakukan pada 13 September 2012 
um kembali 
meluncurkan Magnum Gold di M Cafe, 
Grand Indonesia, Jakarta, Anda dapat 
menikmati sebuah kemewahan es krim 
vanila lembut dengan saus 
caramel yang dilapisi deng: 
belgia berwarna emas 

“Wall's Magnum secara khusus ingin 
memanjakan para pleasure seekers 
di Indonesia dengan menghadirkan 
Magnum Gold. Ini adalah inovasi yang 
merupakan plesureable masterpiece: 
Kami percaya bahwa setiap orang berhak 
memperoleh pleasurable masterpiece 
yang selalu bisa didapatkan dalam 


1 cokelat 


eat ITN 


“ 


keseharian mereka," ujar Brand Manager 
Wall's Magnum Oky Andries 

Sutradara asal Hollywood Bryan 
Singer dan aktor pemenang piala Osc: 
Benicio Del Toro pun turut berpartisipasi 
guna memperkenalkan pleasurable 
masterpiece terbaru dari Wall's Magnum 
Upaya ini diharapkan mampu semakin 
menginspirasi para pleasure seekers 
dalam peluncuran Magnum Gold. 


Ice Cream & Marketing Services 
Director Unilever Ira Noviarti 
menambahkan, Magnum Gold disebut 
sebagai masterpiece karena memiliki 
karakter yang unik dengan cokelat 
bernuansa gold. Hal ini diharapkan dapat 
menjadi 


iguhan pilihan untuk para 
a kenikmatan. 
an Magnum Gold di 
Indonesia bekerja sama dengan World 
Chocolate Master sekaligus ahli chocolate 
sculpture (seni ukir cokelat) Gerhard 
Petzl. Kali ini Gerhard menampilkan 
keahliannya dengan membuat sebuah 
masterpiece yang menggabungkan 
pleasurable items ke dalam satu stik es 
ktim Magnum Gold berukuran raksasa 
“Ini salah satu masterpiece saya 


WIRA PRIHANTO 


yang paling unik, Selain itu, ini menjadi 
tantangan besar bagi saya untuk 
menciptakan pleasurable items yang tak 
terpisahkan dari keseharian para pleasure 
seekers dalam bentuk es krim Magnum 


Selain mengundang para pleasure 
seekers dalam Gold Party by Magnum di 
M Cafe Jakarta (14/9), Wall's Magnum 
mempersembahkan masterpiece 
yang ditayangkan di Trans TV berjudul 
“Magnum Gold Symphony" (30/9) 
Acara lainnya adalah roadshow di tiga 
kota besar dari “Gold Masterpiece", 
pembagian emas senilai total 3 kg 
ntuk pleasure seekers, bertempat di 
Bandung Super Mal (19-21 Oktober), 
Surabaya Town Sguare (2-4 November), 
Central Park Jakarta (16-18 November) 
Rangkalan acara ini dilakukan demi 
memanjakan pleasure seekers dengan 
pleasure masterpiece yang bisa selalu 
hadir seperti halnya Magnum Gold. 
Jadi, masih ada harapan untuk 
merasakan kenikmatan di balik 
kepadatan kota metropolitan, bukan? 
KLAN/GPWJ 


AS GUOD AS 


For Pleasure Seekers 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Mandi Malam, 
Perluhah? 


epulang kerja, Mira (33) masih 
Ssst diri berolah raga di 
bilangan Senayan, Jakarta. Baginya 

ini salah satu cara menghindari “jam 
macet", mengingat perjalanan menuju 
rumahnya, yang berada di kawasan satelit 
Ibu Kota, amat padat saat jam pulang 
kantor, Setiba di rumah, hanya satu hal 
yang ingin segera ia lakukan: merebahkan 
diri di kasur dan melupakan seluruh 
kepenatan setelah seharian beraktivitas, 

la hanya membersihkan wajah, cuci 
kaki dan tangan, mengganti baju, lalu 
beringsut ke balik selimut. Ya, mandi 
sering tidak masuk dalam rutinitas 
malamnya. Alasannya beragam, mulai 
karena terlalu lelah, tak ingin membuat 
rasa kantuk yang mulai terasa jadi hilang 
karena tubuh terkena air hingga takut 
menjadi sakit jika mandi malam karena 
tubuh sedang dalam kondisi kelelahan. 

Lain halnya dengan Sisca (33). Sejak 
duduk di bangku kuliah, ia punya “ritual 
khusus" setiap kali pulang bepergian. 
la akan langsung menuju kamar 
untuk membersihkan wajah dengan 
menggunakan losion pembersih wajah 
dan penyegar, mandi, lalu menggunakan 
krim malam serta body lotion sebelum 
tidur. Meski kadang “ritual” ini 
mengundang komentar dari orang-orang 
terdekatnya karena heran dengan proses 
yang cukup memakan waktu hanya untuk 
beranjak tidur, Sisca tetap melakoninya. 
“Saya senang merasakan sensasi 


Silelus Kulit 
urvei terhadap 800 perempuan di 
Indonesia yang dilakukan oleh Citra 
mengungkapkan, sebanyak 80 persen 
perempuan Indonesia tidak memahami 
proses yang terjadi pada kulit saat malam 
hari. Akibatnya, perawatan terhadap kulit 
tidak berlangsung secara tepat dan tidak 
memberi hasil yang diharapkan, 

Perawatan kulit perempuan telah lama 
menjadi isu yang tak habis diperbincangkan, 
diteliti, dan berkembang. Sejarahnya 
bisa ditarik kembali hingga ke masa 
Cleopatra, Ratu Mesir yang terkenal akan 
kecantikannya. Konon, ialah yang pertama 
kali berinovasi dengan mandi susu dan 
menggunakan garam laut untuk menjaga 
kehalusan dan keindahan kulitnya. 

Tak ubahnya di Indonesia, dunia 
perawatan tubuh pun telah mengalami 
perjalanan panjang, Setiap suku 
mengembangkan produk kecantikannya 
tersendiri, yang memanfaatkan bahan-bahan 
alami sebagai formula dasar. Lulur, misalnya, 
yang kini berevolusi dalam teknologi dan 
kemasan modem. Kendati demikian, 
kesadaran untuk merawat kulit sesuai 
kebutuhannya belum banyak merambah di 
kalangan perempuan. 

Kian sempitnya waktu dituding 
sebagai penyebab banyak perempuan 
enggan memerhatikan kesehatan kulit. 
Padahal, perawatan kulit sehari-hari hanya: 
memerlukan beberapa langkah mudah. 
Selain mandi dua kali sehari untuk menjaga 
kebersihannya, dengan menggunakan body 
lotion untuk menjaga kelembapan kulit, 


Ya, kulit membutuhkan perlakuan 
yang berbeda pada siang dan malam hari 
mengingat tugasnya yang juga berbeda, 
Pada siang hari, kulit bertugas melindungi 
tubuh dari pengaruh buruk lingkungan, 
seperti AC, sinar ultraviolet dari matahari, 
dan polusi, Oleh karena itu, diperlukan 
penggunaan losion kulit yang mengandung 
pelindung UVA dan UVB. 

Lain halnya ketika malam menjelang. 
Inilah masa ketika kulit melakukan proses 
regenerasi dan peremajaan kulit. Namun 
ternyata, dari hasil survei yang dilakukan 
oleh Citra tersebut, sebanyak 75 persen 
tesponden mengaku tidak menggunakan 
body lotion pada malam hari. Sebabnya 
simpel, karena tidak terbiasa dan rasa malas 
yang mengungkung 

Padahal, pada malam hari kulit 
melakukan proses regenerasi dua kali lebih 
banyak dan kandungan air pada kulit hilang 
25 persen lebih tinggi dibandingkan pada 
saat pagi atau sore hari. Dengan kata lain, 
kulit banyak kehilangan kelembapan dan 
butuh kerja esktra untuk proses regenerasi, 

Oleh karena itu, kulit membutuhkan 
pelembap khusus yang akan terserap 
dengan lebih baik ketika malam. Pasalnya, 
pembelahan sel kulit terjadi bervariasi 
sekitar 30 kali dalam waktu 24 jam, dengan 
pembelahan terbesar pada malam hari 
dan terkecil pada siang hari. Itu sebabnya, 
penyerapan bahan aktif lebih baik pada 
malam hari. Akan tetapi, kulit yang masih 
terpapar debu, kotoran, dan polusi dapat 
mengganggu proses regenerasi berjalan 


dan hanya 4 dari 9 perempuan yang 
menggunakannya pada malam hari. 

Banyak perempuan beranggapan 
bahwa kulit wajah lebih sensitif dan 
lebih penting—sehingga kesehatannya 
perlu dijaga secara ekstra—ketimbang 
tubuh. Padahal, meskipun seharian 
penuh berada di dalam ruangan dan 
menggunakan kendaraan pribadi, 
debu, kotoran, dan polusi tetap mampu 
menempel di seluruh pori-pori kulit yang 
terpapar udara bebas, 

Di satu sisi, masih banyak yang 
beranggapan bahwa mandi malam tidak 
baik untuk kesehatan. Padahal, manfaat 
mandi malam ini bisa lebih dari sekadar 
membersihkan tubuh. Kegiatan sederhana 
ini bisa menjadi sumber kenikmatan Anda 
saat terlelap tidur. Benarkah? 


Relaksasi 

Mandi, terutama dengan air hangat, 
ternyata ampuh membuat otot dan tubuh 
yang tegang menjadi rileks. Akibatnya, 
orang bisa tidur lebih nyenyak dan 
berkualitas, Itu sebabnya pula, mandi 
malam justru kerap disarankan pada 
mereka yang mengalami insomnia. 

Oleh karena itu, tak ada salahnya 
meluangkan waktu tambahan sekitar 
15-30 menit untuk membiarkan tubuh 
berada di bawah pancuran air sebelum 
tidur, 

Para dermatologis juga menyarankan 
agar mandi dan menggunakan pelembap 
di malam hari, tepat sebelum tidur 


halusnya di kulit, terlebih saat pagi hari,” 
ujarnya beralasan, 

Sisca termasuk segelintir orang 
yang memiliki kesadaran tinggi untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, 
bahkan pada saat malam hari, Faktanya, 
berdasarkan survei yang dilakukan oleh 
Citra, 9 dari 10 perempuan di Indonesia 
yang mengaku menggunakan body lotion 


Penggunaan Hand and Body 
lotion yang tepat pada malam 


hari sag 
pads 


as an 


Mmenting karena 
kandungan 
hilangnya 
ka, dir pada kulit 25Yo 
leh tinggi dibandingkan pagi 
atau kulit 
membutuhkan pelembab tubujf 
khusus pada malam hari sa ' 
kulit tubuh banyak kehilangan 
kelembapan dan butuh bekerja 


sore, karena itu 


ekstra untuk prosek rasi 
Selain itu, pada 
kulit bekerja 2x 


jang 


dibandingkan 
hilangnya kelembaban 
banyak terjadi 


tengah malam dan menurun 


paling saat 


malam. Hal ini untuk membantu 
memperbaiki kondisi kulit yang banyak 
kehilangan air. Ketika tidur, kandungan 
air akan lebih mudah terserap ke dalam 
kulit. Lagipula, kotoran dan bakteri yang 
menempel di tubuh bisa menciptakan bau 
yang tak sedap. (IKLAN/ADTJ 


hingga sia hari set 


2g: 
kulit akan sau 
produ 
yang £ 
memberi 


manfaat 
kulit 


malam hari, 


" “en | 


dan salnsi « 
kare 
kan waktu 


perbaikan sel ku 

tu penting sekali 
gunakan body h.. 
antioksidan seb 
pada 


wdut, 


karena mesin waktu 


Tidur Berkualitas - 
Kulit Sehat 


eberapa sering Anda mendapat 
S anjuran untuk tidur cukup dan 

berkualitas? Jangan bosan-bosan 
jika diingatkan karena walau banyak 
yang paham arti pentingnya bagi 
kesehatan tubuh, toh nyatanya masih 
banyak yang menganggapnya bukan hal 
esensial. Padahal, tak hanya kebugaran 
tubuh yang menjadi baik, kondisi kulit 
pun menjadi terawat. 

Hubungan antara tidur dan 
kesehatan kulit telah lama menjadi 
fokus perhatian para peneliti dan ahli 
dermatologis. Salah 
satu demartologis 
dari Washington 
Institute of Dermalogic 
Laser Surgery pun 
menegaskan, seseorang 
terlihat lebih tua dari 
usia sesungguhnya 
disebabkan oleh dua 
hal, Sebesar 10 persen 
karena faktor genetik 
dan 90 persen sisanya 
karena pengaruh 
lingkungan, serta gaya 
hidup. 

Artinya, faktor 
terbesar yang memengaruhi kulit Anda 
tergantung dari diri sendiri dan bisa 
dikontrol. Salah satu di antaranya adalah 
waktu tidur yang cukup dan berkualitas. 
Orang dewasa dianjurkan setidaknya 
tidur enam jam dalam sehari. Terlalu 
banyak atau terlalu sedikit tidur memberi 
efek yang tidak baik bagi kebugaran 
tubuh. 


Manfaat tidur 

Sama seperti kinerja mesin, 
tubuh manusia pun perlu waktu 
tehat dan mendapat kesempatan 
untuk mengembalikan staminanya. 
Tidur memiliki peran signifikan 
untuk perkembangan otak setiap 
manusia, yang mencakup kemampuan 
berkomunikasi, berbicara, dan kinerja 
memori. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tak hanya bagi 
perkembangan 
otak, emosi, 
dan kebugaran 
tubuh, tidur 
pun berperan 
penting bagi 
kesehatan kulit. 


Tak cuma pada kemampuan kognitif, 
tidur juga memengaruhi kestabilan 
emosi dan fisik seseorang. Akibatnya, 
jika kurang tidur, meningkatkan risiko 
terkena stres dan darah tinggi. Orang 
yang kurang tidur juga umumnya 
menjadi mudah marah, pelupa, sulit 
berkonisentrasi hingga kurangnya 
kemampuan untuk membuat keputusan. 

Akan tetapi, tak hanya bagi 
perkembangan otak, emosi, dan 
kebugaran tubuh, tidur pun berperan 
penting bagi kesehatan kulit. Apa 
pasal? Tidur memberi 
kesempatan bagi kulit 
untuk memperbaiki 
dan meremajakan kulit 
setelah mengalami 
“kerusakan” akibat 
paparan polusi, AC, 
dan sinar matahari 
sepanjang hari. Polusi 
dan lingkungan yang 
tidak baik tanpa disadari 
memang menjadikan 
kulit tak lagi sehat, 
terlihat gelap, dan 
kusam. 

Ketika tidur, racun 
dikeluarkan dan kulit memperbaiki 
kelembabannya. Itu sebabnya, 
apabila kurang tidur biasanya akan 
menyebabkan kulit terasa kering dan 
muncul lingkaran hitam di bawah 
mata, 

Berbagai penelitian juga 
menyebutkan, saat kita tidur itulah 
masa yang paling ideal bagi kulit untuk 
menyerap nutrisi sehingga penggunaan 
losion tubuh khusus untuk malam hari 
juga diperlukan. 

Kunci memiliki kulit yang sehat dan 
berkilau adalah tidur yang cukup demi 
memberi kesempatan kulit beregenerasi. 
Demi hasil maksimal, gunakan body 
lotion yang kaya antioksidan untuk 
proses regenerasi. (IKLAN/ADTI 


4 


Gitra 


Vgkt Whitening 


Mulberry & Minyak Biji Anggur 


ai 


HAND & BODY LOTION 


Citra Night Whitening dengan paduan 
ekstrak mulberry dan minyak biji 

ggur membantu regenerasi kulit 

saat kita tidur. Sambut pagi dengan 
kulit cantikmu yang tampak 


putih berseri! 


IE comikcira 4 Rumahcantikcitra 


www.rumahcantikcitra.co.id 


Tergantung waktu 


Menjaga kelembapan kulit merupakan 


salah satu hal esensial dalam perawatan 


tubuh. Namun, perlu diperhatikan 
lagi kandungannya, apakah sudah 
mencukupi kebutuhan kulit di siang 
dan malam hari? 


erj 


mempei 


ntioksidan 


icara soal kesehatan kini kerap 
B kali dikaitkan dengan keberadaan 
antioksidan dalam tubuh. Ia 
bukanlah molekul biasa, melainkan 
“pemangsa” radikal bebas yang bekerja 
efektif untuk menangkal racun 
dalam tubuh. 

Persoalannya, manusia dewasa 
ini kian sulit mengelak dari paparan 
berbagai radikal bebas, Polusi, radiasi, 
asap rokok, dan lainnya menjelma 
menjadi lingkungan “alamiah” yang 
harus dihadapi sehari-hari. Radikal 
bebas ini pulalah penyebab terjadinya 
ketidakstabilan sel dan bagi kulit, 
menjadi penyebab kulit tidak sehat. 

Tubuh memang mampu 
memproduksi antioksidan secara 
alamiah untuk melindungi diri dari 
tadika bebas. Akan tetapi, hasilnya 
akan lebih maksimal apabila juga 
didukung dengan mengonsumsi 
makanan yang memiliki kandungan 
antioksidan seperti buah dan sayur. 

Sumber-sumber antioksidan alami ini 
pun telah lama dijadikan bahan utama 
Galam formula kecantikan modern. Tren 
kecantikan modern dewasa ini memang 
kembali ke alam, tetapi diolah dengan 
teknologi terbaru. Beberapa ekstrak 
buah diteliti dan dicari yang memiliki 
kandungan efektif untuk memelihara 
kondisi kulit. 

Salah satunya ekstrak mulberry yang 
mengandung antioksidan dan membantu 
menghambat kerja enzim tyrosinase 
yang bertanggung jawab terhadap 
pembentukan melanin di kulit. Sementara 
minyak biji anggur, salah satu rahasia 
kecantikan yang telah dikenal sejak 
ratusan tahun lalu, dipercaya membuat 
kulit tampak muda dan lembut. Minyak 
biji anggur mengandung linoleic acid 
yang merupakan lemak esensial yang 


1 keunggulan 
i dan restruk- 
itrol 

5 petemba- 
miliki antiok- 


penuaan kulit 


yang 
1 lung dalam minyak biji 


dengan baik. 

Itulah sebabnya, penting bagi setiap 
orang untuk membersihkan tubuh secara 
menyeluruh sebelum membalurkan tubuh 
dengan si pelembap tubuh. Namun, ada 
hal lain lagi yang tak kalah berperan untuk: 
menjaga kondisi kulit. Apalagi kalau bukan 
tidur yang cukup. IIKLAN/ADTJ 


ekstys 
membantu reg 


anggur dan 


malam hari 
tampak lebih 8 
Lihat hasilnya 
kulit 
h berseri! 


terlihat 


mati lebih 


inar matahari 


siang hari. 


hari adalah 


#erbaik untuk kulit 


kita beregenerasi. Pakailah 


r- Citra Night Whitening di selu- 


ruh tubuh sebelum tidur dan 


sambut pagi dengan kulit terli- 
hat tampak lebih putih berseri! 


unggi 


ee”. “4 — | 


Ina An 


y | 


? 


dibutuhkan tubuh untuk 
membantu proses regenerasi kulit, Di 
dalamnya pun terdapat kandungan 
antioksidan yang dapat menghambat 
proses pembentukan radikal bebas. 
Formulasi kedua kandungan 
inilah yang digunakan dalam Citra 
Night Whitening, yang diformulasikan 
khusus untuk pemakaian malam hari, 
mengembalikan kelembaban dan 
kecerahan kulit sehingga terlihat cantik 
dan sehat. Kombinasi vitamin B3 
dan ekstrak mulberry dalam formula 
Citra Night Whitening juga bersinergi 
menjadikan kulit tampak lebih cerah. 
Gunakanlah pada malam hari, tepat 
saat kulit memiliki daya serap tertinggi 
dan rasakan perbedaannya di pagi hari. 
LIKLAN/ADTJ 


SHUTTERSTOGK 


30 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


Mendatar: 
1. Racun tembakau 
5. Alat untuk memanaskan bayi yang 
lahir sebelum waktunya 
9, Pegas 
1. Faktor keturunan 
12. Lilin untuk membatik 
13. Paguyuban 
15. Panji-panji 
16, Nama pohon 
17. Tokoh India almarhum 
19. Padat, berat 
21. Suku Indian kuno 
23. Jarak antara baris 
24. Negara Timur Tengah 
26. Berbeda 
29, Monyet Sulawesi 
33, Nama ikan 
36. Kumpulan peraturan yang ber- 
sistem 
38. Kecil 
39, Jatah 
41, Tujuh (Sanskerta) 
44. Gelar bangsawan Inggris 
45. Kelompok kecil orang-orang ter- 
pandang 
47. Makna 
48. Cemooh 
50. Bukan extra 
51 Inci 
52, Manusia mesin 
54. Gandum 
56. Opera ciptaan Verdi 
58. Segan, enggan (Jakarta) 
60. Perkiraan 
63. Kemanusiaan 
67. Taktik 
69, Penghias leher pria 
71. Bangunan dari batu yang ben- 
tuknya seperti genta 
73. Penyu (Jepang) 
76. Cabang bela diri dari Korea 
78. Roh 
80. Satuan usaha 
81. Salah satu sistem operasi untuk 
ponsel 
82. Tanda-tand: 
pembagian s 
85. Kurang awas 
86. Kapal perang kita (singkatan) 
87. Tempat bunga 
88. Kota korban bom atom di tahun 
1945 
89.Iba 


ng menyatakan 


Menurun: 

1. Yang tertulis 

2. Ungkapan yang keluar karena per- 
asaan susah 

3. Gunduk, onggok 

4. Terbuka lebar 

5. Hebat, sangat kuat 

6. Benda langit tak dikenal (sing- 
katan Inggris) 

7. Rujukan 

8. Ikat pinggang pejudo 

9. Mata uang Spanyol (sebelum eu- 
ro) 


10, Pupuk 

13. Pembatalan putusan hakim oleh 
MA 

14. Pokok pembicaraan (Inggris) 

18. Jalan kecil setapak yang baru 
dibuat di hutan 

19. Tujuan (Inggris) 

20. Penyakit paru-paru 

22. Salah satu stasiun TV inter- 
nasional 

25. Tempat buku 

27. Kulit yang tipis 

28. Ukuran berat 

30. Tampak menyeramkan 

31. Secara 

32. Cerita rakyat zaman dahulu 

34. Nyanyian 

35. Ampas minyak tanah 

37. Organisasi siswa 

38. Perlengkapan komputer 

30. "Pelabuhan tembakau” di Jer- 
man 

40, Kaisar yang membakar kota Ro- 

ma dahulu 

angat 

udah itu 

inung berapi di P Sicilia 

49, Tanda bacaan 

58. Kapal pengangkut minyak 

55. Tuntutan (Belanda) 

57. Permohonan kepada Tuhan 

aannya (Inggris) 


42. 


Jar idaman pemain catur (si- 
ngkatan) 

. Senang hati 

. Bahan tambang 

atuan tekanan udara 


. Sama, serupa 
68. 


Penjara 

ajak pendapat 

, Tuanku 

, Catatan peri 
an waktu keji 

74. Kota di India 

75. Dibuat dari kedelai 

77. Biaya pengiriman barang 

79. Penyakit menular 

83, Volume 

84. Resmi 


wa menurut urut- 
n 


Ketentuan Penebak: 


. Tulis jawaban di kertas, cantum- 

kan nama dan alamat yang jel 

dengan kode pos serta nomor re- 

kening bank jika ada. 

Masukkan ke dalam amplop, tem- 

pel kupon di sampul luar, 

3, Surat ditujukan ke pengasuh TTS, 
PO Box 4612 Jakarta 12046, 

4, Jawaban sampai di redaksi paling 

lambat tanggal 28 Oktober 2012. 

Nama pemenang akan diumum- 

kan tanggal 4 November 2012. 

. Hadiah @ Rp 150000 bagi 25 
pemenang. 


» 


Jawaban TTS "Kompas” 
Minggu No 1680 


Mendatar: 


1. Kumpul 4. Kamerad 8. Statis 1. 
Plankton 12. Kalender 14, Trip 15. DAS 
17. Tebu 18. Kincir Angin 23. Belukar 26. 
Admiral 20. Bohorok 81. Binasa 33. 
Ngebut 36. Kanji 38. Lis 40. Ragam 42. 
STA 44. Aksa 45, Ulin 46, Big 47. Sasak 
48. Yen 49, Omega 50. Kra 51. Sila 53. 
Abad 55. Sel 56. Ampas 58. KKN 60. 
Lekas 63, Hambar 65. Untung 67. Pak- 
sina 70, BERNAMA 73. Maskara 76. 
Ultra Modern 81. Siak 83, Tar 84, Ucap 
85. Semangka 86. Alamanda 87, Amfibi 
88. Spesial 89. Gurita 


Menurun: 


1. KAMTIB 2. Pulp 3. Lingkaran 4. 
Ketan 5. Mandi 6. Raksa 7. DOLOG 8. 
Senandung 9. Awet 10. Sekuel 11. Pial 13, 
Rear 16. Arloji 19. Ir 20. CPO 21. Neo 22. 
Ta 24. Ebi 25. Ulak 27. Idem 28. Apu 29. 
Baik 30, Kiri 31. Besakih 32, Saksama 
34. Gamelan 35. Tagalog 37. Jaksa 38. 
Layak 39, Sunan 41. Anode 43. Asa 46. 
Bas 52. Isap 54. Alpa 56. Abon 57. 
Pramugari 59. Kusuma 61. Kumandang 
62, Stok 64. Are 66. Nur 68. Air 69, NAD 
70. Busana 71. Ruas 72. AL, 73. Mr. 74. 
Arca 75. Alpaka 77, Tegas 78. Atase 79, 
Orasi 80. Email 82. Keki 84. Udar 


Pemenang TTS No 1680: 


1. SETIADI 
Kompleks TNI AU Krg Sari Me- 
dan Polonia 20157 


2. HASAN KAMIL 
Slamet Riyadi Lrg Beringin Jaya 
Palembang 30114 


. RUDIANSYAH 
Gg Pisang-Kacang Pedang Kejak- 
saan Pangkal Pinang 33125 


4. SITI SUPARTINI 
Dr Susilo-Grogol Jakarta 11450 


5. KEENAN BRAHMANA 
Wibawa-Kompleks Marinir Ja- 
karta 12560 


a 


. SRI RAHAYU 
PTB Duren Sawit Jakarta 13440 


7. NUNUK SOEHARTINI 
Agung Jaya-Sunter Agung Jakar- 
la 14350 


8. MUAWWAN UIN Syarif Hida- 
yatullah Jakarta Ciputat 15412 


9. NANI SUJIATI Kiaracondong 
Bandung 40275 


10. EDY YUNUS Ahmad Yani Su- 
bang 41214 


11. FERRY ARIA SAPUTRA Gu- 

nung Merapi Cirebon 45142. 
12. FATH AINIA SENJA Joyone- 
garan-Wirogunan Yogyakarta 
55151 


13. SAFRUDIN ACHMAD Papan- 
dayan-Candi Baru Semarang 
502063 


CAROLINE ANITA WIDIAS- 
TUTI 
Perum MrantiPurworejo 54112 


14. 


15. ANIS SUTANTO 
Sojomerto Lor Magelang 56162 


16. ASIH SWASINI ARUM DALU 
Klaten 57431 


17. SUHARTO 
Perum Graha Suryanata Sura- 
baya 60194 


24. MALASARI Perta Punggawa 
Kota Makassar 90152 


18. NINDYO MONTI NINGRUM 
Lawu Mojokerto 61317 


25. MOHAMAD USMAN Gunung 
Tompotika Banggai 94791 


19, ASNAN WIDARTO 
RA Kartini-Desa Pasinan Bojo- 
negoro 62192 


20. TAHTA KURNIAWAN 
Sekumpul Gg Hikmawan, Mar- 
tapura 70614 


. IBU SITI WATINAH 
Bhayangkara Dalam Nunukan 
77482 

22. K KOMALA DEWI Dalung Per- 

mai Badung 80851 

TTS 
28. BARBARA PUTRI M (TITHA) Le KOMPAS 
SMP Katolik Frateran Maumere 


86113 


MINGGU 


MENYIKAT 
DALAM SEKEJAP| 
BERKAT AJI 
MUMPUNG 


HE HE 
BISA MENGHILANG, 
LHO SI KIRIK 
KOK BISA MELIHAT? 


PATLUL KOMINGI 
AWASI KIRIKI JANGAN 
SEMBARANGAN 
NGGIGIT | 


BERKAT AJI TIKUS 
BISA NILEP BANYAK 
ISI LUMBUNG NEGERI 


AWAS KALAU KIRIK 
MENGGANGGU TERUS, 


INGSUN SEDANG MENIKMATI SANJUNGAN 
ORANG JAUH. INGSUN TAK MAU CAMPURT 


URUSAN MEREKA 


BISA INGSUN PENCET 
SAMPAI KEMPES 


INI BUKAN URUSAN 
MEREKA, INI URUSAN BANGSA 
YANG MAKIN HANCUR NEGERI 


PROMO BIG SALE! 
hanya t hari!! 

- smart phone 

- Tablet 

- Projector, dll 
kapan lagi, kunjungi 


7 adang9, bah kan Serin9ka li 
Seharian kita Sediki agak 
terganggu oleh hal-hal yang 


Sepele 


GRIYAH TRAVEL TIKET Murah&Promo 
utk penerbangan Domestik&internasional 
ONLINE BOOKING 24 jam, info hubungi 
0725088771 esia:021 23457612 


kayak 9ini. ve... 


MAAN BANI " MACAN 
MAU DIBUAT, SEPERTI 4 
SAYA, YA? Rempoa 
Ear Saba 


SUKRIBO 


WALAH, KRL. JABODETABEK 
ANJLOK... PADAHAL TARIPNYA 
HABIS DINAIKKAN.. PAYAH.. 


KRL KAN TRANSPORT MURAH 
BIASANYA SIH TERUS LAYANAN- 
NYA NGGAK BAGUS, ADA HARGA. 
ADA KUALITAS ALASANNYA. 


SIAPA YANG NGATAIN 


ADA KUALITAS, 1 f 53 
er Ta 2 Bl 


DISINI BUNG. ae 
COBA LIHAT 
KITA DAH BAYAR 
PAJAK MAHAL-MAHAL, 
APA KITA TRUS DAPAT 
WAKIL YANG BER 
MUTU DISANA? 


“ada harga ada rupa?? " 


ADA HARGA 


MAAF JUAL RACUN TIKUS DAN 
KECOA. Rp.200 rb saja ( trm brg 
baru byr) sms#almt#kd.pos» 
077722550011 -021 55552346 


Promo KTA (pinjaman dana 
tunai) sid 200 juta. syarat fc 
ktp & kartu kredit. hub. Dini 
55577720. maaf mengganggu 


Percayakan kpd kami 


Uangnya dikirim ke rek 
penyelesaian masalah 


BRI aja, Nm. EKAWATI 
No.rek 033201014488 
sms aja kalau sudah 

dikirim trm kasih 


TAKBIR : 3768 30005 
trims, 


Wana : Muka N.— #mal cepegpangaplangpgmal.con 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU,7 OKTOBER 2012 


Nak 


31 


NESCO mengu- 
kuhkan batik se- 
bagai salah satu 
warisan budaya 
dunia yang ber- 
asal dari Indonesia pada 2 
Oktober 2009, Tanggal ter- 
sebut lalu diperingati sebagai 
Hari Batik Nasional. 
Hmmm... menurutmu, 
mengapa Indonesia sangat 
pantas diakui sebagai pemi- 
lik warisan budaya batik ini? 


Busana kerajaan 

Kata batik berasal dari ba- 
hasa Jawa. Amba artinya 
menulis nitik atau titik ber- 


makna titik. Titik juga ber- 
arti tetes, sebab dalam pem- 
buatan kain batik dilakukan 
penetesan lilin (malam) di 
atas kain putih. 

Kegiatan membatik sudah 
ada si Indonesia sejak zaman 
kerajaan Majapahit. Ketika 
itu batik hanya terbatas un- 
tuk kalangan keluarga kera- 
jaan. 

Batik digunakan sebagai 
busana kebesaran keluarga 
kerajaan serta busana upa- 
cara adat. Karena banyak 
pengikut raja tinggal di luar 
istana, lambat laun batik di- 
kerjakan di luar istana. 


Pengasuh: Retnowati (kordinator), Kussusani (Bobo), Lucia Triundari (Disney, Momb, Sigit Triwahyu (XY-Kids!) D Sunu Wibowo (Desain Grafis) 


Bobo an an 


Ingat Batik Ingat Indonesia 


Oleh: Sri Haryati, Giana, Wiwin/Majalah Mombi Ilustrasi: Majalah Mombi Foto: Dok Kemilau Indonesia 


Ada ribuan motif 


Negara kita memiliki motif batik yang 
sangat banyak. Ada sekitar 2.500 motif 
batik yang resmi terdaftar di UNESCO. Di 
Juar itu masih banyak yang belum ter- 
daftar. 

Motif batik terbanyak berasal dari Pu- 
lau Jawa, Motif batik dari pulau tersebut 
bertambah ragamnya saat para pedagang 
China, Arab, India, dan Belanda datang 
melalui wilayah pesisir pulau. 


Papua, 


Motif batik dari luar Pulau Jawa pun 
tak kalah beragam. Motif batik Bali ter- 
kenal dengan gambar naga, rusa, burung 
bangau, dan kura-kura. 

Motif batik Kalimantan bergambar sen- 
jata khas masyarakat Dayak atau burung 
elang kalimantan. Adapun batik Papua, 
bergambar patung asmat atau ukiran khas 


Setiap daerah memiliki motif yang ber- 
beda. Bisa dibayangkan betapa kayanya 
motif batik Nusantara. 


Kita bisa menemukan motif-motif serupa 
batik di Malaysia, Thailand, Vietnam, India, 
dan China. Di negara lain motif batik hanya 
sekad: ambar tanpa arti, sementara di In- 
donesia, setiap motif mempunyai arti dan mak- 
na mendalam. 

Itulah keistimewaan batik Indonesia. Con- 
tohnya motif batik tambal dari Jawa, memiliki 
arti menambal atau memperbaiki hal-hal yang 
rusak. Orang-orang dulu percaya bahwa orang 

SANGGAR KREATIVITAS BONA, yang sakit dapat sembuh jika diselimuti dengan 
PILIHAN BIJAK DI TANGAN YANG TEPAT sewa kain bermotif tambal. 


Sentuhan kasih sayang orang tua adalah memberikan pendidikan sejak dini "- 
di tempat yang tepat. Anak-anak dapat bermain dan belajar kreatif, mandiri serta A. Pi 


Pa kendaraan 
OOu 


dapat bersosialisasi dengan baik. Anak-anak riang bergaul dengan anak Batik tulis dan cap 
A seusianya sehingga memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. # e TN " " h 
z AP Kekuatiran pun sirna karena anak-anak P3 2 Batik yang beredar di pasar ada dua jenis, yaitu batik tulis 
4 didampingi guru-guru yang berpengalaman. “S AM dan batik cap. Harga batik tulis lebih mahal dibandingkan 
|. .. dengan batik cap karena pembuatan batik tulis lebih lama dan 
v " Kelas: Bona (1 "4 - 2 tahun), Cimut (2-3 tahun), 4 lebih sulit daripada batik cap. 
r 3 Mini (3 -4 Tahun), Upik (4 - 5 tahun). Kelas Melukis Bagi pembatik yang sudah lancar membatik, butuh waktu 
beo sekitar satu bulan untuk menyelesaikan satu lembar kain batik 
Mal Ciputra: | tulis. Sedangkan untuk membuat batik cap, hanya butuh waktu 
Lean dua minggu. 
INFORMASI BISNIS Pada batik tulis, motif kita bisa temukan di kedua sisi kain, 


Gd. Gramedia Mojalah Unit KI. IV, 
4. Panjang No. BA Kebon Jeruk - Jakitar 1530 


sedangkan batik cap hanya di satu sisi. 
Telp. 5330170 ext. 33208 / For 5320627 


Alat-alat membatik. 


Kain bermotif batik 


Sejak UNESCO mengukuhkan batik sebagai salah satu warisan budaya asal 
Indonesia, motif batik bisa kita temukan di mana-mana. Pabrik tekstil yang 
tadinya membuat kain bermotif bunga-bunga, garis-garis, kotak-kotak, mulai 
banyak memproduksi kain bermotif batik, Dari pakaian sehari-hari sampai 
pakaian resmi, semua bermotif batik. 

Selain itu, kini penggunaan kain batik tak hanya untuk pakaian, namun juga 
dikreasikan menjadi sepatu, sarung, tas, boneka, mainan, dan lain-lain, Jumlah 
desainer yang menekuni dunia batik di Indonesia juga semakin bertambah 
sehingga perkembangan batik tumbuh pesat dan semakin dikenal dunia. 

Berarti... setiap melihat batik pasti ingat Indonesia, bukan? 


SPECIAL PERFORMANCE BY 


Beruang berbaju batik. 


Aku Anak Hebat 


Judul: 100 Kebiasaaan si Anak Hebat 
Penerbit: PT Elex Media Komputindo 
Penulis: Glsongi 

Alih Bahasa: Patricia 

Harga: Rp 65.000 


» ha ta hh AA AA ha hh hh &» he 


Berhenti makan kalau sudah kenyang. Tempat tidur kubereskan 
sendiri. Ketika berbuat salah, segera minta maaf. Melindungi bunga 
dan pohon. Lakukan segala sesuatu sesuai gilirannya. Menonton 
telebvisi dari jarak jauh. Ini semua hanyalah Sepenggal Ba 
baik si Anak Hebat. 

| Ada seratus kebiasaan baik yang diceriterakan dalam bugi ini 
'untuk menjadi anak hebat. Kebiasaan-kebiasaan baik dibagi dalam. 

— “Cenam bagian, yaitu kebiasaan menyehatkan, mandiri, berbicara, 
kebiasaan 1 sopan santun, bersosialisasi, dan kebiasaan berhati-hati. 

Selain Ceritanya menarik, buku ini juga dihiasi gambar-gambar 

CL Ina dengan warna-warna yang cerah. Hmmm... kebiasaan baik 
apalagi ya yang biasa dilakukan si Anak Hebat? 


Pupuy Hurriyah, Jakarta 


Maa 100 


R Kebiasaan e 


wokidsio ” f 


aer (Af 


DONGENG 
MENYERAMAN 


GIFT T-SHIRT KEREN" 
NATOMAL BEOERAPNIC KSO INGOMESIA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


32 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


ANAK 


IA sedih. Se- 
bagai anak ba- 
ru di sekolah 
itu, ia belum 
punya teman, 
Untuk mengobati rindu, ia ber- 
kirim surat kepada teman- 
temannya di Jakarta. Ia seke- 
luarga tinggal di Bandung. 

Sewaktu istirahat, ia menulis 
surat di dalam kelas. Ia tidak 
pergi ke kantin seperti teman- 
teman lainnya, 

Selain belum kenal siapa 
pun karena pemalu, ia mem- 
bawa bekal dari rumah, Jadilah 
Mia makan sendiri di dalam 
kelas sambil menulis surat ba- 
lasan untuk teman-temannya. 


TETAPI waktu pergantian 
pelajaran, teman sekelasnya 
yang usil, Doni mengganggu. 

“Hei anak baru! Diam saja!” 
hardiknya. Mia terkejut, dan 
tanpa sengaja menjatuhkan su- 
rat yang ditulisnya. 

Doni mengambil surat yang 
kini berada di lantai, Dibaca- 
nya sekilas. "Apa ini?” 

” Kembalikan sur 
riak Mia, Ia berus 


ku!” te- 
a meraih 


surat dari tangan Doni, Tetapi 
ia tidak sampai karena Doni 
lebih tinggi. 


Hari gini masih 
lah enggak za- 
man, tahu!” ejek Doni sambil 
berlari keliling kelas. Mia me- 
ngejarnya. 


Angela Merici E K 


. Surat-Surat Mia 


Oleh: Natya Sekar Arum Ilustrasi: Stella Ernes 


Teman-teman sekelas me- 
lihat mereka berlarian. Se- 
bagian tertawa melihatnya, 
sebagian merasa iba pada 
Mia. Tetapi tidak ada 
yang berani membela Mia, 
karena Doni adalah anak pa- 
ling bandel di kelas. 

Mia malu. Untungnya, Doni 
ditahan ibu guru ketika akan 
berlari ke luar kelas. 

"Ada apa ini?” tanya Ibu 
Guru ketika mendengar kega- 
duhan, 

”Suratku diambil Doni, Bu. ” 
jawab Mia lemas. 

Ibu Guru melirik Doni. "Be- 
gitukah? Kembalikan surat 
Mia, Doni,” perintahnya. 

”Cuma bercanda kok, Bu! 
Serius banget sih,” gerutu 
Doni. 

Ketika surat itu kembali ke 
tangan Mia, ia merasa kesal 
Campur sedih. Kesal karena 
Doni mengejeknya, sedih ka- 
rena itulah satu-satunya cara 
untuk memiliki teman, 

Di rumah ia menangis dan 
tidak mau sekolah lagi. Mia ta- 
kut diejek teman-teman yang 
tidak begitu dikenalnya. 


SUDAH TIGA hari ia tidak 
sekolah. Padahal baru tiga hari 


Kelas | SD Sang Timur Cileduk Tangerang, Banten 


Tamara Yuta Sesarani 


Kelas II SD Sint Carolus Bengkulu 


Fransiska Thalia Sadikin 
Kelas | SD Taruna Bangsa Sentul City, Bogor, Jawa Barat 


Rubrik ini menerima kiriman-kiriman darimu. Kirimkan surat-surat, karangan, 
puisi, gambar, dan resensi buku disertakan sampul asli. Cantumkan nama. 
lengkapmu, kelas, dan alarnat sekolah. Karya harus asli jangan bajakan. Tulis 
Ruang Kita pada kartu pos atau amplop. Lalu kirim ke Redaksi Kompas. 
'Anak, Jl Palmerah Selatan No 26-28, Jakarta 10270. 

—-———. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pula Mia masuk di sekolah ba- 
ru. Akhirnya Ibu Guru berbi- 
cara kepada murid-murid. 

”Kalian tahu kalau Mia su- 
dah tiga hari tidak masuk,” Ibu 
Guru membuka pembicaraan. 

Anak-anak sekelas meng- 
angguk. 

”Ibu dengar di kelas ia tidak 
punya teman, kenapa begitu?” 
tanya Ibu Guru. Seorang murid 
menjawab karena Mia som- 
bong, ada yang menjawab ka- 
rena Mia sangat pemalu. Ibu 
Guru menghela napas. 

"Anak-anak, Mia begitu ka- 
rena ja murid baru. Ia kes 
pian. Coba bayangkan, apa ra- 
sanya berada di lingkungan ba- 
ru tanpa teman? Menakutkan, 
bukan?” kata Bu Guru. 

Beberapa anak berkata 
TOha 3 

”Jadi bertemanlah dengan- 
nya, Jika kalian terus menyapa 
dan mengajaknya bicara, ia 
pasti akan senang dan tidak 
akan kesepian. Bukankah me- 
nyenangkan mendapat teman 
baru?” 


SELURUH MURID berta- 
tapan selama beberapa detik. 
Akhirnya, mereka mengangguk 


setuju. Mereka akan mulai ber- —- 


teman dengan Mia. 

Ibu Guru tersenyum. "Nah, 
sekarang Ibu ingin kalian 
membuat sepucuk surat untuk 
Mia, Di dalamnya bisa tulis apa 
saja yang ingin kalian bicara- 
kan dengannya kalau ia masuk 
sekolah lagi.” 

Sambil membagikan secarik 
kertas kepada tiap anak, Ibu 
Guru melanjutkan, ”Surat ini 
juga sebagai tanda kalian mau 
menerimanya menjadi teman. 
Khusus untuk Doni karena 
pernah nakal kepadanya, kamu 
harus mengucapkan perminta- 
an maaf,” kata Ibu Guru. 

Seluruh kelas tertawa, Wa- 
jah Doni memerah karena ma- 
lu dan menyesal, 


SORENYA, Ibu Guru 
mengantarkan tiga puluh satu 
surat untuk Mia, Mia mem- 
bacanya satu-per satu dengan 
seksama, 

Ada yang bilang agak takut 
dengan Mia, ada yang bilang 


Layang-layang 


Kubuat dari kulit bambu 

Dan kertas plastik 

Kubuat dengan perlahan dan hati-hati 
Dibantu oleh Ayah 


Agar lebih rapi 


Layangan kebanggaanku sendiri 
Layanganku tak sebagus 
Seperti yang dijual 


Layang-layang buatanku 
Sangat bagus dan rapi 


Sungguh senang 


hatiku 


Dengan indahnya layang-layang ini 


Risky Dafa Pratama, 
Kelas III SDN I Belinyu, Bangka Belitung 


Panas Bumiku 


Siang begitu terik 
Udara begitu kering 
Tak ada pohon besar 
Sebagai perisai Bumi 


Bumi panas tak 


Baik malam siang atau pun pagi 


Jangan biarkan Bumi terbakar 
Jangan biarkan Bumi tercemar 


Mari kita menanam 

Seribu pohon seribu kebaikan 
Untuk melindungi Bumi kita 
Dari panas yang mengancam 


Shinta Devi Maharani, 
Kelas IV SDIT At Tagwa, 
Bekasi, Jawa Barat 


ada henti 


ingin bercanda dengannya. Ada 
juga yang ternyata senang me- 
ngoleksi perangko seperti Mia. 

Isinya berbeda-beda tetapi 
semuanya mengatakan ingin 
berteman dengannya. Betapa 
terharunya Mia. Ia memutus- 
kan kembali ke sekolah saat 
tahu teman-temannya ternyata 
Sangat baik. 

Keesokan harinya Mia me- 
minta waktu untuk berbicara 
di depan kelas. Sambil meme- 
gang sekantong kresek, ia ber- 
ika aku enggak be- 
rani nanya nama kalian dulu, 
menyapa juga enggak.” 

Ia melanjutkan, "Kemarin 
aku sedih karena kupikir tidak 
ada yang mau berteman de- 
nganku. Ternyata aku s 
aku terharu memba 
kalian, Sebagai gantinya aku 
membalas surat kalian satu sa- 
tu,” 


Redaksi menerima kiriman naskah, cerita pendek, atau dongeng. 


Mia membagikan surat-su- 
rat yang dibuatnya. "Terima- 
kasih, ya.” 


KELAS menjadi riuh. Selu- 
ruh murid gembira mendapat 
balasan. Ibu guru tersenyum 
melihat murid-muridnya begi- 
tu akrab satu sama lain. 

”Ternyata asyik juga menulis 
surat,” celetuk Doni. Semuanya 
terdiam sebentar, sebelum 
akhirnya tertawa bersama, 

Kini Mia memiliki banyak 
teman baru. Ia menyimpan de- 
ngan rapi tiga puluh satu surat 
yang diterima sebagai kenang- 
kenangan yang berharga dari 
kelas barunya. 


Natya Sekar Arum 
Penulis Cerita Anak 
Tinggal di Bandung 


Karangan harus asli dan belum pernah diterbitkan. Panjang karangan 
3-4 halaman, diketik dua spasi, Karangan yang layak muat akan diberi 
Imbalan yang pantas. Naskah harap dikirim ke Redaksi Kompas Anak, 


Janji Ayah 


Setiap aku ulangan di sekolah 
Dan mendapat nilai seratus 


Jl Palmerah Selatan No 26-28, Jakarta 10270. 


Aku akan mendapat hadiah majalah 


Itu janji Ayah hari Sabtu 
Dan selalu kutunggu 
Pada hari Senin 


Ketika Ayah pulang dari bekerja 


Tidak membawa majalah 
Aku bertanya katanya lupa 


Aku kecewa 
'Tetapi masih aku maafkan 
Karena Ayah memang lupa 


Tetapi akan selalu kutagih janjinya 


Lutfia Noor Rohmah, 


Kelas II SD 9 Panggang, Jepara, Jawa Tengah 


Sepeda Lamaku 


Pada hari Minggu, ketika membersihkan gudang, Ayah 
menemukan sepeda lama bekas kakak. Sepeda itu masih bisa 
dipakai. Melihat sepeda itu aku terus mengeluarkan dari 
gudang dan mencucinya. Setelah dicuci ternyata sepeda itu 
terlihat bagus dan cocok untukku, Ibu bilang sepeda itu bisa 
aku pakai ke sekolah sehingga tidak capek berjalan kaki lagi. 


Hari Senin aku berangkat ke sekolah dengan sepeda lama 


itu. Teman-teman kaget melihatku bersepeda. Mereka 
mengejek dan menertawakan sepedaku, tetapi aku tidak 


marah kok. Aku juga tidak malu menggunakan sepeda lama. 


Ilustrasi: Damianus Sunu Wibowo 


@ania Azza Zhafira, 
Kelas I SDN 29, Pangkalpinang, 
Bangka Belitung 


Karena dengan bersepeda aku tidak lelah berjalan kaki lagi 
dan cepat sampai ke sekolah. 

Sepeda itu selalu menemaniku. Aku sangat senang dan 
bangga dengan sepeda lamaku. 


KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


33 


(@ AKU & RUMAFKU 


Rumah dan Padepokan Lemah Putih milik Suprapto Suryodarmo di Desa Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (9/9). 


GERAKAN 


MBAH 


PRAPTO 
DI LEMAH 


PUTIH 


Mbah Prapto itu panggilan budayawan 


a belas menit. Suasana 
desa m Dulu waktu pertama ke 


sepuluh 


EPA 
PL 


Hp Ka” 


.. x 


tina Th 
FOTO-FOTO: KOMPAS/FBNGANATA INDRA NIATMOKO 


Suprapto Suryodarmo, pendiri Padepokan 
Lemah Putih di Utara kota Solo. Di sana, 
siapa saja bisa berbagi rasa, pikiran, dan 


sini tahun 1986, di sekitar sini masih banyak 
sawah,” kata Mbah Prapto. 


Musim panas yang panjang menjadikan 


kreativitas. Bukan saja tentang budaya, tapi tanah di Lemah Putih pucat pasi. Rum- Suasana 
put-rumput kering kerontang. Namun pa- di dalam 
juga soal hidup. depokan itu tetap teduh, Panas terik teredam padepokan. 
oleh rindang pepohonan di lahan seluas 
sekitar 3 hektar itu. 
OLEH FRANS SARTONO beringin yang tetap rimbun di musim pa- 


bagai penggagas olah gerak yang di- 
sebut Joget Am 
vement. Gerak 
perti ber 


Gina Suryodarmo (66) dikenal se- 


orta, atau Amerta Mo- 
hari-hari dari tubuh ma- 
berjalan, duduk, rebah, 


dan lainnya, digunakan sebagai sarana untuk 

memahami identitas diri, dan daya hidup. 
Mbah Prapto mengajak kami menyusuri 

jalar 


etapak dengan undakan batu. Jalan itu 
ntar kaki menuju Padepokan Lemah 
Putih yang terletak di Desa Plesungan, Ke- 
camatan Gondangrej Ibupaten Karang- 
anyar, Jawa Tengah, Dari jantung kota Solo, 
Lemah Putih dicapai dalam waktu sekitar 


Gerbang utama 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nas, 

Lebih teduh lagi suasana di Pendopo Mijil. 
Ini adalah salah satu dari tiga pendopo di 
Lemah Putih, yaitu Pendopo Rembulan dan 
Pendopo Srengenge (artinya matahari). Pen- 
dopo-pendopo bergaya joglo itu disangga 
tiang-tiang dari kayu jati yang dib 
polos, layaknya batang pohon jati. Rusuk 
yang menjadi kerangka atap terbuat dari 
bambu utuh, alami. 


Di pendopo itulah Lemah Putih menggelar 
berbagai aktivitas. Minggu (9/0) siang di 
Pendopo Mjjil sedang berlangsung workshop 
yang diberikan oleh penari Bambang Mbe- 
sur, Acara itu merupakan bagian dari prog- 
ram Srawung Seni Teater Suara yang digelar 
Lemah Putih pada 8-9 September. 

Srawung Seni digagas Mbah Prapto se- 
bagai sesrawungan atau pergaulan perte- 
muan antarseniman, serta antara seniman 
dengan penonton dan alam. Wujudnya ada- 
lah pergelaran teater yang menggun: 
suara sebagai unsur utama pertunjukan. Ac 
ra itu diikuti oleh seniman dari Venezuel 
Spanyol, dan Yogyakarta. 


Taman budaya desa 


Padepokan yang didirikan Mbah Prapto 
tahun 1986 itu memang digagas sebagai 
tempat srawung, bergaul, antarmanusia. "Sa- 
ya waktu itu kepingin bikin, menterengnya 
itu, taman budaya desa,” kata Mbah Prapto. 

Sebelumnya Suprapto Suryodarmo tinggal 
di kampung Kemlayan, kota Solo. Kemlayan, 
tempat Prapto dibesarkan, juga melahirkan 
seniman seperti Sardono Waluyo Kusumo, 
empu karawitan Martopangarwit, seniman 
tari S Ngaliman Tjondropangrawit. Di blok 
lain di Kemlayan pernah tinggal pula Gesang, 
penggubah lagu "Bengawan Solo,” 

Di Lemah Putih Mbah Prapto ingin mem- 


bangun komunitas kesenian desa karena ia 
melihat kecenderungan orang yang melihat 
kebudayaan dari sudut pandang kota, dari 
cara pandang global. Kebudayaan yang lebih 
berkait dengan dunia dagang 

"Pendidikan di institusi kesenian, meng- 
gunakan mindset seperti itu. Saya melihat 
kehidupan kebudayaan di desa-desa terde- 
gradasi oleh kebudayaan kota semacam itu," 
katanya. 

Prapto lalu memilih membangun komu- 
nitas desa, Di komunitas itu tinggal pula 
pembuat keris, pemerhati budaya, seniman. 
Sejak pertengahan 1990-an, Lemah Putih 
mulai ramai aktivitas budaya. Sejak 2007, 
telah digelar pertunjukan kesenian tahunan 
Undisclosed Teritory yang melibatkan artis 
dari berbagai negara. 

“Intinya saya ingin desa itu mempunyai 
kebudayaan, Bahwa desa itu ada, punya, dan 


bisa (berkesenian),” kata Mbah Prapto. 


Joget Amerta 

Nama Padepokan Lemah Putih dipilih 
untuk menghormati istri Mbah Prapto, Siti 
Nuryamtinah, yang meninggal tahun 1987. 
“Siti itu lemah (bahasa Jawa yang artinya 
tanah), dan putih itu baik. Siti yang baik. Dia 
sangat berjasa,” kata Mbah Prapto tentang 
almarhumah istrinya. 


Mbah Prapto tinggal sendiri, di seberang 
Padepokan Lemah Putih. Anak sulungnya, 
Melati Suryodarmo (43), seniman yang ber- 
mukim di Jerman. Anak kedua, Bagaskoro 
(42), tinggal di kampung Sumber, Solo. Se- 
mentara si bungsu, Galih Nagaseno (39), 
etnomusikolog mengajar di Bandung. Ia 
mempunyai 6 cucu yang kadang datang ke 
rumah sang kakek. 


Suasana asri 
melingkupi 
padepokan. 


Namun Mbah Prapto jelas tidak sendirian. 
Lemah Putih selalu ramai oleh manusia-ma- 
nusia yang ingin memahami kemanusiaan 
mereka. Mbah Prapto menyebut mereka 
sebagai teman. "Di sini ada proses shar 
berbagi, belajar-mengajar. Meskipun ada 
ya yang memberikan bahan, tapi kami tidak 
menggunakan sistem meguru (berguru). Di 
sini ada dialog, Mereka harus tumbuh untuk 
menemukan jalan sendiri, Saya hanya teman 
dialog,” kata Mbah Prapto. 

Teman-teman Mbah Prapto, dalam ja- 
ringan Amerta Movement, tersebar di ber- 
bagai negara seperti Australia, Jerman, Skot- 
landia, Yunani, Perancis, AS (New York, 
Santa Barbara), Belanda, Jerman (Berlin, 
Koln), Spanyol, Denmark, Swiss. "Lemah 
Putih menjadi tuk (mata air) yang me- 
numbuhkannya (Amerta Movement) di ma- 
na-mana,” kata Mbah Prapto. 


a- 


« 
34 KOMPAS, MINGGU, 7 OKTOBER 2012 


HOBI & KOMUNITAS 


Rochani 
dengan 
wayang 
sulam 
karyanya. 


CINTAKU 


Sulam bukan hanya "menggambar? teknik berbeda, yang terdiri atas 18 
dengan menggunakan benang dan!" 


Rochani sendiri sebenarnya ber- 


jarum. Penguasaan teknik ditambah asal dari luar Komunitas Pencinta 
rasa cinta, membuat obyek yang Sulam yang didirikan Salfrida Na- 
, 


sution Ramadhan KH (65), empat 
dibuat menjadi ”hidup”. tahun lalu, Perempuan asal Yogya- 
karta ini datang ke Jakarta atas un- 

dangan Dewan Kerajinan Nasio! 
OLEH YULIA SAPTHIANI Daerah (Dekranasda) DKT Ja 
Sejak membuat sulam w 
Ga menusukkan jarum de- tahun 1984, inilah pameran besar 


Sulaman berbagai negara 

Kecintaan akan sulam yang mulai 
dipelajari sejak kelas VI sekolah da- 
sar, membuat Salfrida selalu me- 
nyempatkan diri. mengumpulkan 
produk dan peralatan sulam. Ter- 
masuk ketika aktif menjadi diplomat 
di luar negeri pada 1980-an hingga 
2007. 

Salfrida bahkan tak sungkan 
mencari barang unik di pasar loak 
untuk menambah koleksinya. Hasil- 
nya, perempuan yang — terakhir 
kali menjadi konsul jenderal di 
Cape Town, Afrika Selatan, ini punya 
koleksi sulaman dari — banyak 


ngan benang berwarna kuning pertama yang diikuti Rochani 

mengilat di ber- senang sekali waktu diundang ke sini 
ambar tokoh wayang, Rochani Soe- dan diminta untuk demo, kata Ro- 
parto sesekali menjawab pertanyaan — chani, yang di acara festival ini men- 


kanv 


dari pengunjung Festival Sulam In- dapat penghargaan dari Dekranas ka- negara, di antaranya Hongaria, Jer- 
man, Irlandia, ' Inggris, Rusia, 


ternasional yang berlangsung di Ja- rena jasanya mengembangkan sulam 
karta Convention Center, 4-7 Ok- wayang. 

tober, Selain tentang teknis menyu- —— Sebelum mengembangkan sulam 
lam, beberapa di antara mereka juga bermotif karakter wayang, Rochani 
bertanya, apakah sulaman berbingkai menjadi bagian dari paguyuban su- 
dengan tokoh Abiyoso, yang berada di akarta yang berdiri sejak 
sebelahnya dijual. ya berkegiatan di 
Seni Sono, sebuah taman budaya di 
sana. 

Puncak kegiatannya adalah ketika 
setiap tahun diselenggarakan perge 
laran sulam untuk memperingati Ha- 
ri Ibu, selama 8-4 hari. Namun ke- 
giatan para ibu ini terhenti karena 
Seni Sono digusur di tahun 1990-an. 

Rochani memilih fokus pada su 
lam wayang karena sejak kecil di 
memang sudah diperkenalkan pada 
pentas wayang oleh ayahnya. Tokoh 
yang lantas dia terj an dalam 
sulam, adalah tokoh yang sangat me- Keloas kesal maja Perempuan yang sering ka 


Mesir, Brasil, China, Korea Selatan, 
serta dari berbagai daerah di In- 
donesia. 

Selendang bersulam benang emas 
yang menjadi ciri khas sulam Su- 
matera Barat misalnya, Salfrida pu- 
nya sebanyak 62 buah, "Orang In- 
donesia biasanya malu ke pasar loak. 
Padahal, barang di sana adalah barang 
lama yang justru kualitasnya lebih 
bagus dibandingkan produksi baru,” 
katanya, 

Pengetahuan menyu 
sulam di berbagai nega 
ditularkan Salfri 
anggota komunit , 
para ibu rumah tangga berdaya, tak 
lu menggantungkan hidup pada 
suami, 


m dari guru 
a, kemudian, 


lekat pada ingatannya. Salfrida menyelesaikan pembuatan kain sulam bermotif bunga. panggil guru oleh ibu-ibu lain di 
Kain sulam karya Salfrida Meski berteknik serupa dengan komunitas ini berprinsip, F su- 
sulam lain, pembuatan sulam wayang laman akan terlihat hidup jika di- 


harus memperhatikan pakem terten-  difotokopi dari buku dengan diper- karena terkadang Rochani kehabisan sulaman Rochani hingga lakukan dengan teknik yang benar. 
"Sampai sekarang tidak, Saya mz saja ter- besar, Setelah itu, empu wayangakan benang dan kesulitan mendapat be- kini dia pajang di rumahnya, hingga Seekor burung cenderawasih yang 
sih mengumpulkan supaya bisa pa- dapat perbedaanciri padatokoh yang memperbaiki jika terdapat kesalah- suatu saat cita-citanya untuk ber- jadi logo Festival Sulam Indo- 
meran tunggal," jawab Rochani, sama, Untuk itu, Rochani yang fokus an,” kata Rochani ibu rumah tangga pameran tunggal tercap alau sa- ia misalnya, bisa terlihat menoleh 
Bersama ibu-ibu lain dari Komu- — pada pakem wayang Yogyakai Hobi Rochani akan menyulam te- i waktu luang un- ya jual sekarang, nanti atnya — karena menggunakan teknik t 
nitas Pencinta Sulam, Rochani mem- us berjumpa empu wayang terlebih lah menghasilkan 20 sulam wayang tuk mengerjakannya, Kadangsebelum pameran takut kesulitan untuk di- tu 
peragakan cara menyulam dan mem- dulu untuk memperlihatkan tokoh — yang dia kumpulkan sejak 1984 atau sesudah masak. Tetapi lebih se- pinjam,” ujar Rochani, yang pernah — "Selain itu 
beri kursus kilat” gratis kepada yang telah dia gambar, Lama pembuatannya bisa mema- ring malam hari. Kalau sedang asyik, jukan diri untuk berpameran juga harus 'pa 
pengunjung. Para ibu rumah t ya biasanya menggambar di kan waktu berbulan-bulan, bahkan — bahkan tak terasa bisa sampai subuh,” di Yogyakarta, tetapi ditolak oleh pe- lah produk 
ini ” membuat sulaman der kir dari tokoh wayang yang mencapai delapan tahun. Ini terjadi katanya. ngelola tempatnya. 8 


Kini permintaan sambungan listrik cukup dilakukan melalui telepon atau internet. 
Tidak perlu datang ke kantor PLN. Kapanpun, dimanapun Anda, 
hubungi call center atau klik website kami 


Call Center PLN 123" | www.pin.co.id 


“ Sementara berlaku di Jawa Bali, Sumatera Utara dan Lampung. 
“# Sementara layanan ini hanya tersedia untuk wilayah Jawa, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau & Kepulauan Riau, Bangka & Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. (Area layanan ini akan diperluas secara bertahap). PT PLN (Persero) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ai 


— 
19, » REYAVAY, 
NI 


NY 


AV ma" 


Merokok Versus 
Kecerdasan 


Buah Hati 


aya hidup tidak sehat tak 
a hanya mengganggu 

kesehatan diri ibu hamil, 

tes” tetapi juga memberikan efek 

negatif terhadap perkembangan janin 
yang dikandung. Oleh karena itu, 
kebiasaan buruk seperti merokok atau 
mengonsumsi minuman beralkohol 
sudah sepatutnya ditinggalkan. 

Zat kimia yang terdapat pada 
tembakau atau asap rokok dapat 
memengaruhi kesehatan dan berat 
badan bayi serta menguran 
kecerdasan sang buah hati. Hal ini 
karena kadar asam lemak esensial 
(essential fatty acids/EFA)-yang 
berfungsi untuk kesempurnaan 
seluruh fungsi sel hidup, yang 
dibutuhkan sang buah hati akan 
menurun. 

Banyak jenis asam lemak esensial 
yang dibutuhkan bagi tumbuh 
kembang si kecil, di antaranya asam 
lemak tak jenuh atau polyunsaturated 
fatty acids (PUFA). Asam lemak tak 
jenuh ganda ini amat bermanfaat bagi 
kecerdasan, penglihatan, serta 
kekebalan tubuh. PUFA juga dapat 
membantu mengatasi masalah 
penyumbatan pembuluh darah 
(aterosklerosis) serta penyakit jantung 
koroner, 

Selama berada dalam kandungan, 
kebutuhan akan asam lemak tersebut 
tergantung pada pasokan EFA ibunya. 


Pa 


Ketersediaan asam lemak esensial 
yang tak mencukupi akan 
menghambat pertumbuhan saraf 
yang akan berdampak pada: 
menurunnya tingkat kecerdasan di 
kemudian hari kelak, 

Sebuah penelitian juga 
menunjukkan bahwa perempuan y 
ang langsung berhenti merokok saat 
mengetahui dirinya tengah hamil akan 
melahirkan bayi dengan bobot rata- 
rata 300 gram lebih berat dibanding 
dengan bayi yang lahir dari ibu yang 
masih merokok selama masa 
kehamilan, 

Selain diakibatkan kebiasaan 
merokok pada Ibu hamil, pasokan 
asam lemak tak jenuh (PUFA) juga 
akan semakin berkurang bila 
mengonsumsi minuman beralkohol. 
Menurut pakar kesehatan Afrika 
Selatan AJS Benade, sindrom alkohol 
pada janin merupakan akibat dari 
tidak tercukupinya stok Ornega-3 
yang amat dibutuhkan bagi 
perkembangan otak. 

Risiko terganggunya perkem- 
bangan mental sang buah hati 
juga dapat disebabkan kandungan 
alkohol pada ibu hamil. Selain itu, 
menurutnya, kandungan alkohol 
yang terdapat pada tubuh ibu hamil 
memengaruhi ukuran atau volume 
lingkar kepala sang bayi. (”/BYUI 


DR. Dr. Hanifah Oswari, Sp.A(K) 
Ikatan Dokter Anak Indonesia 


Hepatitis Virus pada Anak 
(Bagian II) 


Hepatitis B 

Hepatitis B pada anak pada 
umumnya tidak bergejala. 
Hepatitis B pada anak baru 
diketahui bila anak diperiksa 
darahnya. Pada anak besar 
mungkin dapat timbul gejala 
hepatitis B akut dapat ditemukan 
gejala lemas, tidak nafsu makan, 
demam, kuning, dan mual/ 
muntah. 

Hepatitis B menular melalui 
darah. Anak dengan Hepatitis B 
di Indonesia paling sering 
mendapat penularan hepatitis B 
dari ibunya. Sebagian kecil 
mendapat infeksi dari orang di 
sekitarnya, terutama yang tinggal 
serumah. Bayi yang terkena 
hepatitis B saat lahir 95 persen 
membawa terus virus hepatitis B 
dan menjadi kronis. Bila menjadi 
kronis, anak dapat mengalami 
kanker hati atau pada saat 
dewasa dapat terjadi sirosis hati. 

Seorang anak yang dicurigai 
menderita hepatitis B dapat 
diperiksa darahnya. Pemeriksaan 
yang dapat menunjukkan anak 
menderita hepatitis B adalah 
HBsAg. Bila HBsAg positif, anak 
tersebut membawa virus 
Hepatitis B. Kadang-kadang 
dokter akan memeriksa petanda 
virus hepatitis B yang lainnya bila 
diperlukan. 

Keberhasilan pengobatan 
untuk hepatitis B masih rendah. 
Oleh sebab itu, yang penting 
adalah pencegahan agar jangan 
terkena hepatitis B. Bayi atau 
anak dengan hepatitis B perlu 
diperiksa secara berkala setiap 6 
bulan-1 tahun sekali. 

Pencegahan terhadap 
hepatitis B, berikan vaksinasi 
hepatitis B sedini mungkin, 
sebelum bayi berusia 12 jam. Hal 
ini penting diperhatikan supaya 
jangan sampai virus masuk lebih 
dahulu daripada pemberian 
vaksin hepatitis B. Pada ibu hamil 
dengan hepatitis B, bayi selain 


mendapat vaksin perlu mendapat 
immunoglobulin hepatitis B pada 
usia kurang dari 12 jam pada 
paha yang berbeda. 


Hepatitis C 

Hepatitis C disebabkan oleh 
virus hepatitis C. Kebanyakan 
orang yang terkena hepatitis C 
tidak merasakan gejala apa-apa. 
Kadang-kadang hepatitis C dapat 
menimbulkan gejala rasa lelah 
dan lemah, tidak merasa lapar, 
mual, otot, dan sendi sakit, serta 
penurunan berat badan. 
Perjalanan Hepatitis C lambat, 
tetapi akan terus memburuk 
sehingga akhirnya dapat 
menimbulkan sirosis hati atau 
kanker hati. 

Hepatitis C menular melalui 
darah. Dahulu, hepatitis C dapat 
terjadi penularan akibat 
pemakaian jarum suntik yang 
didaur ulang. Selain itu, Hepatitis 
C dahulu juga dapat menular 
karena pemberian transfusi 
darah, tetapi dengan kemajuan 
skrining darah donor, 
kemungkinan terkena hepatitis C 
menjadi kecil. Hepatitis C juga 
dapat ditularkan dari ibu hamil 
ke bayi yang dilahirkannya, 
walaupun risikonya jauh lebih 
kecil daripada risiko penularan 
hepatitis B dari ibu ke bayinya. 

Untuk mengetahuinya, dokter 
biasanya akan memeriksa darah 
untuk petanda adanya virus 
seperti AntiHCV dan RNA-HCV 
untuk hepatitis C dan sekaligus 
genotipenya. Sayangnya belum 
ada vaksin untuk hepatitis C. Oleh 
sebab itu, kita perlu berhati-hati 
dengan pemakaian alat-alat yang 
bersinggungan dengan darah. 
Pemakaian alat seperti gunting 
kuku, pencukur kumis, sikat gigi 
yang mungkin bersinggungan 
dengan darah pada saat dipakai 
sebaiknya dipakai untuk masing- 
masing individu saja. PJ 


Pakaran bayi yang teruji. 
f Psenargan aman 


$ Lembutdannyaman, bebas bahan berbahaya, 


dengan sertifikasi Oeko-Tex Standard 100 Class 1. 


KOMPAS KLASIKA | Minggu, 7 Oktober 2012 | JABODETABEK 


c0o0.oo.oeococococeocovovvvvvvvBvvVvvvvvV..c.5XCC.c.cocc.oc 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLASIFIKASI 


Selama Oktober 2012, 
harga sudah termasuk 

Tiket bermain seloma 5 jom 

- Makan siang atau malam 


Senin-Kamis 
09.00-14.00 WIB atau 
11.00-16.00 WIB 
Jumat-Minggu 
Sesi I: 09.00-14,00 WIB 


Sesi II 


Haloowo 
akan semakin 


15.00-20.00 WIB 


Wahana Seru bagi Si Kecil 


'SELAIN menghadirkan kehangatan dan 
mempererat hubungan antaranggota 
keluarga, berekreasi dapat menjadi ajang 
berekspresi bagi sang buah hati. 
Pengalaman mengasyikkan ini tentu 
bermanfaat bagi perkembangan fisik dan 
mentalnya, 

Kini, orangtua tak perlu jauh-jauh 
mencari tempat untuk melihat keceriaan 
sang buah hati, Kota besar seperti 
Jakarta memiliki sederet taman hiburan 
seru, salah satunya KidZania Jakarta. 
Pusat permainan ini berlokasi di lantai & 
Mal Pacific Place, Jakarta. Selain 
sebagai wahana bermain, tempat ini 
dapat dijadikan ajang belajar. 


Pengunjung akan mendapatkan 
penawaran menarik dari KidZania 
Jakarta selama Oktober. Rombongan 
dengan minimal 15 anak, dapat 
membeli Paket Chika dengan harga 
khusus sebesar Rp 88.888. Promo ini 
berlaku Senin-Kamis pukul 09.00-14.00 
WIB atau 11.00-16.00 WIB, dan 
Jumat-Minggu pukul 09.00-14.00 WIB 
atau 15.00-20.00 WIB. 

Pada 27 Oktober 2012 dari pukul 
15.00-20.00 WIB, pengunjung cilik 
(dapat mengikuti Costume Festival yang 
memperebutkan hadiah menarik. 
Jadikanlah Oktober-mu sebagai bulan 
paling seru, hanya di KidZania! (“/BYUI 


Luka-luka Yang 
Sulit Dilupakan 


Setiap orang tentu memiliki masa lalu. Namun, 
tidak semua kisah meninggalkan kenangan yang 
menyenangkan. Tidak sedikit pula orang berandai- 
andai ingin menghilangkan jejak masa lalu tertentu 
agar hidup lebih tenang. Sayangnya, pilihan hidup 


tak semudah itu. 


sikolog Drs Danny Irawan 

Yatim MA menjelaskan trauma 

(tramatos, “luka”) sebagai 

suatu kejadian luar biasa yang 
menyakitkan. Dalam ilmu psikologi, 
trauma berarti luka dari pengalaman 
masa lalu yang sangat menyakitkan 
hingga seseorang menderita 
kerusakan fisik maupun psikologis. 
Sayangnya, trauma masih sering 
diartikan sama dengan takut. Trauma 
memang dapat menimbulkan 
ketakutan, tetapi tidak dapat diartikan 
sebagai “takut”. 

Sejumlah peristiwa yang tidak 
menyenangkan kerap menjadi kisah 
yang membekas dan sulit dilupakan. 
Misalnya, kematian anggota keluarga, 
terdiagnosa penyakit kronis, menjadi 
korban bencana alam, atau 
mengalami perlakuan kekerasan fisik 
atau psikologis. Peristiwa-peristiwa ini 
merupakan pengalaman traumatis 
yang membuat keadaan psikologis 
seseorang menjadi tidak nyaman. 

Reaksi yang disebabkan trauma 
pada setiap orang akan berbeda-beda. 
Reaksi fisik meliputi perut nyeri, sakit 
kepala, atau tubuh lemas. Untuk 
reaksi mental, konsentrasi berkurang, 
sulit mengingat dan memperhatikan, 
bahkan kerap berilusi. Reaksi emosi 
meliputi rasa takut, depresi, tidak 
nyaman terhadap diri sendiri, serta 
tidak percaya diri. Sementara itu, 
reaksi perilaku cenderung menyendiri 
dan tidak dapat mengontrol emosi. 
Bahkan, bisa terjadi perubahan pada 
berat tubuh dan pola makan. 

Trauma psikologis itu seperti bola 
salju yang bila semakin menggulung, 
semakin membesar. Jika semakin 
dipendam, maka beban pikiran 
semakin berat hingga dapat “meluap” 
seketika. Berikut ini beberapa hal 
yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi akibat dari trauma. 


Berdamailah dengan diri 
sendiri 

Langkah awal yang mau tak mau 
dijalani adalah belajar untuk jujur 


terhadap diri sendiri. Cobalah berani 
menerima peristiwa-peristiwa yang 
telah terjadi dengan ikhlas, seburuk 
apa pun. Berikan waktu bagi diri 
sendiri untuk merenungi masa lalu, 
tetapi jangan sampai berlarut-larut. 


Wadah pengungkapan diri 

Segala sesuatu yang terpendam 
memang tidak baik jika terus 
disimpan di dalam hati. Oleh karena 
itu, Anda perlu mengungkapkannya 
dengan cara apa pun. Tidak perlu 
memiliki bakat seni tertentu untuk 
dapat meluapkannya. Cara yang 
sederhana adalah menuliskan apa 
yang Anda gelisahkan, misalnya 
dalam bentuk jurnal harian. 


Tetaplah berpikir positif 

Pengaruh terbesar dalam 
persoalan ini adalah pikiran yang 
ada di dalam diri sendiri. Jangan 
lupakan pepatah bijak: “Anda 
adalah apa yang Anda pikirkan”. 
Latih diri untuk terus berpikir positif 
agar dapat membawa pengaruh baik 
pada sikap Anda. Selain itu, jangan 
menarik diri dari orang sekitar dan 
lingkungan. Anda sebaiknya tak 
perlu sungkan untuk meminta 
dukungan kepada kerabat dan 
keluarga agar tetap dapat bangkit 
kembali. Tetaplah menjalani rutinitas 
seperti biasa dengan jadwal makan 
dan pola tidur yang teratur. 


Konsultasi dengan pakar 
Apabila beban terasa semakin 
berat dan kurang mampu melakukan 

self healing (penyembuhan diri), 
segera berkonsultasi dengan psikolog 
atau psikiater. Bantuan pakar akan 
sangat menolong untuk memulihkan 
perasaan. Anda pun dapat 
mengurangi akibat trauma, hidup 
lebih tenang, dan termotivasi 
kembali sehingga mampu untuk 
mengambil alih kehidupan lagi. 
IGPWI 


0o0.o0.ococeocococococucuc@. 


.... 


ang 0 f 


IKLAN 


AN 


x Ke 


sehat dan aman untuk si kecil. 


Tissue basah yang diformulasikan 
khusus untuk membersihkan secara 
efektif dan aman: dot, cup, mainan 
gigit, gelas, feeding set dan lain-lain. 
Praktis dan higienis saat bepergian, 


| |" DC sa, 


?” Cisu Pilihan unbuk Si Hecil 


1 BAYI dan mainan-mainan plastik 
memang tak terpisahkan. Apalagi, 

# jika si kecil memiliki kebiasaan 
untuk menggigit mainannya. Mau 

2 tak mau orangtua perlu telaten 

4 untuk membersihkan kembali 
mainan yang telah terkena air 

? liurnya, 

Dalam membersihkan mainan 

? yang kotor, pastikanlah alat pem- 

' bersih yang digunakan benar-benar 
aman untuk digunakan. Sebagai 

' pilihan, gunakanlah Cloud Pacifier 
Wipes, satu inovasi di Indonesia, tisu 

' basah yang diformulasikan khusus 

4 untuk membersihkan dengan efektif 
dan aman. 

» Cloud Pacifier Wipes ini diguna- 


kan untuk pernak-pernik bayi seper- 
ti dot, cup, mainan gigit (teether), 
gelas, feeding set, serta benda yang 
sering jatuh dan langsung masuk 
kembali ke dalam mulut bayi. 
Terbuat dari bahan-bahan 100 per- 
sen foodgrade, teruji klinis, dan hypo 
allergenic sehingga aman untuk bayi, 

Tisu ini juga praktis dibawa ke 
mana saja saat bepergian bersama 
si kecil. Bunda tidak perlu lagi mem- 
bawa banyak cadangan dot atau 
mainan saat bepergian. Bahkan, 
saat si kecil menjatuhkannya, cukup 
dibersihkan menggunakan Cloud 
Pacifier Wipes. Cloud Pacifier Wipes, 
alami, aman, dan higienis untuk 
bayi. P/GPWJ 


Oni 00.000.000 000000303 


Mama 


mental anak. 


eberapa penelitian 
mengungkapkan, 

oksitosin atau hormon 

cinta dapat dilepaskan 
dengan beberapa cara, di 
antaranya dengan menyusui dan 
memeluk sang buah hati. Hormon 
ini mendorong seseorang untuk 
menanamkan rasa cinta pada 
orang lain, termasuk cinta kepada 
orangtua. Selain itu, hormon ini 
dapat memperkuat memori 
terhadap hal-hal positif. 

Tak terlalu sulit mengajarkan 
nilai-nilai cinta kepada si kecil. 
Oleh karena itu, jangan sungkan 
dan ragu mengungkapkan cinta 
dan sayang pada buah hati Anda 
agar tumbuh kembang dan 
kecerdasannya tumbuh optimal, 
terlebih saat anak sudah mulai 
bisa berbicara, 

Peluklah buah hati Anda 
sebelum pergi ke kantor atau 
bepergian ke suatu tempat. 
Pelukan hangat yang Anda berikan 
tersebut sudah barang tentu dapat 
memberikan ketenteraman dan 
kasih sayang yang membuat 
dirinya lebih percaya diri. Oleh 
karena itu, jangan heran jika 
sebelum berangkat bepergian atau 
sepulang kantor si kecil seolah 
menagih ciuman atau pelukan 
hangat Anda. 

Namun, sebaiknya Anda 
hindari memberikan ciuman bila si 
kecil melakukan kesalahan atau 
tindakan yang merugikan orang 
lain, kecuali jika ia telah menyesali 
kesalahannya. Dengan perlakuan 
tersebut, anak akan semakin 
mengerti tindakan buruk yang 
perlu dihindari. 


sama Kamu... 


Belai lembut seorang ibu tak hanya menghadirkan 
kedamaian dan kenyamanan sang buah hati. Cinta 
yang hadir dari sentuhan kasih dapat mendorong 
tumbuh kembang anak lebih optimal. Ciuman dan 
sentuhan lembut yang mendarat pada diri si kecil 
merupakan perwujudan cinta yang akan 
berkontribusi terhadap kematangan otak dan 


Bangga 


Selain memeluk dan mencium 
dengan tulus, membelai 
merupakan perwujudan rasa cinta 
dan sayang yang meningkatkan 
rasa aman dan empati sang buah 
hati. Jangan ragu untuk membelai 
kepalanya dengan lembut. Saat 
dirinya tengah takut, sedih, atau 
kesal, belaian kasih akan 
membuatnya tegar dan tenang. 

Kecerdasan anak juga dapat 
dipicu dengan aksi sederhana 
lainnya, seperti menggandengnya 
saat menyusuri jalan. Dengan 
menggandengnya, dirinya akan 
merasa tenang dan nyaman 
bepergian keluar rumah. Selain itu, 
otaknya akan mengerti dan 
mengingat betapa pentingnya 
seseorang berada di sisinya bila 
sedang berjalan. 

Jangan sungkan berkata, 
“Mama sayang kamu” atau 
“Mama bangga sama kamu". 
Kalimat tersebut begitu singkat 
dan sederhana tetapi memberikan 
makna yang luar biasa bagi putra 
dan putri Anda. Ia akan semakin 
mengerti nilai kasih sayang yang 
ditanamkan pada dirinya. Seiring 
berjalannya waktu, dirinya akan 
mengungkapkan rasa sayangnya 
pada orang yang ia sayangi. Pujian 
yang tulus dapat memompa 
semangat dalam melakukan 
kegiatan-kegiatan yang positif. 

Saat Anda melontarkan pujian 
dan semangat, mental si kecil 
bertambah kuat dan bersemangat. 
Kecerdasannya pun semakin 
berkembang. Cium, belai, dan 
berikan pujian kepada buah hati 


mengiringi kecerdasannya. (#/BYUJ 


210010000000 000 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 7 Oktober 2012 


36 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi 
Nusantara Batavia 
1 KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI II Ketentuan Pemuatan IN. Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris 45.000/baris 

1 ya katmat ada bar pertama tan rs: 2. Koaktr spasi bandre lebih disatu hanya 3 Blah Ian Kompas berhak manolakatau Bank BCA 
a. idak mengandung symbol ata karaktor “kan dipakat satu saja. menunda pemasangan iklan apabila materi Cabang BCA Galah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150. mm) 58.500/mmk 50.000/mmk 
sus an T ii sman. Kia » Yang ian Uda ema degan ktenttan Most 0122300909: 2. Teks Iklan 1 ke 

Hk mengandung aka kocu untuk tan arktaryang tida bleh dgunalan dalan am berta dibagan tan Kemas Aa Nepal hutan 2 2 i 1 

nan Tana PA an ag kan mean Aja ant 7 Tegas Mean ADViteks iklan baris Pl Ym 

dis (opo modi) ma attan tangan dimuat i : . 
«do mengongang huruf yang dok Lengaunao rnaaran huruf er hanya ai amuatan Ita Rataan peraangan dan Bank Mandi “na sya SAAD UT Senang SON0/mpk 

memberikan rt pada tak Iklan dnerkenankan untuk pengetikan singkatan yan tak termuat tidak melebih!7 hari Kara Lag eat FC (min 600 mmk) 90.000/mmk.  75.000/mmk 


Umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TOEFL,ELTI dl) 


dan mer, 


terhitung dar tanggal muat awal 


Mandiri 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter - 4 baris 


) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


- OTOMOTIF 


DIJUAL 


50 unit flatbed 40 Ft 3 AXLE 


karoseri kumbong thn 2008 
HUB :0811720641, 


085384404518 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Transmisi Matic vw 
honda,bmw,harier,nisan,alpard 
pajero,merey,volvo,jeep,audi,ja 
guar,panter,tyt:087777782163 


MOBIL DICARI 


Beli Sgl Jns Mb1 Hrg Tui Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


MOBIL DIJUAL 


MEI 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
Porsche Panamera V6 (3.6L) air 
susp, audio Bose, Velg 19, grns 
ATPM, black on Mastala red hub 
021-72895258 /59, 70306789 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
RR Evogue 2.0 ready, 3Dr/5Dr 
Dynamic Luxury, 1TV/3TV #cam 
ph 02172895258 /59, 70316789 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Slvr,blek,red,whte 
“& Cayenne V6 ATPM Black " 
Pluit 66601313/Sntar 29450877 


AUTOHAUSEIMPORTS@PIM2 
« Evogue 4D White TV3/TV1 “ 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
Mini Cooper White,Red,Orange 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam. nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dcbff 


Jaguar XF 08 Silver Km18rb 
Sunroof TV DVD Jok Kulit Ors 
735it nego hub 087781455056 


Jaguar XJ 3.0 Silver'2005 bln 9 
STNK 1th,km60rban,kond bagus 
& Terawat, Hub:0812.8921.0009 


Jaguar XJ8 Atpm'00 slv km50rb 
rsvc fori 4X(2.5)02 htm sroof 
kmdieb Tdp.61/6,0tit 32068988 


Mini Cooper S AT Turbot Coupe& 
Hatchback),Peppar White, JCW 
B.Kit, Recaro seat, Sport/media 
( vision/ chili pack, Emirror, 
kayless leathar dashboard, atc. 
cal:021-97911111 Pin: 323dc6ff 


Mustang "2010 Hitam V20 
m2500 Ful Option | Hub 
081219633380-085710070606 


Mustang Classic Original 2Pintu 
Silver 800Jt Jl.Kemang Timur 9 
No.C5 Jaksel 


Porsche cayenne3,6th 2012 grey 
ring 21,roof rack,sport exhaust. 
081280979489 / 021-72782222 


Subaru GRB STi 08 Hatchback, 
Km.19Rb,Kondisi Istimewa.Hub: 
08179991114,081219991114 


VICO AUTO 
Porsche Boxstar 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


VIP MOTORS - PORSCHE 
New Boxster Yellow & White 
Naw Design, E VR20 BOSE 
GMOI 15866766 open till night 
021 1521418, 021 1505666 


avi 


Audi A4 1.8T th2010wrnPth,KM 
47rb,AC,FullAirbag,trnsmsi mtc, 
full asrnsi smua standartnya 
Audi Hrg 415jt 082123411142 
Irwansyah Syarief 


Wmv 

3201 Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
5231 106 “4 5231 "09 “" 5231 "10 
523i Exc '10 Exc1l #1 


231 1 
528i Exc'1l ““5301/09 "5301710 
BestindoMobilPrima.24868000 


530 '04 hitam hrg.268jt « 320 
Lifestyle 108 hro.29Bjt #120 105 
hrg.218jt T.0816,777.105 


5301/E60 Th 2007 Pjk bin3,Abu? 
Met Km50rban Rec astra Mulus 
Tangan 1, Hub:0813.101,33833 


73SIL, 02, biru, km 51 rb, tan 1, 
mulus, simpanan, — hubungi: 
081288585855 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
6 Facelift Black,White "' 


is" 640 M Packaged White “is 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


XI Dapatkan Promo Dengan Tdp 
70 jutaan Only !!! Segera Hul 
“ikan B19-3262-0862 


X1-18112 ”"" X3-2.0D Bsns'/11 
X3-2,51/04,X3-2.51/05, X3-2.507 
X3-3,51/11,X5-3,0D'11,730 L10 
BestindoMobilPrima. 74868000 


J caevroer 


All New Aveo, All New 
Trailblazer, New Captiva Kredit 
DP 1514 021-91919166 


Captiva Diesel Matic 7 Seat 
Th'2009 Tgn Pertama Kondisi 
Istmw BU Hub.0815.97.97.798 


Captiva, Trail Blazer, Colorado, 
Orlando,Bonus menarik hny di 
Sun Mtr kalimalang ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


ID cars 
Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 


beli 99,9#baru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dc6ff 


Jeep Wrangler YJ "96 Merah, 
Velg Sahara, KM.117 Ribu, Good 
Condition. Call: 08118774649 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM 3000,Jok kit,Istw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


Ip oamarsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax PU Angs Mulai 1.5jtan 
Terios Angs. Mulai 2.9Jt-an"" 

.7918303-7900651 


II New Xenia dp 17jt,Sirion dp 
Mit, Pick up dp bitan 
Hub:95151333 / 087878252333 

Nlnew Xenia, Ayla, Pantat 


Gmax,Srion,c/k,cpt,mdh.081310 
399012, 93509289 bb: 26586b09 


Xenia, Dhtsu Tnp DP hny byr ang 
miai 3itan PU dp dit angs 2jtn 
EDU 95107530/087808310878 


IL roro 


Escape XLT 2 WD 3.0 A/T'2003 
4W.Hitam, Hrg.110Jt.Nego, Hub : 
0817.9157888 


Escape XLT 2.3 A/T silver 2006, 
km 65 rb 140 jt nego 
08159913456 


Everest 4X4 th.2004 hitam, ban 
mbl barutdpn blkg), shockbreker 
baru, matic, STNK 2013, hrg 
1170jt Hub: 085781918656 


Fiesta 1,6 S A/T Th 2011......... 
Biru Met, Kmlbrb.istimewa skli 
Pakubuwono725,2333/725.1893 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


New Focus 2012 free V-kool 
fiesta,everest, escape Big Disc 
082114706687/085715313345 


Hi sowoa 


Accord 2.4 VTIL AT'1L hitam 
met,i.kltstan 1,pmki Isg,smpnn, 
spt br,km 9rb,082262888939 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV,Rdy 
#Vcool.B901/Angzjtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


Brio, Jazz,Freed,Crv,Accord,Ody, 
Rdy Stock#Vkool,angs 2itn/TDP: 
20jtn. Hub: 081219172478 


City 08 V-Tec matic Tangan-1 
Silver Met Mulus 150Jt Nego, 
Hub: 081287258787 --w—- 


City IDSi 08 Manual SilverStone 
Seperti Baru H.140jt KhsKrodit, 
MGK Hub.081282807199 


Civic VTECH 1.8 Matic Th/2008 
Abu-abu Metalik, hubungi Hp 
10878.8.111.2727 


CR-V 2.0 A/T Black 2003 Jok 
Kulit 3 Baris Pemilik Langsung 
Hub: 0816 841 272 


CRV '05 Hitam 24 A/T Bagus 
sekali/Nopil,Harga  158J6.Hub. 
0852.17171671 bs bantu credit 


CRV 08/07 2000cc Hitam mtic 
tgn 1 Vcool kulit istw hub. 
08121856 881 Cibubur 


CRV 2003, 2000CC Abu-abu Tua 
Metalik tan 1 pajak bin 6 Mis 
Terawat Hub : 0812 3610 3006 


CRZ L5 AT Hybrid type Alpha 
Black @ VIP Motors 
021-1521118, 02171505666: 
(MOI 05868766 open till nlght 


Edix AT 2005 merah jok kulit 
Jarang ada km low tan 1 dari 
baru Hub:0852 15499398 


Freed PSD Abu2 Met Okt'09, 
Mulus, Pjk Br, Ban Br, Nopil Istw 
Spt Baru. Hub,33686866 


New Civic 2007 akhir (1,8), 
A/I,SilverTangan good cone 
dition, call:08164805770 


Getz A/T '05 Hitam, VR 15”, 
Spoiler Bagus, Harga 86juta. 
0852.16061168 bs bantu credit 


H1 Santafe Tucson XG GLS G Av 
'ega Free Gps samsung galaxi no 
te 082123844070-99622207 


H1 SantafeTucson XG GLS G Av 
ga Free Gps samsung galaxi no 
te 08568811389-60157007 


Tucson Matic 2011 Warna 
Hitam Jok Kulit Hubungi 
0878-7898-6698 


Wsuzu 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56911588 


Ha 
All New Picanto Rio & sptg. 


Bunga 3.288, TDP 34 jtan.Dpt 
undian motor Hbgi: 9290 9992 


MIL new sportage pit picanto/ 
rio at readylbunga rendh hadiah 
Isg gps 91840769/08567842743 


'AII New: Rio, Picanto Sportage, 
Pragio : Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS.Hub: 790.2858 


Carnival'2000 A/T Bensin, Biru, 
Trwt., Siap Pakai, Pjk & Ass Pjg, 
Hrg. Ng. T:087878818373 


Ji mazon 
2 A/T Tipe R Silver 2010 dr br 


bagus sekali 1001 Ors,Km 17rb, 
Hrg 166jt,Hub.0852.16061168 


2 Type S Matic 2009 Silver tgn | 
STNK April 2013 150 Jt (nego) 
Hub'i Pemilik 786 5124 


CX7 2010 Putih GT Audio BOSE 
Keyless#Camera VR.20”(25et) 
Auto High MG2”08131958 0015 


Mazda 2 Type R 2011 Matic,Pth, 
Jok kit, Tgn 1 Call, 0818118509/ 
91101009 (Anggi) 


Il meraoes 


300 CE TW199L Complit 
Recondition — Sunroof — Hub 
021-7890592 -3 


300 CE Th/1992 Htm, Matic, VR 
18 Km rendah, jarang pakai, hrg 
170jt,hub:0811840372 


AI New E-200 Coupe Cabrio 
White On Red F'Opt,OnTR 975 
JKATPM1250Jt)08561256757 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
250Coupe AMG pack,pnrmc,sIv 
SLK200 AMG, full option, hitam 
ph 021-72895258 /59, 70346789 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
« CLS 350 AMG White, Black ”“ 
“ SLK2506E250 Special Price “ 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


C 200 Avangard ILPIk Baru, 
Hitam,Semua Orsinil,Ass Mstv 
3Th,Hub:99288205(ANO) 


200 '08 Gree hrg.35djt # E 
260'04 hrg.298jt /Dp.20': Radio 
dim raya /14 7.0816 777 105 


200 CGI classic 10 Htm Grns 
Mercy#Alirisk s/d 2013/465jt 
1(021)68318183/081908244505 


200 CGI Silver klasik OL1, Km 
7009 asli 485jt#C250 Hitam O1L 
Avg 580jt km 27rb Indual KGP 
ph 45846737-0816.804267 


200 Klasik 2008 Hitam,tgn | dr 
baru, separti baru terawat 
Cash/TT/Kredit ph 7509178 - 79 


200 Silver 2002 Facelift C240 
Masih Gres Spt Baru, Bs TT/ 
kredit,MGK hub.081282807199 


CLK200 '06 low km service 
record lengkap khusus. kredit 
Angs.12jt Hub:021-688 70550 


E 320 MP”95 Sporline Hitam Mt 
Pjk 11 Ful Ori 11SIt ng 
081399065949 / 085770739644 


Mercy C230 Elegan th'07, htm 
Itik, km.22.000, pik baru a/n 
sendiri, bisa pinjam KTP, kond. 
istimewa, hrg Rp. 329Jt Nego, 
serius hub. 081310900775 


New CBU ATPM E 250 Coupe & 
Cabrio SLK200,CLS350,5L350,E 
63AMG.Rate 3,281 0816934955 


S 300 L at 2010 htm bin6&E 200 
at htm/11bin 9 km3rb sempurna 
hb:0217890885-081286690083 


S 600 ex ktt,kaca double, sun 
roof, th 94, biru,km 80rb, mulus, 
smpn, hub. 0812.885.85.855 


S-3201/01 Htm ATPM Facelift 
ME,Seat,Vacum, Heather,S'Roof. 
Vr20”299jtLsgNm.08561256757 


5280 htm '03 facelift km 67rb 
nopil langk int rapi TDP.76jt ag. 
9,8it Auto Speed:08161615536 


5300blck 08 3tv kmldrb r.svc 
E260e1405 slv 55rbK-335 tdp71 
(240 elg 03 htm- 229jt tdp.62it 
A150 07 slv H.189jt Tdp.42jt 
ML320FL '00 VR22 432068988 


Jmursusisai 


AI New 2.5 Pajero Dakar#GPS 
VKool Outlander Ready Stock 
97769699-081905140150 


AllnewPajerosport free lcdtGPS 
#R.camtvkool,bng0#R.stokAllcIr 
081542811787 - 081398954363 


Evo 4 Lancer 97 Swap Engine 
Full Modif Extr Intr Ex mbl Kon 
tes puri indah BU 08161839977 


Fuso/Dump Truck Th 2010/2011 
Aunit,orange type(6x4)MT/Gen 
10081218366671,085287708271 


Outlander PX putih readystock 
1005 baru langsung atas nama 
Hub,SKY: 021-70919393 


Pajero sport S Exceed 4X2 
th2011 matic HTM KM20RB 
HUB.087887711371 


Hvssan 


AI New, Evalia, G, livina, Juke, 
March Nissan Weekend sale spe 
dial promo, Bg ran Prs Cpt,Tenor 
s/d SthIndomobil 021-380.4002 


AI NewGrandLivina,Evalia,Juke, 
bunga.3,55.Disk.menarik.Nissan 
Puri. Hub: 021-90 600 960 


Elgrand BL 2.5 htm 08 otoman 
JK Acam 2tv int rapi tdp140jt ag 
12, 7jt Auto Speed:08161615536 


Elgrand2.5 Pth'10 tgl kmlow s- 
rec 2TV Acam sroof otoman Tdp 
189jt ag1djtan # 085693707857 


Evalia, Nissan New Grand 
Livina, Nissan March. | Hub: 
91720316 / 085697251077 


Murano 2.5 th 11 hitam full ori 
610 jt nego 081807256885 / 
021-72782222 


Serena Silver CT'09 dr br,3 TV 
Mulus sekali, seperti “baru, 
Harga 183jt. Hub.99866303 


Xtrail Matic 2003 W.Abu2 Tgn | 
STNK 1Th Mulus,TV,Cilandak 
Tengah HP.0816960942 


If pevceor 


206 XR 14 A/T'2002, W.Abu 
Metalik, STNK Pja, Harga 70Jt. 
Nego. Hub: 0817.9157888 


407 SW 2.2-Thn 05, KM 40Rb, 
Hitam Mulus. Hub, 0817-779161 
1 0815-9336618 


Splash DP 10jtan Ready stock 
Hub: Ady 70010065 “ Arif 
70451000 “ Okto 98945184 


JB ovora 


AN New Alphard 2.4 All Type” 
Alphard G/SC/X Facelift: as 
Vellfire V/ZG/X Facelift" 
Lexus RX 270 Facelift Ready" 
Landeruiser 4,5 Diesel UK “sx 
C Jmtr 652 7788 / 4000 2737 


NI New Alphard X, SC, G HDD” 
Valifira X, ZG, V HDD New 
Alphard & Vellfire "Wel Chair” 
Layus "Face Lift RX 270 HK “#» 
Wa receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


II New Avanza,FrtnrInv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,581 
1-5th. 99222979/085695573735 


Alphard 2010 putih 5tv#camera 
sunroof jk kulit istimewa pjk pjg 
(C/K Axel Cars:081361186888 


Mphard S premium2009 2.4cc 
km 63rb tan1 putih nego hub 
08557807177 


ALPHARD/VELLFIRE "GREY" 
New Alphrd SC/Velifire 2G Grey 
R.Stock Tdp250jtan,angsrnSjtan 
“88 Java Auto - 34830202 "“ 
081510377455 / 081281111737 


Altis 2.0 V A/T 2011,-Putihiar.» 
Leather, E.Seat. Kmdirb. Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


AUTO GRAHA 7949000 
AI New Alphard 2.4 Facelift?" 
II New Volifire 2.4 Facelifi 
AII New LC UK 4,5 Facelift “ 
AII New RX 270 Facelift 
““#Cepat, Lengkap, Murai 
TDP 27S5Jt-an , Angs 49Jt-an 
081281129686 / 081806188779 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Hitam" “« 
2TV, 1 Camera, Special Price 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
081908115282 / 0818176889 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift White,SIver,Blck 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


Avanza 100ibaru R.Stokt! Cuci 
gudang Inova Yaris diskon besar 
Bunga0k.92392971-0817113119 


(Avanza S 1.5 AT 2011 Tgn 1, 
100s original,Abu-abu  Mttik, 
Hub: 087780852373 


Camry 24V'09/10,Hitam, New 
Model,Km50rb,Serv.Rcd,Ass. All 
Risk, Nopil.0815 104 222 99 


Fortuner '05 2.7AT hitam, 
oris/mulus, km 37rb. hrg 240jt, 
Hub Pemilik 0816835129 


Fortuner 2.7 Hitam Th 07 G Lux 
Full Ors Km 42rb asli,Pik Pjg 
Hub:08128703499 


Fortuner G Lux Ikp Beli 2011 Jan 
Hitam, bgs skl « Ass,Km 30rb, 
Harga 323jt. Hub.0811.196811 


Fortuner Hitam/ 2008/ matic/ 
626, 000KM/Hrga 290jt, Nego, 
Hub: 0811 190 2370 


Fortuner'2008 Hitam, Manual 
24D Pik Pjg,Tanduk,F-step,Roof 
Rail Jok Klt,hub:08180.6188.779 


Harrier 05 2.4 L-Premium Silver 
tanl km.60rb 56167070/081281 
957070 Permata Hijau Jks 


Harrier 24” 07 L-Prem,Hitam 
Original,Km.47rb,Tng 1. Cash/ 
Krdt. Hub: 0812,9222412 


Harrier 24 L Prem th 2011 NIK 
2010 hitam, heater, 2TV4DVD 
tangan 1 Hub:021-70665599 


Harrier 2007 L-Prem Hitam” 
Harrier 2007 L-Pram Silver" 
Auto High MG2”08131958 0015 


Innova 2.0 AT Th 2010, Hitam 
Cap seat,Jk klt, Kordyn, km 21rb 
Pakubuwono 725,2333/7251893 


Innova G A/T '09 Htm Tan.l 
Body msn trwt Tdp.50jt ng 
hub.33113869/30011111 


Innoya G AT Luxury 2010, Silver, 
Tgn-1, 15Rb Km, simpanan 1001 
mis, bukan Pdg, 081284386863 


Innova G Manual 2009 Pajak 
Agustus Wrn Hitam KM 59rb'an 
Hrg 175jt Nego 081511101515 


JAKARTA AUTO BEST 
'AII New Alphard X,S,5C,6' 
YAI! New Vellfire X,Z,ZGV' 


Land Cruiser 4.6 ZX 
Range Rover Evogues#1 
081908731356 / 02172782222 


JAVA AUTO 
Alphard 2.4 / Vellfire 2.4facelift 
..Harrier 2.4 / RX 270 Facelift. 
Prado TXL 2.7 / Evogue Dynmc 
TDp Mulai 250jtan / angs-7jtan 
“44 Mudah, Cepat, Flexible ““ 
0817.6333.146/0812.81111.737 


Land cruiser th 2011 langsung 
nama putih km. 3000 hub: 
081280979489. 


LC Prado TXL, Tahun 2012 "“ 
& Black on Black KM : 9000 
Hub : 0888 08515986 “44 


LC UK"12 htm hrgMurah3tv plas 
c.box,M2V,Airsus s.roof f.stop 
R-rail j.kitsheater 081806188779 


Lexus GS 300 Th2007 Hitam Int 
Hitam Km Sedikit 550jt Hub 
0813-9983-5983 


Lexus LX 570 facelift th 2012 
km:2000 hitam ATPM Hub: 
081932382891 


Lexus RX 270 Thn 2011 Putih 
Km 6000 rb Hubungi 
085715400901 


Lexus RX350 hitam Okt 2009 
KM dktt VR24 bgs istw skali 
Jarang pake hub.02168803678 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 24 Wallcab, 
Vellfire 22G6Alphard. 2ASC 
Layus RX 270 Facalift 
RStockt021)7252333/72790162 


PREMIUM MOTOR 
-» New Lexus RX 270 Facelift... 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC 4,5L UK Facelift ” 
Hub :021 - 651 5000 


Rush G M/T'08 Hitam Rp.149Jt 
Krd TDP.25Jt Pjk Pjg 1004 Mis 
Prima Ph.54202292-32870308 


SIMPRUG CBU CENTER 
--Lexus CBU & All Toyota CBU- 
—-—-Best Price & Bergaransi--- 
-Kredit & Tukar Tambah---— 
Surat Surat Terjamin -- Service, 
S.Part, Body Repair 722.6383/ 
7394513/ 726 1024/ 727.99999 


SPECIAL PRICE !! 
RK270 facelift. / Japan / Wald 
RX270 wald biack bison "LL 
White VR 22”, km 1800: 
-hlack/white/silve 
terminal Motor 
225222,1520000, KGASUL 111 


Vellfire 2008 V 18Speaker Htm 
Bln.8 Leather Mulus 625jt Nego 
Auto High MG2”08131958 0015 


Vellfire V facelift th 2012 putih 
Acamera 2 tv 081310769619 / 
021-72782222 


Vellfire'2010 Audioless type Z 
Platinum warna putih 
km2gribuan Hub:087889398779 


VIP - YEAR END SALE 
Alphard 24 G Facelift 
Vallfira 2.8 V Facelift 
Mphard S-C / Vallfira Z-G 18spk 
Vellfire 2.42 Gold I 18 spk 
Harrier 24PLP with park sensor 
Prado 2.7 TX-Ltd, Black # White 


C46 ZX Bensin 
021-1521418, 0211505666 
GMOI 45866766 open till night 


-— Call Now:@ VIP Motors --— 


Yaris E A/T'2006 Silver terwt 
istw Hub:08161169365 
08128327756: 23683804 


Yaris S Limited A/T Hitam 2009 
Des,Tan Prtma,Kndsi Istimewa, 
Serv Rec Astra, 087886543999 


Hw 


Scirocco 2.0 AT,Grey, Th' 2010 
Sroof,Eseat, Leather, Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


Touran 1.4 A/T.Putih/2009.Hrg 
255itkond.bgs tgn1,km35rb si 
ap pakai:(021)570005 RajaMbl 


MOBIL DISEWAKAN 


Toyota inv, avz, xni, luxio 
amanah rental mli 250rb-spr 
79182524-80874660-71046747 


MOTOR DIJUAL 


Ji konon 


New Goldwing "2012, White" 
FAudio,Wiper, Awesome Bika! 
Call: 081287717711 / 54220555 


jawasara 


Ninja 250CC/2011 SE/Hijau Paj 
ak Agustus,Terawat, Mulus Hub 
108111990533 / 08180866327 


Sudoku terdiri dari 9x9 Kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

» Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


00,- untuk 3 Pemenan, 


1, Tulis jawaban di kertas, cantumkan nama, alamat 
jelas, lengkap dengan kode pos, dan nomor telepon. 
2. Masukkan ke dalam amplop, tempel kupon 
di sampul luar. 
3, Kirim surat ke PO BOX 4612/ JKT 12046. 
4, Jawaban ditunggu selambat-lambatnya tanggal 
18 Oktober 2012, Pemenang diumumkan 
tanggal 21 Oktober 2012 
5. Untuk informasi, hubungi telp (021) 53679909 
dengan Shifa (ext 6184). 


Tommy B LTOMO 


OTOMOTIF | Gaya berkendara 


Jadilah Pengendara yang “Hijau” 


DI tengah maraknya aksi cinta lingkung: 
an yang tersebar di seluruh penjuru 
dunia, cara berkendara kendaraan 
bermotor termasuk salah satu hal yang 
patut mendapat sorotan selain polusi 
udara dan air. Pasalnya, selain pabrik- 
pabrik, kendaraan bermotor menjadi 
salah satu biang keladi pemicu pence- 
maran udara. Hal ini disebabkan 
perilaku pengendara yang kurang 
bijaksana dan tidak peka terhadap 
lingkungan sekitar. 

Kendati kendaraan bermotor telah 
disematkan dengan teknologi mutakhir 
yang dapat mengurangi pencemaran 
udara, bukan berarti setiap pengendara 
bisa seenaknya menginjak pedal gas. 
Gaya berkendara yang baik besar 
kontribusinya terhadap keberlangsung- 
an lingkungan yang bersih dan hijau. 


Langkah sederhana untuk menjadi 
pengendara "hijau" adalah dengan 
merencanakan terlebih dahulu tujuan 
yang hendak disasar sebelum beper- 
gian. Dengan langkah tersebut, kemung- 
kinan salah alamat atau salah jalan 
dapat diminimalisasi. Sudah barang 
tentu jalan atau arah yang salah akan 
berdampak pada pemborosan bahan 
bakar kendaraan. Temukan jalan yang 
cepat dan terhindar dari kemacetan, 
seperti melalui "jalan tikus” yang tidak 
terlalu ramai. 

Bila hendak berbelanja, buatlah 
daftar belanjaan yang hendak dibeli 
terlebih dahulu. Dengan demikian, tidak 
ada barang yang terlewat untuk dibeli 
dan Anda tak perlu lagi melakukan 
perjalanan serupa untuk melengkapi 
belanjaan sebelumnya. 


Emisi gas buang yang dikeluarkan 
kendaraan dapat memengaruhi kebersi- 
han udara. Oleh sebab itu, jagalah 
kecepatan kendaraan agar tetap stabil. 
Perhatikan pula tekanan ban kendaraan. 
Tekanan ban yang tidak ideal mengaki- 
batkan gesekan antara ban dan aspal 
menjadi tidak sempurna. Hal ini akan 
berdampak pada kerja mesin yang 
semakin besar dan membutuhkan 
bahan bakar yang lebih. 

Gunakanlah bahan bakar yang dian- 
jurkan pabrik agar pembakaran berjalan 
sempurna. Jangan lupa memeriksa 
kendaraan secara berkala, termasuk 
emisi gas buang yang dihasilkan. 
Mari kita jaga lingkungan dengan gaya 
berkendara yang baik. (BYUJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 7 Oktober 2012 37 


AA Licensing Programme of RM" www.rmllcensing.com INTERMESO 
Hn v FASHION 


Melangkah 
dengan Nyaman 


BANYAK yang tak menyadari, kenikmatan 
kaki saat berjalan menjadi kunci kenya- 
manan menjalani aktivitas sehari-hari. 
Untungnya teknologi desain sepatu terus 
berkembang hingga menghasilkan sepatu 
yang tak hanya terlihat apik, tetapi juga 
nyaman dikenakan. 


Misalnya saja teknologi Unstructured dari Tn 
Clarks yang sebagian besar strukturnya terdiri 2 
dari karet lentur sehingga terasa nyaman dan 
ringan. Terlebih alas insole dan bantalan ujung & 
jari diganti dengan bantalan lunak. Sementara Up.Sofig:Chahny Rod 


WIN BEE YOU 4 . itu, kulit atas dan lining yang fleksibel juga 
ANST STANPING Tepat menambah kelembutan pada sepatu, dibutuhkan. Dikombinasikan dengan bagian 
Hal ini pulalah yang bisa dilihat di koleksi — atas sepatu yang terbuat dari kulit premium 
Un Sofia Cherry Red, yang terbuat dari yang lembut dan lentur, titik-titik lentur 
komponen sol ringan yang kuat dikombinasi meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas 
dengan bantalan karet di titik strategis untuk sepatu untuk mengikuti pergerakan alami kaki. 
kelenturan serta ketahanan sepatu. Desain Teknologi ini juga bisa ditemui untuk koleksi 
solnya menggabungkan titik-titik lentur di sepatu pria maupun perempuan dari Clarks, 


area kunci, tepat di mana fleksibilitas terbesar — (“/ADT) 


it Kenapa kamu cuma berdiri begitu? 
“ Aku sedang memutuskan akan berpihak ke mana, 


Clarks Boutigues Jakarta: Senayan City, Grand Indonesia, Pondak Indah Matt 2 Puri Indah Malt 


»ta Kasoblani: 


Kemang 


Catks boutigue 
www:SepatuCiarks.com JII Sepatu Ciarta British Shoemaker since 1825 


ya : Lenmarc, Tunjungan Plaza 4 


Buy encusu ammanon (Dj er DAANAA (D1 MOONEsIAN | HOROR Pa MDonesaN AAA P1 WMOLMrACNON Mm maum anon | | | t z m | Xx 


VINGLiST Ha AN aa an RED 


Iojemauisn CoreOr 10) #mGuisa jAcTION 


8 Oi) 


en 


th 
FINDING NEMO ID ENGLISHVINGLISH RUMAH KENTANG, 2 TaKen 3 Teo RESIDENT EVIL K mYGoD 
Gi 1230 (448 1700 IRIS Gi 1300 1810 1800 20 TK 1210 1445 1700 1915 Gi 1215 AIO 1645 1900 2115 S1 139 1400 1530 1600 260 1400 Let o | di y300 115 1730 RETRIBUTION 1030 1830 2100 
Pp 130 1600 IM BOP: 1200 1415 1610 104 ) 0 1000 1830 20100 2130 114 Gk 11 s MO1 Iis Tas 
MONCP IRIS Id : 2 $ 1700 1152 : 16 $ MIKALA 100 1530 
TK Uas 1500 1715, 1930 2145 1109 109 1400 1500 2 1800 2030 Oo TON IMO COMENY 
DIS 1430 Ibas 1900 MOk 1245 1500 IIS | T THEWATCH 
SADAKO 30 2 2 2 Pi 1245 15100 1113 145 c 490 1645 c yo Jan 
st 2130 NO 9 113 BoP (his (1s Anis 
Mor inis » 1730 1020 PPVELVET: NIS A85 ATAS 19 2s 
CPcP. IS » 3 2 Crvawen 1s MOD: 2030 
1600 1100 | cpvswen TO 100 P ID: 1900 


toy aranest wonnon 


ID) MINI TORAMA 


Cevaver MO 


bar ANE an an PX KOMPASTV yadirtemoana KEV 


04,30 Lanjutan Bei ( 17.05 Metro Hari Ini 18.00 K-pop 
0030 Liputan 6 Psi 30 Lanjutan Bengkel | iagO Matra This Week” 19100819 Movies II Am 
:00 Status Selebriti 1 19.05 Mario Teguh-The Legend P9... 
07.00 SL. SCTV Musik Inbox Tan Naa Bi? Golden Ways 21,30 Barclay's Premier 
09.00 Hot Shot KE DEBAT 20.30 Just Alvin League 2012-2013: Dipersembahkan h 
10,00 SCTV FTV Pagi 06.30 Pelesir 2130 Musik « Newcastle United Vs oleh IN 
12.00 SL Liputan 6 Siang 97.00 Animasi 23.30 Metro Sport Manchester United 2 
12.30 SCTV FTV Siang Kemendiknas 00,00 Barclay's Premiar ecasUns ity 
14.30 Magazine Liga 07.30 Upin Ipin dan Kawan- League 2012-2013: Touly Cita Ie Limp 8 Saopping 
TNI Kanan Hi kawan: Terima Kasih Liverpool Vs Stoke 
1 ip Hip Hura i i Misteri City 
ANN Kanoo meanea 1630 SL Liputan 6 Petang 9930 (ega ai Mer Ia ati PROPERTIES IN HARMONY 
PE KOMPAS Internasional Terkini | 1900 Cookies: Lady Gagal ' 1930 Grebek Nusantara 95.305Sport7 Akhir Pekan HARI INI PKL. 08.30 - 09.00 WIB 
0500Senyum Pagi” 408 Kartun Anak kedelai , 11.30 Mata Pancing 06.00 Khalifah Season City adalah "Mixed-use development" yang terdiri dari Trade Mall 
.00 Senyum Pagi 19.30 SCTV Sinetron: 12.00 Layar Kemil daa . 
08:30 Komoas Sport Pagi 14,30 BNN Telat atonay .00 Layar Kemilau 06:30 Redaksi Pagi tv7ne Ruko, dan 3 Tower apartemen dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar di 
0600 Kompas Pagi Akhir 1900 Indonesia/ 2030 Sajadah Kabah na Mena Ts 07.00 Anak-anak Merah kawasan segitiga emas Tomang, Roxy & Pluit bagaimana keunikan dari 
pekan - Ke Terkini 5/39 Sinema Wajah kereta Na tin Putih 04.30 Kabar Pagi kawasan tersebut, hanya di Proeprties in Harmony Kompas TV. 
08.00 Good Morning .03 Musik Sore Indonesia: Cinta Kalah 1 07.30 Selebrita Pagi On 06.00 Apa Kabar Indonesia 
16.00 Indonesia/ $ attab' The Weekend .00 Apa Kabar Indonesi 
Kalimantan Internasional Terkini Punya Cerita 18.00 Tendangan Si Madun 98.99 Gak Nyangka Pagi 
OR20 PAN Peta 1603 Kartun Anak Ona 08,30 Let's Go Ma 
1 .00 Liga Italy LO lada .00 Li MUA Dipersembahkan oleh 
9920 Ingin Tau D0 ass antv 20.00 Jagoan Silat Ba 10.00 Soccer One Ki 
10.00 Wild, beton Internasional Terkini 21.00 Raden Kian Santang — 19:99 Wollipop 10.30 Hot Sport — PPP 
Ba 22.03 Campur Sari MPR 104,00 Ripleys Believe it 22.00 Ibu Aku Ingin Ayah 10.30 Weekend Spotlite 11.30 Kabar Siang BCA 
ang Pa 23.03 TVRI Sport SF Nok 23.00 Road to Dangdut 14.00 RAN 13.00 Damai Indonesiaku In 
ip ak farwayang 0000 Indonesia/ 0430 Gema Rohani Ona ATA 11.30 Redaksi Siang Akhir — 12:00 Jejak Islam 
100 Annas Sa Internasional Terkini 05.00 wisata Hati .30 Cerita Dini Hari Pekan Ha Khatulistiwa 
11 al 00.03 English News 05.30 Lensa Olahraga 01.30 Barclays Premier 5 12.00 Selebrita On The 16.00 Bumi Dan Manusia wow (WORLD OF WAYANG) 
“Jaran : Pn 06.00 Topik Pagi Wigan Ata e Weekend In aa HARI INI PKL. 71.30-12.00 WIB 
1530 Sen isuka 00.30 Paket Daerah 06.30 Hati ke Hati Wigan Anies eno Galer Sepakbola pen | 900 Indonesia Lawyer p " 
16.00 Sebuah Nama 01.15 Liga Italia Bersama Mamah Everton Indonesia Minggu A Anta Ban ia Bukan hanya milik orang tua, di Kebumen, Jawa Tengah, wayang golek dilakon 
DA Aan Dedeh 13.15 One Stop Football On 21-00 Apa Kabar Indonesia kan dengan cerita remaja oleh seorang calon dalang muda. Tanpa lepas dari 
17.00 Kompas patang 07.30 Tom & Jerry Sunday Malam kisah aslinya, kisah kepahlawanan amir hamzah. Toko wayang pun bisa 
200 Semasa 08.00 Diba the Gift Dragon Ma 1400 Highlights MotoGp 22.00 Kabar Malam berkenatan atau berhubungan dengan tem t media s05 
.00 Kompas Spo1 08.30 Tom & Jerry 1430 Mancing Mania 23.00 Radio Road Show cebook. Ikuti kisah selengkapnya, berikut tip: buatan wa 
1830 Deadly 60 TANAMAN DM | en) Lae golek Khas Kebumen, hanya di World Of Wayang. Kompas TV 
Ag Th 04,30 Seputar Indonesia Bincang-bincang 15.30 Iseng Banget 
2100 Hiliden Paradise Pagi Rasionalisasi Tarif 05:00 Pintu Pintu Syurga 16.15 Redaksi Sore X 
22:00 Journey from The 05.30 Go Spot Listrik 06.00 Chivalrous Legend 16.45 Vamos La Liga: 
““Centerof TheEarth 0600 Disney Club: Mickey 09,30 Aku Bisa Sembuh 06.30 Power Rangers Levante Vs Valencia “TRANS 
23.00 Kompas Malam Mouse and Friends (LIVE) Samurai 19.00 Ups Salah be 
00.00 Showcase 06.30 Disney Club: Ouack 10.00 Properties in 07.00 Ultraman Mebius 19.30 Hitam Putih on The 
23 Pack Harmony 07.30 Dufan The Defender Weekend 05.30 Islam Itu Indah 
07.00 Ngeles Bareng 10.30 Foody with Rudy 08.00 Metal Fight Beyblade 20.30 Pas Mantab 06.30 Insert Pagi 
Nizam 11.00 Hidup Hanya Sekali Baku 22.5 Mister Tukul 07.30 Semangat Pagi 
07.30 Crayon Shinchan 11.30 Topik Siang 08,30 Scan2G0 23.15 (masih) dunia lain 08.30 Buah Hati 
08.00 Doraemon AN Kun 3 Disco T Z Kai 00.15 Theater7 Malam: 09.00 Ceriwis VERSUS 
, 08.30 Larva : lantap .30 Inazuma Eleven P.O.W. The Escape Y 
04.00 Jalanjalan Islami: 93/90 Dahsyat Weekend. 14.00 Total Football 10.00Ben10 Ultimate 0215 Vamos La Liga: Pa HARI INI PKL. 19.00-20.00 WIB 
Aa (Live) 14.30 Kampiun Sepakbola Alien Athletic Madrid Vs 1100 Insert Dua artis yang sekaligus doktar Lula Karnal dan Rita Dinah Kandi akan bertanding 
04.30 Indahnya Pagi: Kitab 15 99 Intens Nasional 10.30 The Scurvy Rascals Malaga 1200 Bioskop Indonesia dalarn k nya akan diiji wawasannya dan ditantang untuk men: 
ii Kuning 12.00 Seputar Indonesia 15.00 Galactik Football 11.00 Live: Chinese Taipei 14,00 Bingkai Berita jawab pertanyaan diluar keahlian mereka Dipancdu oleh Heimy Yahya, saksikan por- 
.30 TVRI SPort BT 15:30 Calactik Football Open Final ana tarungan mereka rnalam ini hanya di Kompas TV 
Pe an 1230 Beaaan Rohani: 16:00 Street Football 16.30 Live Fokus GlobalTV 1600 Audisi Indonesia 
1 Hi aa Tia Hhsarang: Agama Kristen 16.30 Tamu Rempong 17.00 Sinema TV Unggulan Mencari Bakat 
lusani aa aerah): 13.00 Film Keluarga: The 17.30 Topik Petang 19.00 Sinetron Unggulan: 1 18.00 Insert Investigasi 
TO Aa Polar Express 18.00 Pesbukers Like This Jalan Ke Surga 05.00 Winx Club 1830 Reportase 
MEA an 15.00 Tom & Jerry Tales 19.000h My Boss 22.00 Live Bunder Liga: 05.30 Pun of The Inysergasi 
09.00 Indonesia/ 16.30 Seputar Indonesia 20.00 Sinema Spesial: Hannover 96 Vs oe.005! El Td 19.00 Nilai Kehidupan j Ap Yaar - 
aan 17.00 Masterchef Ninja Kn (aan Ba Oa | Salatpants 1930 Super Trap OURNEYS.EFROMTHE 
ii 1 i .: inema Tengal - r 4 T 
GA gas on | AN Mm Alai ah tnonASgar Meter OOT GajirRE.oF Tue Eaggh 
Na Indonesia: Yang 00.00 Topik Malam Oa LAN talioop: Mission Impossible . 
8 Na TETKIM Yan Di Bawah 00.30 Ripleys Believe it 9. Banana Har 00.30 Vamos La Liga: El 
10.03 Animalia IN Lara jos METREFTV 10.30 Cerita di Balik Noda Sa aa Ona 
20.15 Layar Drama 01.30 Late Night Movies: £ | 1 
"8 Ma Indonesia: Tukang TahuiDir Dong 10 Indonesia Biara ja ban di JOURNEYS FROM THE CENTRE OF THE EARTH 
“Internasional Terkini Bp Bean On Nk Ta : Siang Dn HARI INI PKL. 22.00-23.00 WIB 
1 .30 Talk Indonesia Kita bertanya apa yang membuat permukaan bumi mengalami pergerakan? 
No lai Sel Ortce Monte: 07105 Jalan Jalan Asyik 19:30 Untung Ada Sule Pargaratan kenpera mi memberikan para IrersWyan untk manjaWa pariary 
Hana Aa ea Snakes On The Plane 07.30 Agung Sedayu Group” Taap Aa Me angat menantang. Saksikan program khas BBC "Journey from tie 
ISO Maan Koanpci/, 0030 Delik 08.05 811 On The Weekend, TA90 AND Ampuh center of the earth" hanya di Kompas TV 
2 am OI 01.00 Film Tengah Malam: 1105 Sudut Pandang 7 San 
Kristen 1 . 16.00 Fokus Selebriti tvb atv | bctv | Khatulistiwatv | makassartv| dewatatv | rbtv tvb 
, Dennis The Menace 12.05 Metro Siang mmnanmoie— rd - em. —— -- 
18.00 Binar 1805 12 pas 16.30 Oggy and The 
13.30 Kartun Anak 2 


13.30 Tren Tekno Cockroaches 
D Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 7 Oktober 2012 


TELAH DIBUKA UN 


G 


Ainema XXI 


AT 


KEMANG VILLAGE 


12.15.- 
17.45 - 18.15 - 


PREMI 


RESIDI 
12.30 - 14.20 - 


1230 - 1440 - 
TED : 13.00 - 


TAKEN 2: 
MAL KEMANG VILLAC 


RP 75.000, 


12.30 - 14.40 - 16.50 - 


16.10 - 


FINDING NEMO 3D 
16.50 - 


15.10 - 17.20 - 19.30-21.40 


the 
Premlere 
12.30 - 14-20 - 16.10-18.00 - 19.50 - 21.40 


TAKEN 2 
12.45 - 14.05 - 
19:35 


14,35 - 15.55-16.25 
20.05 - 21.25 - 21.5: 
UM RUSH 

19.00 - 
ENT EVIL 
18.00 - 


2110 
19.50 - 21.40 


19.00 - 21.10 


U 


JELT.3 RO21 290 56 866 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu TERBATAS) 


Me 
Premten 
RP 50.000,- 
(SABTU/MINGGU/LIBUR) 


(SENIN-JUMAT): 


(1 . 
11 OKTOBER 2012 


aklr33 yasin 


MULAI 


PAN LN Drat 


CIBUBUR 3-D 
1200-13.50-15.40- 17. 


PLAZA INDONESIA XXI 3-D EPICENTRUM XXI 3-D 


KASABLANKA XXI 3-D 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- JUMAT): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMIS): RP 30.000.- (JUMAT): 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


JL PANGE 


AVATAR 


AN ANTASARI 


NO. 36 JAKARTA SELATAN 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


(8D): 1245-1 50 


3D) : 14.35 - 19.45 


PLUIT VILLAGE XXI 3-D 


12.15-14.25 -16.35 


PLAZA SENAYAN XXI 


45 -20.55 
D 


PONDOK INDAH 2 XXI 3-D 
1 


12.45-14.55 -17.05-1 


KUNINGAN CITY XOXI 3-D 


BLITZ MOI 3-D - BLITZ CP 3-D 
14,45 - 17.30-20.00 


1248-1500-1715, 19.30-21.45 
KARAWAS 

METROPOLITAN SG 3-0 

1245 1435, 


PURI XXI 3-D » GADING XXI 3-D « 
ARTHA GADING XXI 3-D 

LIVING WORLD XXI 3-D « 
SERPONG XXI 3-D 

MEGA BEKASI XXI 3-D 


12,30-14,40-16.50-19.00-21.10 


Tm na) 


7 
EXPERIENCE at (“Ypppypaer XXI GANDARIA CITY 


Jun ye 


Promtire 


KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
12.45 14.55-17.05 -19.15-21.25 


1315-1515-1715 -19,15-2115 
STUDIO XXI PREMIERE EX 
13.30 -15.30-17.30 19.30-21.30 


SENAYAN CITY XXI « 
HOLLYWOOD XXI « 
KASABLANKA XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

PLUIT VILLAGE XXI » BSD XXI » 
SETIABUDI « EKALOKASARI 
12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 
FX PLATINUM XX 

MARGO PLATINUM 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ PP VELVET 

13.15. 15.15-17.15. 19.15-21.15 
KUNINGAN CITY XOXI » 

KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15.10-17.20- 19.30-21.40 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 
GM: 12.30-16.50-21.10 

BLITZ CP VELVET : 13.30-18.00 
CILANDAK : 17.15-19.15 -21.15 
BLTZ MO! 


TI 


PLAZA SENAYAN XXI - 

RI XOXI » KALIBATA XOXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI 
BINTARO XXI » 

SEASON CITY XXI 

METROPOLE XXI - 

'ARTHA GADING XXI 

BOTANI XXI » KARAWACI XXI - 
UVING WORLD XXI « 

BD CILEDUG XXI - SEMANGGI - 
PLAZA BLOK M - LA PIAZZA 
13,00-15.00-17.00-19.00-21.00 
BLITZ GI « BLITZ TK 
13.15-15.15. 17.15-19.15-21.15 
STUDIO XXI EX » 

PLUIT JUNCTION XXI - 
DJAKARTA XXI « TIM XXI - 
GADING XXI - SERPONG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 

1915 1615-1715-1915-2115 


Ia! Tuas 16.45 18.45-20.45 
LT CP 


IN NP 17.15- 19.30-21.45 
SURY, 

Td Has 16.45- 18.45-20.45 
BLITZ BCI 

13.00 T200 17.00-19.00-21.00 


4.45-17.00-19.15-21.30 | ANGGREK XXI : 12.15-16.05 -19.55 


J| SEASON CITY XXI » GADING XXI - 


PURI XXI » LIVING WORLD XXI 
1230-1440, 16,50 -19.00-21,10 
STUDIO XXI EX 


PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI - 
KUNINGAN CITY XXI 


PEJATEN VILLAGE EN . 
GANDARIA XXI 
SERPONG XXI 
CBD CILEDUG XXI 
SEMANGGI - PLAZA BLOK M « 
LA PIATZA - EKALOKASARI 
12.45-14.55-17,05-19.15-21.25 
BLITZ GI 
1300 15.30- 1800-2030 

CITY XXI 


MUTAUNGTON 

KEMANG VILLAGE XXI 

Ao ENG. 130-21.40 
BLITZ PP » BLITZ TK « BLITZ BCP 
13.00-15.30-18.00 -20,30 
METROPOLITAN XXI » 

| CITRA XXI » MARGO PLATINUM 
13.00 -15.00-17,00-19.00-21.00 
BLITZ MOI 

12.45-15.00 Was 19.30-21.45 


Nano 1645. 1900:2 2 1 


Yton 
IMAX 
GAMDARIA XXIIMAX 3D 
0 


PLAZA Chan XXI» 
GADING 


KARAWI 
| 1215-1405-15.55-17.45-19.35-21.25 
KASABLANKA YOXI « 


VILLAGE XXI - 
PURI XXI « SERPONG XXI - 
KEMANG VILLAGE XXI - 
GANDARIA XXI » 
PLAZA BLOK M - LA PIAZZA « 
BLOK M SGUARE « SUNTER 
1230-14.20-16,10-18.00-19.50-21.40 
DEPOK 
124521435 -1625-18.15-20105 


BLITZ 
1s O15.15 196 -19:18-2115 
BD CILEDUG XXI 

50-21. 


18,30 - 20.30 
jam mo: ego 


XXI | BLITZ CI 


BEKASI 
AA As-2la8 


OPOLITAN XXI 3-D 
Hana 
MEGA BEKASI XXI 3-D 

5-20.05-21.55 


ATRIUM » GADING « 
AARION - CINERE - 

BOGOR TRADE MALIL 

12.30 -14.40-16.50 -19.00-21.10 


DEPOK 
12.30 -14.30-16.30- 18.30-20.30 
CIJANTUNG - BUARAN - 
BELLANOVA - GALAXY - 
METROPOLIS - BTC « 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16,45 - 18.45-20.45 
HOLLYWOOD XXI » 

SETIABUDI - CILANDAK 

1800. 15.10-17.20 -19.30-21.40 


21.30 
PLATINUM CaNone SGUARE 
14,30-16.30.18,30 


STUDIO XXI PREMIERE EX. 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE « 


12.30-14:20-16.10-18.00-19:50-2140. 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE « 
GANDARIA XXI PREMIERE - 

UUVING WORLD XOXI PREMIERE 
1245-1435-1625 -18.15-20.05-21.55 


GADING XXI 
12.15-12.45 


KEMANG VILLAGE XXI 


uni JO B3D XXL 
12.15-12.45 -14.05-14.95-15.55- 
ie UE 18.15-19.35-20.05- 


IM XXI 
Pad NBnla tA90 505-16.10-1655 
1800. 1845-19:50-2035-2140 


Hg Ts1g: 1429-1730. 1845- 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 

CITRA XXI - METROPOLE XXI - 
(ARTHA GADING XXI » 

KALIBATA XXI - BOTANI XXI - 
CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI 

BLOK M SGUARE - 

DAAN MOGOT 

SUNTER - CIBUBUR - 

TAMINI - DETOS - 

KARAWACI - CILEGON - 

SUPI - WTC SERPONG » 
PONDOK GEDI 

GRAND MAL BEKASI 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
BLITZ BCP 
14.15-16,30-18.45-21.00 


 HERCHUSE 
BAMOKG LN 


L BI 
PO Pa TO 173019202110 
PLUIT VILLAGE XXI - 

PONDOK INDAH 1 XOXI « 

PEJATEN VILLAGE XXI 


A BEKASI 
SETIABUDI - CILANDAK 
1230 1420-1610-1800 1920-2140 
BLITZ PP » BLITZ TK « BLITZ B 
1001500 17.00: 1100 00 
MAL LIPPO CIKARANG 
13.00-14.50. 16.40 - 18.30-20.20 
BLITZ MOI VELVE 
14.00 16.00-18.00. 20.00-22.00 
BELLANOVA - METROPOLIS 
13,15. 15.05-16.55- 18.45-20.35 
BLITZ TK VELVET. 
14.45 -17.00-19.15-21.30 


CIJANTUNG - BUARAN « 
GALAXY » BELLANOVA - 
100 - 19.2 
ATRIUM GADING « 
'ARION - CINERE » 
PLUIT JUNCTION XXI 
PURI XXI » GADING XXI « 


BINTARO XXI » TIM XXI » 
UUVING WORLD XOI . 


-1635-1 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15-16.15-18,15-20.15 
PEJATEN VILLAGE XXI « 


CITRA XXI » METROPOLE XXI « 


KALIBATA XXI - BOTANI XXI 


SETIABUDI - CILAI 


NDAK 
1249 14:85 17.05-19.15-21.25 


INUM 
1320018110 -17.20-19.30-2140 


ETRC 
BLOK MSGUARE « 


iavaai 100.1915,2 AN 


DAAN MOGOT 
SUNTER « CIBUBUR - 
TAMINI - DETOS: 
SLIPI KARAWACI - 


XXI 
12:30 1440-1680 -17100-21.10 
BLITZ GI 
14.30-16.45 -19.00-21.15 


Mal! 


DETOS « BOGOR TRADE MALL 
2.00 -14.20-16.40-19.00-21.20 


PLUIT JUNCTION XXI 
12.15-14.35 -16.55-19.15-21.35 
SURYA M2 

13.15-15.35 -17.55-20.15 


a Sepd 
PLAZA SENAYAN XXI - TIM XXI 


MIPASHA Basu 
ME EMeAan Kasi 
ESA GUPTA 


Tense 


MEA | BEKASI XXI 


CILEGON 

12,30 14.40-16.50 -19.00-21,10 
BOGOR TRADE MALL 
12.30-14.30 -16.30 - 18.30-20.30 
ATRIUM : GADING : ARION 
12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 


INERE 
12.45 14.45-16.45 -18.45-20.45 
aro Ka MET (OPOLIS » 


TN N 640-1830-2020 
BLOK M SGUAN 

DAAN MOGOI 

KARAWACI - SUNTER - 

SUPI » WTC SERPONG - 

GRAND MAL BEKASI 
13.00-15.00 -17.00-19.00-21,00 
CIJANTUNG « 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.15-15.05 16,55 - 18.45-20.35 
CBD CILEDUG XXI 
13.15-15.15-17,15-19.15-21.15 
PONDOK GEDE: 12.15-15.55 -19.35 


£ 


KAS BOUA Maa 
TR1O 1428, 1625 -18145-20158 


jera Nano. 1905-1915-2125 
Sada 445-1645-18.45-20145 


» Fasilitas exclusive clubhouse 


PA Jam onesite property management 
ag Semua" tasilitas dan infrastruktur telah 


selesai dibangun 


« Cara pembayaran yang fleksibel 


4 


9 


PENAWARAN EKSKLUSIF - 


“45Yo 


2 0rang" 


NZ Property Exhibition 
6-7 Oktober 2012, 10.00 -19.00 

m, Hotel Mulia Si n Jakarta 
Untuk Informasi dan regstrat 


ken Farisi 
0812 1888 5758 | 0815 101 101 79 


ina, hubungi 


INpOPROPERTy 
me ma 
O2t- 6660 1234 


Enchan 
Maranng 
Agent 


APT.KEMANG VILLAGE 
98m2, 2BR high ceiling, fully 


APARTEMEN 


Pertama di Indonesia! 
» Gratis perjalanan ke New Zealand untuk 


« Marga mulai dari USD 89.000 
discount to valuation “ Reservasi unit mulai dari USD 4.200 


Farte Masatar 


Meydi 
0816 482 9899 


Darmawangsa Essence, 185m? 
Lok.Darmawangsa X,Strtas,Full 


DIJUAL 


/Ancol Mansion Apt, 662, Vicw 


Laut, Pool & Danau Sunter (Hdp 


Timur). Harga murah Rp 975 


juta nego. Hub: 08811298555 


Apt Green Parkview D. Mogot, 
Lok. Strategis dkt Mall. Hub: 


08567975 268 


renov. Call Owner : 0811883611 
Best Western Mgg2 Apt dpn ITC 
M9g2,2kmr/55im full furnish lux 
bgt.bw koper aj.081703410955 
P | cibubur Village Apt,F.Furnish, 
Exit Tol Cibubur 5Menit:087883 
50 6317--089605406339 Aris 
Cityhome,mnhattan,hawalan,St 
mnica,hramnrk:RaywhiteSguare 
Hengki: 087886111100/70409692 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


furnish.0818123159 / 72861543 
Djakarta Resd Cosmo Mansion 
Twr Lt.25 FF Ls64m 1BR 12M 
081387091077-08567366584 
Eminence-83m-Lt rendah—lux 
Total renov-Sf 081385196899 
Ray White Senopati : 5213006 
Grand Troffic apt ph 535m 2It Sf 
view bgs 4kt/Km, 2KPbt. sblah 
Untar slipi, 081399221122 


Condotel Mercure lokasi prime 
di Legian Bali ROI 24 angs17 
jtan“Dvlpr Brasali Pls Call Novy 
081310829618 utk booking unit 


GreenLakeView,@135Jt-an Bnga 
Of Angs 1,3Jt-an,dkt 4 Univ & 
Pdk Indah,Bulan Dpn Hrg Akan 
Naik. Hub: 96909677, 71027884 


Hampton Jual:1Apart. Pd.Indah 
L:96,9m, 2KT, 1Studiy Room 
Hub:081311573265(SMS Only) 


HamptonApt89m?2-1kt/2s1km 
Tower C,Golf View,Harga Mnrk 
Devy 0817.790.196 / 729.2995 


Kalibata City apartm bIk G/It.6, 
furnished, 2KT, jual 360jt, sewa 
A2it/th, peminat serius hub : 
085885837775.tanpa perantara 


Kemang, Nirvana Apart 305/Lt.7 
FulFurnish Ful View H.7,8MCTP) 
081386682316 - 089630300232 


Marina ancol It 3 viewkcrng,2kt, 
Ikny gw serpong studio 3m 
furn. 085237156805/ 95121218 


Medit Boulevard Kemayoran 
1b:60m?, kt 2“1,km2, kitch set, 
full furnish, 02199230038 


Mediterania Lagoon Kmayoran 
Apt dijual, dpn Gandhi Intl Schi 
Ls.110m.Hub.0816682366 TP 


Mgr Tudrn 1K4385 jt-an,2Kt 520 
itan,3Kt 990jt-an,sewa: 1/2/3 
KT:hr/bln/thnan :081213761762 


RAY WHITE BOULEVARD 
Gading Icon Apt/Baru & Murah! 
Leonard-08119695513/45866000 


Residence 8, Ibdr, 76 sam, 
—-View City, Nice Furniture---s 
Vero 0819 3215 8878/93482511 


Senayan Residence jual/sewa 
3.bed golf View, unit Gandeng, 
300m,hrg Murah. 0818959563 


ST.Moris New Royal suite It30 
109,15107m,3km,pool,BU 2,3 M/ 
neg0:93700500/08212463652 


The Pakubuwono Residence 
Dijual, Lux Apt, Good Furnished, 
Investment Hub:0812 81586555 


The Pakubuwono View Dijual. 
Good Invest, Best Price Hub: 
“119812 8069 2300“ "#1 


DISEWAKAN 


Emipire Kemang Village unit G. 
312full furnish. Deetje Tagor 
08170166167/Dea 08111682017 


Kalibata Apartemen 1 Unit -— —3 
kamar, unit Raffles lantai 
Hub : 0812 8917 1727 


Marina Ancol, FF, Interior 
Bagus, 2 Room, 8 Unit AC Hub. 
0818-606162 


Pakubuwono View Disewakan, 
Furnished/Unturnished — Harga 
menarik, Hub. : 0813 1575 2251 


Senopati Residence 8 unit 25F, 
full furnish,CP: Ibu Deetje Tagor 
08170166167/Dea 08111682017 


The Pakubuwono Residence 
Disewkan, Lux Apt.Furnished 
(Unturnished :0815 9205 208 


RUMAH DIJUAI 
BODETABEK 


ADR Pdk-Pucung Sudimara SHM 
353/150,5KT/2KM,Hrg Menarik 
Dewi 087788924732/729.2995 


Nisut.S.Aurora420/270,240/205 
“"165M & 3.5M,Eyit Tol" 
“Hub : Ave (08158706003 )”" 
#i"Harcourts Central BSD” 


Bekasi,Jt.Asih komp.Pemda It 
182,1b.90,4kt,2km,dkt. pnt tol 
H:08174868691,021-93720020 


BSD Sek 12 dekat Stela Maris 
119/120 new minmls Furnish 
1.6M“ Banjar Wijaya120/120huk 
mewah1.7M7 Era 087774356701 


Ciherang, Rumah Baru, Multi 
Level 4KT, 2KM, 2Dpr, Jln Mobil, 
Garasi, Rp.300jt, 085695051237 


Cipondoh,Tangerang,Rmh 2.5Lt, 
Minimalis, KT 3, KM 3, Eve : 
0816827371 / 021-71631677 


louse Ready Stock 
Stasiun KA,Ping 
1 Utama Ph:021-70629955 


Fiordini L7(119/97) Utara,Kt 
3t1, Km3#1 good invest jual 
cepat Rmh Hub:Nlovi 93490533 


Gd.Srpg,Jual Canary,153/133m? 
Alt##Yyonne 0812 921 47214 
“#LJHooker Gd Srp 546 2222” 


Gd.Srpg,Jual Gresia, 180/207m? 
Master” Yvonne 0812 921 4721 
“#LJHooker Gd Srp 546 2222: 


Gerbang Sentul Blok B1 No.6, 
Lt.90 Lb.45, 2KT, IKM, Dijual 
Murah.TP. Hub. 0816856199 


JlGaluh 1 Blok P/19 Komp. 
Alam Cirendeu (Dkt UIN) Lt/Lb 
145/120,SHM, W4antai, KT 31 
KMD 241 Carpot. Hubungi: 
081230909069 


Mediterania Regency Cikunir, 
@Kt,4Km Lt/Lb:200/260 Garasi 
Telp,HM,Hub.0818-8110-45(TP) 


Pd.Aren Tgr,dkt KmpsSTAN Bin- 
taro, It/1b.300/355, 2Lt,5kt,4km 
SHM. 70678846, 021.71598484 


JAKARTA BARAT 


Casa Jardin Rmh Baru Cash, , 
Daan Mogot. Blok F6/6, 8 x 15, 
2lt, Owner : 085838002999 


Century 21 Akasia. Mega Kebon 
Jeruk Blok 85/21, Open house 
LT:144, Hrg Rp.2,3m, Lok.bgs. 
Jrg ada 082121998337/5637979 


Century 21 Akasia. Mega Kebon 
Jeruk,1/B:300/420,mewah,sltn. 
6,3M. 082124998337/5637979 


Citra 5 Jual Cpt!7x16 Bgnn baru 
4r1kt 2km Full Bgnn, Tenggara 
shm.PJ Pro Anto 081932892585 


Cluster Golden Palem Cgkrg JB, 
2lt, 6x16, 3KT#IKP, 2KM, Lokasi 
strategis, dkt kolam renang, hrg 
nego. Hp: 0812 8000 7398 


Green Lake City,Clus Ame-Latin 
Rmh 6x18m?,2L4,/4Kt,Minimalis 
“Ani Property 0812 8633 019 


Mangga Besar 3,Lt/1b 58/140m 
2/41,3KT,3KM,IKMP,List 5500 
2Tlp,Air  PAM,SHM,H.2,1M/Ng 
0817830239 / 27118676 TP 


Puri Indah 600m2,17it/m N 
dljual cepat — Hub bor 
0 1 Hary 989066 


Puri Indah blok IModern Mini- 
malis,F/furnish Lt/b.200/239m, 
141:6600W,SHM:08119502408 


Puri Mansion 10x15 utara Jual 
Cepat Arikt. PJ PRO Sylvia 
087882272857 


Puri Mansion hrg mrh BU!10x15 
As1kt 341km,8x15 3s1kt 3e1km 
PJ PRO Toni 081286883919 


RAY WHITE TOMANG 
Mandala Utara Ry, Rmh baru 2It 
OpnHouse jm 11-14,bgus,373m 
Siawling 08158869045/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Mandala Selatan 7, Lt:6x15.9m 
Open House jam 11-14,bgn HAlt 
Siap pakai, rapi, stratodis, SHM 
Ching 0876.8346.2889/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Pulo Macan Ry,tomang,-6x15m 
OpnHouse jm 11-14, lok.tenang 
2/4t, haga menarik, jarang ada 
Evan 0817.0819.531 / 5620101 


RayWhiteGading Tmn S.Parman 


Tol mdh 081908168885/4515993 


'SVYNERGY HOUSE PROPERTY 
Puri Indah siap huni 300-400m 
Harga Nego #0852.11.575859 


JAKARTA PUSAT 


Cempaka Putih Barat, Dijual 
Rumah Kost2an, 2 Lt,6X15M?, 
Strategis.Hub:08161676028 


Century 21 Akasia. Ampasit 6, 
1T:222m?,HGB ,2Lt, bbs.banjir 
Linda 9927 0804 / 563 7979 


Eastons MG Dua 6393333 Rmh 
Menteng Dijual Cpt 76m2,Good 
Lks.Andy Siem 0813 8000 8834 


Jl-Purworejo, Menteng,SHM,2It, 
Lt.800m, Lb.700m, 6Kt, S.pool, 
Bagus,hub.0816.1945.071 


Menteng Dalam,Gatot Subroto, 
LT.160 LB.140, 3KT, 2km SHM 
2,6M(ne90). Hub.08159774851. 


JAKARTA SELATAN 


Aditiawrman 1400-Taman Patra 
520-Gandaria 400-A.Dahlan 470 
Polim 4005330m-08118881298 


Adityawarman 1500m bagus 
pati mura 780 m daksa pangpol 
tmn patra 520m 082113003000 


'AG PROPERTY 
“Serenia Mills-Lebak Bulus" 
Green Andara-Cilandak: 
“ti Cavea - Cilandak 
Cavea - Ciganjur 

Town House,Ready Stock,Tol 
081908115282 / 021-98618505 


AIRLANGGA 320M, 
Ciniru 200m,Cipaku 380m,Hang 
Jebat 300 m. 081288554555 


Ampera 500 Pool & 700 & 950, 
Kemang Selatan IC 1000, TP, 
08158168000 


Andalan Teras Realty”Kby.Baru 
H.Tuah Ry'“cck u/ usaha"500m 
“Wati: 0813 107 66636" 


Andalan Teras Realty”Pd,Indah 
AreaKencana"hit.tanah" lok bgs 
650/800m2”"Ami 0818 745 452 


Andalan Teras Reaity”Pd.Indah 
Niaga Hijau'200/150" “Tenang 
Haryo 0856.7869.270" 


Andalan Teras Reaity”Pd.Indah: 
Open Hos"330/400“Rmh Bagus 
“Indra : 0899 803 1032” 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Pak Hijaw""200/300 & 275/350 

“Kondisi Rumah. Bagus" 
Setyo : 0817 730 2254750 9553 


Asem II / 12... Open House...! 
Town House, Brand New, Pool 
381/600, 110/200 “0811952929 


Bangka"217/332“SHMs.huni 
Bbs bjr,stras,cck usaha/hunian 
Rwmlw7202929,083871738699 


Bintaro 7“River Park”350/300 
Bagus" Rapih”S'Huni"J'Cpt: 
Sylvi:081281891739 EraRadiant 


Bintaro 9, Rajawali 96/90m 
shuni, SHM, Lok:Ok. Hadio 
0818123159 / 74869343 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, Jaksel, C.House Hrg 1,1 M 
1t148/81.Hub.02170770991. 


Bintaro sek.2 area---—-1200/700 
sgt asri-S.huni-0815.8036.889 
—-Coldwell Banker Radiant--- 


Cilandak T.House 400/450m? 
Pejaten433/350,332/250tenang 
BSM 75912929”0813.066.11316 


Cinere Blok J,cluster baru,dsgn 
cantik,ling.elit,lunit lg,hy 355jt 
0813.800.12.007/91.67.67.64 


CIPETE 200M,320M,500M, 
1000m. Murah” semua ada 
bangunannya hub081287258787 


Cipete 270/300m 4,7M, Jt 
padang Komp.208/220m 2,5M. 
02170431056/081386648287 


Cipete” mplek ”MPR#“Lux 
2sjatom? FF“3 lantai” RWKI 
7195959" Yongki 082166212121 


Ciputat UIN. Griya Nipah 17 
Cluster, aman, strtas, SHM LT 
72/18 78,550it Ng, 0817850358 


Duren Tiga 1430/800 lux tmn Is 
Benda-Kmng 950/500 Pool SHM 
Ray White Kemang 1”7195959 
Warda"” 0813-9928-6972 


Durian Raya, Jagakarsa“rumah. 
lux&tenang1.044m2/400m2shm 
EraHome7266888“0818131152 


Gng Balong,twhouse,0Op.House 
Lbk.Bulus, Jaksel,Lt375/450m? 
Olvy 082125079273,HJ:5,25M 


Jagakarsa,Jl. Kelapa Puan 70 
Lt/lb180/160m2 3KT,2KM,Park 
2mbl. Hub: Anto 085282546290 


Jaksel (bbrp wilyh lainya) Jual 
Rmh 14 harga,Startegis,SHM 
(cocok utk investasi Ingsng ada 
penyewa) Hub. 02199002100, 
08567813909, — 08561390384, 
08569802616. 


Keb.Baru Ciomas V No.32 SHM 
400/350 H.15M (TP) Hub: 0813. 
18668.2346 - 0896.30300.232 


Jakseltn bbrp wilyh lainnya) 
dijual cpt rmh sngt murah hny 
50x dr hrg psran loks strats, 
SHMCcck utk inustsi Ingsng ada 


pnyewa)Hory 081385955108, 
Yolla 082113082186 
Kebayoran Hangtuah Raya 


Cocok Ktr Lt:460,Iskandarsyah 
4:80, Hang Jebat 2 Lt:300, Hub: 
087878735057/0818991904 


Kemang Dalam-900/400---pool 
lingk.tenang,SHM-08158036889 
oldwell Banker Radiant--- 


Kemang di jual rmh baru, LT/LB, 
197/235m?, Kolam | Renang, 
garasi 2 mobil, 3 KT, 2 KP, 3 KM, 
Pantry, R.Tamu, Price 3.1 M. 
Nego hub Troy 081219932779 


Kemang" :290/300m? "Town 
House SHM"Jarang ada“ RWK1 
7195959" Yongki 082166212121 


Kp.Melayu Kecil 1,Tkt,Lt.350/ 
Lb.500,SHM,Grs 2MbI,L.4100W, 
8KEAKm.Pbt,20pr,dKm Hrg 3M 
Nego 8774437,081281203737 


P.Hijau Limo No.42 SHM 558 / 
350, 2Lt H.1OM (TP)Hub:0813, 
8668.2346 - 0896.30300.232 


P.l,JI.Sekolah Duta, Lt.512/350 
m2,rumahsiap huni,bagus,dekat 
RSPI. Hub: 0816-480-8597 (TP) 


Pd,Indah-Alam Asri 300/400m. 
Stras,Bagus Djoko 0816916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Pejaten 425/250 bgs komplek 
Lt.140/190m? ““# Siap huni III! 
BSM" 75912929“0812.959.0203 


Pejaten Barat Ry"2150“2rmh 
“cek u/ usaha/ inves/ t.house 
EraHome-Gusti 081586409925 


Pejaten Timur 640m? Lok.Bagus 
dkt PenVIil, cck utk rmh/usaha. 
Mini 0818 917 642 / 74861343 


Pondok Indah Lt:554,Lt:1000, 
1t:2800,Hub: 0878 7873 5057 / 
0818 991 904 


Pondok Indah”800m?”nyaman” 
dkt PIM 2“Ray White Kemang 1 
7195959” lim” "0857-1821-8825 


Pondok Indah,Lt/Lb 400/550 
SHM Harga 10M| Nego siap huni 
Hub: 08563020004 TP 


Pondok Ranji, Komp.Pertamina 
360/100, hoek, jin.lebar, SHM. 
Hadio 0818123159 / 74864343 


I.Poltangan Raya 
r9S--08158036889 
sm Coldwell Banker Radiant-— 


Ragunan-H.Sinen554/410m? BU 
Aman bbs banjirRW Kemangl 
195959" Putra 0896-5322-4664 


Rawa Sao, kb.lama “2000m 
Lb.1.000m, S.P 
kotak ky,jati 
Prime Property 


Senayan Utm - 
4kt:hrg Rp.1,75M,brandnew.Era 
Graha 765.3888 / 0816.7676.56 


Tb Simatupang 2000 m 4000 m 
bagus adiyaksa 1200 m bangka 
6000 m dll 082113003000 


Tebet Utara Il rmh layak huni LT 
166M LB 205M, SHM IMB, 4kmr 
tdr, 3kmr mnd.Hp 0811 121679 


The Bango 1 Residence 3 unit, 
Excl, Estate Mewah, S.Pool, 3lt, 
The Bango 2 Residence 11 unit, 
2lt: 0877000019,087876770888 


Wijaya 2 650/500m' "Bagus 
Lokcstrategis”" ck utk usaha 
FC'“718 0255 / 0818 750 388 


JAKARTA TIMUR 


Komp Tmn Duren Sawit F4/19 
shm 5kt 3km 4ac 7700w no sms 
TP 08122118174/022-70721717 


Balai Pustaka IV no.18 Rawa- 
mangun, 1t230,1b.250,Akt CL 
dibawah, 3diata A1 Ie 
kmp, ihat sabt Hub: 
08121177168,021-1683/106, 
0811825799 / 08121997455 


JlPlafon IV No.17A Pulomas 
Kayuputih Lt/Lb 90/60, 3KT, 
1KM, 1Carport, SHM, Hrg 850jt 
nego Hub. 087808631710 


Pulo Asem Rawamangun 2Lt 
Lt.350m?,6Kt'"RayWhiteGading 
0818.905.920 / 4515993 ““ 


RAY WHITE BOULEVARD 
Villa Permata Gdg 9x16,5/2Lt 
Bagus & Murah / Dijual Cepat 
Deby.Yap082111202168/45866000 


JAKARTA UTARA 


G.Kirana Open House 9x17 
B.New mnmilis 2lt,Gdg Arcadia, 
dit bgs sltn.0899-222-2225 


Layar Permai 8x12/ Full furnish 
/ New/ Murah !! - Multiland PIK 
5884189 / Ferdy 08174940932 


Long Beach 11 x12/ S-T/ Full 
furnish 3 It/ Bgs - Multiland PIK. 
5884189 / Cung 085780505505 


Muara Karang 15x17m, LB.600 
Hoek SKT#1,dpn taman, jual cpt 
6,8M. 081991106611-36863288 


Muttiland BGM “ Garden House 
8x17/Sltan/2Lt/Cicilan Panjang 
56983557 Santo 087881521631 


RAY WHITE BOULEVARD 
En pa aa ji 
Fully Furnished 
Ka ing08129068999/1505600 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Hijau/20x20/Tmr/Bas!! 
RUDY - 36280777 / 45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Klp Cengkir Barat/Open House 
6x17/Bgs! Jam 13.00-16.00 
Kesha 081288103737/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Klp Nias Open House!! 6x17 
25lt / Bagus!! Jam 10-16 
Tedja- 081280129509/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Klp Nias, Open House!! / 6x17 
2Lt/ Super Murah!! Jam 10-16 
Stefanie-0817782111/45866000 


RayWhiteGading Janur Hijau 
20x20, Lok Bagus, Tmr-Sitn 
0819.0816.8885 / 4515993 “ 


Sunter Agung Perkasa Lt/Lb. 
10x18/310minimalis 21L,SHM, 
J-Cpt,BU hp.08558344438 


SunterMas Brt Blok A/21B,1005 
baru,3Lnt, 5x16,5M,Bs u/usaha, 
— Easy Pro: 0812-33373337 — 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 7 Oktober 2012 


39 


PROPERTI 


IMAH DIJUAL 


(C JAKARTA UTARA 


Town House Mediterania Pik 
9x21 M # Hook taman luas, 1 
master bedroom # 3KT « 
Karaoke room, jarang ada. Hub: 
08128198587, 08111331805 


TANAH DIJUAL 


| BoDETABEK 


AlSut jual kav Onyx uk.23x21m? 
Master“Yvonne 0812 921 4721 
##LJHooker Gd Srp 546 2222” 


MSut, Kav,Feronia 323/kotak 
Blvd Iljt/m Era Griya.S 
5388218 Yvonne 08131466093 


MISut. Feronia Park 269m?. BU, 
Dekat Club House, 2.6Jt/Nego. 
Hub : Rina ( 0818 2767 27 ) 
HarcourtsCentralBSD-94050535 


Nisut.Sale,Palma 480,500,443, 
373-500M,L1jt/nego, Boulevard, 
ited,Ave(08158706003) 
“##Harcourts Central BSD" 


BSD, Kav.Bahama 412/kotak 
blurd 7jt/m Era Griya S 5388218 
Yvonne 08131466093 


GdgSrpg,Sekt18,500m,kotak (20 
x25),ada lbh tnh75m,Rp.6,5U/M 
0818752978 RadjaPro 54217300 


JtAsih-Kav, Koseru BNI-Swa 
tantra.Ls.500m2, SHM, Dkt Tol 
Jt.Asih.98000017/94553509. 


(JAKARTA BARAT 


Alam Sutera Cluster Lavender 
Kav 1000m Andrew 0856 7570 
611 Informasi Properti 5811991 


Daanmogot Ivas.1500m?,SHM, 
Tembok keliling,6bs. Bnjr.Stros 
Dkt Halte Busway,dkt Gerbang 
Tolcocok untuk home industri, 
Konveksi,dIl,, @4,5Jt Ng.Hubi 
0811922033 / 081210397895 


tj 


(JAKARTA PUSAT 


Csterra“Gdg Elok Utara 9x18 
Hdp Timur, Jln Besar, Jrg Ada 
Darma 99214266 / 45874333 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.Batu Tulis/252/Super Mrh!! 
Rudy - 36280777 / 45866000 


(JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Kav Siap Bangun 590m & 740m 
“eapa9BI 1925 765 sora 


Andalan Teras Realty”“Tendean 
Kav 3000m?” Sertifikat“Jrg Ada 
“Hub : 0816 113 2242” 


Bintaro 9“Permata Bintaro"309 
M28412M2,Lok.Bgs,Nymn,J'Cpt 
Nilam:0811811041 Era Radiant 


Bintaro" Jombang,8.400m2,Lok 
Bgs''Cck u/Hi "70022700/ 
92127000 Azmi“ERA Radiant 


Jagakarsa 2195m”1300m”1200 
Ada rmh" SHM" 0816950382" 
Professionals Kemang 7195522 


JI. Simpang Tiga, Kalibata 
Uk:23331m, cocok utk ktr/hotel 
Hrg Sit/m nego (NJOP 10,50 
Jual cepat, Josef “0816708860 


PrajaDim,arteri Plskos?an30kmr 
500m2,bgn450m?, tnh1.610m2, 
seb malcireundeu082123487797 


Veteran Bntaro&Ftmwti LT700, 
517,100,110,8000M,1Ha SHM 
3Ha strgs pgr j1.085814910701 


(JAKARTA TIMUR 


Jatinegara By Pass Lt1680m 
SHM Ijin 13Lantai Cocok Utk 
Gedung/Ruko hub 08129948971 


Klender,Tnh 110m?-HGB Bikg 
Mall Klender,Msk Mobil,Strgs, 
Hrg/Nego Hp.085280150131 


Penggilingan,Kos?an dpn sta Ka 
Cakung,3.700m?Mal| diPenggili- 
ngan,PIK9000m2,081519231979 


(JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kapuk raya 1459m/lbr39m:SHM 
cck u/gudang, Golf Island 10x25 
gandeng 5:5itn:085 890 700 200 


Ancol Barat,Kavling The Bukit 
Marina Coast,200m,10x20,Hdap 
Utara,TIp:0818-671 989 


CHIKA GADING "451 5551” 
Gdg Pelangi,327m2,Timur/Utara 
Jln Lbr Elizabeth 0821 1010 (021 


Gdg Kusuma 12x28m,Kotak,tmr- 
utr,22j4/m(ng):RayWhiteGading 
Timur “Angela 08161875585 


Grisenda - PIK, LT : 750m? ,hoek, 
» Hadap Selatan Timur 
"VIP.Property:03788.28.08.518 - 


Kav Royal Orchard 634m? dek, 
Sport ClubRay White Gc 
40818.905.920 / 4515993, 


Pantai Mutiara, kavling darat, 


43x36m, 1500m2, hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


PIK Kav.Garden House, Hdp Utr 
10x25.Vila Gding Indah 12,5x27 
Tmr.GM Property 0856.9897804 


RUANG USAHA 
emeDiJUAL am 


2unitofice bulking gandeng, 
lantai (dalam lokasi) 
e@ekantor operasional Bank. 
Total LTILB :2.124/8428 Sam. 
Lokasi di Roa Malaka ? 
Jakarta Barat. 


Dokumen Lengkap : IMB, SHGB. 


Open house tanggal. 
11 Oktober 2012, 
Info detail hubu 
Bagus di 081807: 


( Duuat 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gdng Kapukit/b3205/2000,5HM 
office2ltsTambun It/b:1415/2045 
Mrh: Edy Huang 085890700200 


CHIKA GADING “451 5551” 
Rk Bulevar Ry,Usaha 4,5x17,Tmr 
2Lt”“Elizabeth 0821 1010 1021 


Ex.Showroom Otista 426m, 
11438, SHM,Strgs, Eastons MG 
Dua 6393333 / 0813 80008834 


Pbrk/Gdg Siap Pakai Kompleks. 
Cikupa Mas TalagatLT.2000m?) 
BU, PJ PRO Puji 01808286687 


Rk Pd.Pinang 176/256,lb.8m,Rk 
Gandeng @ 4x15m?,B'New "ERA 
Graha 765.3888 /0816.7676.56 


Ruko Alam Sutra, Dinasty 
Walk(7x18)Hoek Hrg Nego,Lok 
Strgs:33777137/53140802-3 


Ruko Gandeng Ry Serpong dkt 
T.Kota bgs Era Griya S 5388218 
Yvonne 081314666093 


Ruko Mega Sunter F.Renov,5Lt 
5x16m,Gd,8KT,6KM,10.500watt 
Danau Sunter Selatan 05/CL6 
Jualept 2M nett. 081991106611 


Ruko Veteran” Bint# Marcela 
Rempoa,3Lt'Endang 70213142 
1 7372221 Century21 Prima 


Ruko Voronez 4,5x18,Lok. CA 24 
No,27 Gading Serpong, Rp.1,35M 
N9.08561234569-08161494343 


RukoLt.512m,3rukor3lt,bikgada 
Bgn 360m,Rp.4,5M,JI.Adam Ma- 
Tik dkt Budi Luhur Ciledug,hub. 
7374366,40000022-40000066 


(DISEWAKAN 


Kantor Mrh/Muwh,Stras,Lok Gd 
di Pancoran Hanya LJtan/Bln bs 
urus domisili ph: 085719862223 


Ruko 2It,2kt,2km u/ kntr Jl.Kar- 
bela Setiabudi Jks 80Jt/th ng 
083897994722/ 087876843100 


Ruko 3Lt Jl Waru Rawamangun 
cck u/ktr/ush/Bank tlp 2 line 
List11000w.Hub: 081218930303 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


JPejompongan 3 Leg hg pus 
dikontrakan — rumah — Hub: 
081808724095 - 021-97073108 


MOI San Fransisco,KGP/45m?, 
2kt,ikm,full furn baru Ikp 
Hp:08161902509,081806366289 


Tmn Meruya ilir F1/8 Jakbar Lt. 
300 Lb.250,kt6(Blkg Ipoka Intr 
nsional Lottemart)0816871317 


Twn House Cilandak dim Ry no. 
22 unit i kby baru blkg citos,4kt 
142,3kme1,2crprt 021.97008117 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb” 
pabola 1,Sit,Indvdn,Top twcctv 
Jakr 56958877 jaktmm 83311183 
Jakos 41760156 jaks! 71043335 
dapok 70596882 bksi 85566601 


Agar Bayang&8Bintik di TV Anda 
Bagus Hub: CV.Central Elektro 
Antena TV Rp.100rb CCTV 3,5Jt 
Parabola 1,5Jt Indovision, DII. 
Ikrta:56980784, Bkasi:83225656 
Tngrg:51202262 Dpok:71133344 


Agen & Ahli Antena Tv.Hy100rb 
Pabola 1,5jt,CCTV,IDVSN, Top tv 
Iktim: BUKAN 71115853 
Jkbar:56962844s Tgrg:56181850 
Bks:85533557-Depok:70374A/7 


BIRO JASA 


Jika anda Pny msalah Pajak Pp: 
21,Pph 25,PPN ? Chin Yustinus 
02161700038 / 0812 9657 738 


FURNITUR 


Rappilandspringbed spcist,ganti 
kain,per,busa&latex,no.4/290,3 

/320,2/3701/390rb,Trm Psnan 
HubPabrik: 77834055-77826881 


MESIN & ALAT BERAT 


Jual Boiler/Steam Generator & 
Metal Detector Second. Aditya 
/ Cakra: (021)-89810309 Nego 


Juak-Komatsu PC200-7 th'06,07, 
08 PC200-8 th'2010 Unt Rekon- 
disi,slap Pakai, 083871778222 


KAPAL / PESAWAT 


Disewakan Kpl LCT GT 183 
Tahun 2008,Panjang  42mtr, 
Lebar 7mtr.Hub:0813 5769 6508 


Disewakan Tagboat Tahun 2011 
Dan Tongkang 180FT Sideboard 
Tahun 2005.Hub:081357696508 


OLAH RAGA 


Karpet Bulutangkis, Impor, leng 
kap dgn Garis, Ph:021- 193, 
0819 3237 8663 


KARTU KREDIT 


baikan CC/KTA? StopBunga 0 
disc sd.70x?X-Bt.Cika 0838. 99 
11 8975 - Echi 0857.7510.2957 


Tutup kk/kta hnya bayar 158 dr 
total tagihan trakhir,hutang 
lunas 100/.081802033247 


KONTAK JODOH 


Acara Esron Club Jodoh (021) 
7060 9654, wisata Singapore, 
Miysia 20-23 Okt murah 4,8jt 
BNI: 0245 201 299 a/n Esron, 
Jl.Pulomas Barat 23 Jayabaya 
Sms 0852.1736.1141 (24 jam) 


Accord Executive anda ingin cari 
pasangan hidup serius hub:Tedy 
081.293.000,71..Confidential 


Esron Club Executive, Rhs jamin 
antar / jemput data Sms 0878 
1676 9654 Hp.0852 1736 1142 


Guitar Acoustic/Electric Disc Up 
To 40 Floyd Rose, Silverstar, 
J&D,D'Armond Jl. Benhill Raya 
58A Telp. 57852532 (Cash&Crd) 


Petrof Piano Cdg,lI/beli:Yamaha 
Kawai,Petrof&Lainnya-Jl.Cideng 
Timur 52.1: 38900602/3860200 


Trima Tuning/Stem Piano Yama 
ha.Doremi Yamaha Authorized 
Srvice Center, Hub:021-5918678 


PAKAIAN/SEPATU 


Baju wnt/rmj ex Taiwan garage 
sale aneka prodk hub:86903029 
buka : malakamurah.tumblr.com 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


'Archle desain & kontractor,Arsi 
tekbaik,mth,mwh,ramh linakan 
1neg0.99388174,081905509053 


Architect Specialist Bangun dan 
Renovasi Rumah,ruko,ktr,5.Pool 
dll.T:08158589900 pin:276abf5d| 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


Borong rumah dil 2an/gam- 
bar/material dim/luar kota. 
Dwi: 0819 0880 4291 


PERHIASAN 


Ahli arloji"arloji&berlian anda 
dibli hrg tggi,tem bli smntr.rolax 
patex,p,piaget dll.Center Watch. 
stc senayan It.G/117-118.Halim 
081388800889/ph.57931564/84 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BI! 021-31990035 


SEKOLAH KURSUS 


Kursus Renang Umum / Private 
Ph:085282671432,08569908012 
J.Cilandak KKo No.48 Jak-Sel 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dok 


RAGAM | Nutrisi 


RAGAM 


Siapkan Generasi Penjawab Tantangan Masa Depan 


TAK dapat dimungkiri, perkembangan 
zaman turut melahirkan generasi dengan 
karakteristik yang berbeda-beda dan mem- 
bentuk pola pikir yang beragam. Dalam 
buku Grown Up Digital, Don Tapscott juga 
membagi generasi yang terdiri atas Baby 
Boomer, X-Generation, Y-Generation atau 
yang juga dikenal sebagai Net-Generation. 
Untuk generasi yang terakhir, karakter yang 
paling menonjol adalah mudah berinteraksi 
dengan media elektronik dan internet. 
Kedekatan teknologi dengan anak-anak 
generasi kekinian yang begitu erat sela- 
yaknya menjadi tantangan bagi para orang- 


10 besar negara berpenghasilan tertinggi di 
dunia, Mau tak mau orangtua memiliki 
peran penting dalam mempersiapkan si 
kecil untuk menjadi generasi penerus yang 
dapat diandalkan pada masa depan. 

Demi mewujudkan generasi yang 
matang, orangtua juga perlu memperhati- 
kan gizi si kecil. Selain memahami konsep 
gizi seimbang dengan memperhatikan 
jenis, jumlah, dan jadwal, asupan perlu 
dilengkapi dengan mengonsumsi segelas 
susu sebagai sumber kalsium. 

Perihal generasi kekinian, para ahli 
Dancow Parenting Center (DPC) merumus- 


“Kami melihat anak-anak masa kini 
menghadapi lebih banyak tantangan dan 
perubahan. Bersama peneliti Nestle 
Research Center, kami menciptakan inovasi, 
yaitu Nutrisi Excel #. Diharapkan dapat 
mendampingi anak Indonesia dengan mem- 
berikan fondasi nutrisi yang membantu 
anak Indonesia siap menghadapi tantangan 
masa mendatang sebagai anak 'Life- 
Ready',” ujar Direktur Dairy Business Unit 
PT Nestl& Indonesia Jason Avancena. 

Setelah Nestl& Dancow 14, 34, dan 5--, 
kini hadir Nutrisi Excel #, fondasi nutrisi 
yang membantu si kecil menjadi anak “Life- 


cara 


diri, 
CECILIA GANDES 


tua. Tak hanya tentang meminimalkan dam- 
pak negatif dari terpaan media, tetapi juga 
memanfaatkannya sebagai 
pembelajaran demi meningkatkan potensi 
Ditambah 
mendatang Indonesia ditargetkan masuk 


lagi, pada tahun 


media 


sebagai 


lima tanda, 
2015 


of Public Relat 


Jakarta 


Advanced Course 


Course Schedule 
Monday to Friday 


LONDON SCHOOL 


(ORADUATE SCMOOL af COMMUNICATION 


Graduate Certificate Programme 


Diploma in Managerial Public Relations 


Introi Course 
Certificate In Public Relations | Introduction to PR The Role of PR. 
#1 Programme 
Media Relations 
Public Speoking &Presenttlon Skl 
Schedule :29 October-2 November 2012 
Intermediate Course 
Higher Certificate In Public Relations | PR Strategies & Tactics 
Pm publehy 4PRWrting 
Profesional Etis fo PM 
Event Management 


Schedule :5 November-9 November 2012 


'Advanced Certificate in Public Relations 


Schedule :19 November - 23 November 2012 


: 1800-2100WIB 


tions 


c Communication Marketing Communication 
Planning and Managing Pubilc Relations |“ Planning and Managing Marketing PR 
lk Issues and Reputatlon Management | BusinessStart:Up 
Corporate Social Responsibility Strategic Brand Communication 
Course Schedule 
Monday, Wednesday, Friday : 18.00-21.00WIB — Saturday : 0900 -1800WIB 


Strategic tssues Management 
Crisis Communication 
International PR 

Integrated PR 


Best Practice 


Schedule 


19 October 14 November 2012 (Woekdday) 
24 November - 15 Decomber 2012 (saturday) 
12 November -7 December 2012 (Weekday) 


19 January- 9 February 2013 (Saturday) 
18January-8 February 2013 (Weekday) 
1G February -9 March 2013 (Saturday) 


LSPR -Jakarta 


in Public Relations & Communication 


REGISTER 
NOW! 


Early Bird 
Rates 
Available! 


Postgraduate Programme Department Representative Office 
Sudirman Park Campus C, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.35 


Jakarta Pusat 10220 

Hotline : 0855 8111428 

Phone : (62-21)5794 2471 ext.1 
wwwJspr.edu 


12 


Pembangkit Listrik Tng Suryat 
Angin Tol 10 -- 11/10, Jl. Perintis 
K99 Jaktim. Ph : 081311919974 


Trdftr Dikti,Ban, Diknas s1/2 d3 
sma.mnj,hkm. Kh.wahid hasyim 
25b jkp. Pt.Mitra 60320783 


TOUR-TRAVEL 


Pusat Tiket Murah Vocher Hotel 
paket Tour Umroh 7 Haji,Diantar 
Hub:Laenatour 88359088-29jam 


Umroh#Al Agso Palestin dg 
SahrulGunawan Avitour.Owot tb 
ts 27/12-7/1/13, 081281822047 


DAERAH-DAERAH 


PE surasava 
I BOGOR Jual Cpt Tnh SHM 1400m?Pst 
Kota: Gunawan 0816539356, 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
wator,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Denpasar 


Taman Jimbaran - dkt Nusa Dua 
Tnh 3 Are bonus bangunan toko 
kantor " Nora 0812.8191.806 


Jual tah di Tabanan 4200m?,ada 
sumber mata air, view sawah & 
Gunung Batukaru, excelent for 
spa or resort Hub 021-95339770 


Jb oepox 


Rmh kos,dkt Kmpus gunadarma 
38KT & KM, full It.900m, invest 
mnrk. 08128141806 : 6868.8275 


PE surasumi 


Murah tnh kbn 8000m? ds kadu- 
nunggal skbm 8000m? 48rb/m? 
081510560456-081281245908 


03171716543, 08165919112 


LUAR NEGERI 


NEW ZEALAND 
Investasi Property Ljuta/m? 
King Fisher, dkt Auckland, 
081511428938 RW Priority MB 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 2828e1b0 


Seminar Gratis UKM Property 
Bisa Beli Rmh Tanpa DP/cicilan 
Hub: 021 92509530 / 22E12F99 
Hotel Balairung Matraman 


PELUANG USAHA 


Dijual kursus menggambar di 
daerah PIK, very good business, 
untuk informasi lebih lanjut 
hubungi 0813-14791032 


Punya Kopitiam ?????? 
290Jt “0811 777 625 
zarric@yahoo.com.sg ““ 


Inves Forex!mdi MIi 300rb profit 
Tufhr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Ingii 
Ke 


Over Kontrak Kantin Sekolah 
Daerah Gading,Berminat Hub: 
021-68771600 


KERJASAMA 


Gadai 10jt-3M Pribadinon BI 
chedk,krdt mcet,Asset:Rmh,Tnh 
Ruko,Aprt, Mbi, Jabodetabek, 
trm Agen,ADB Margonda 23A, 
hub.08567813909 0219900 2100 
081311895898,08569802616 


Dana Tunai 350jt-250M prs cpt 
No BI ckng bnga ran/SHM 
Instrmn Bank,imnn bs a/n org 
lsintrm Agen Kop.Internusa 
MTH Sguare 082113082183, 
082113080181, 082113082185, 
082113082186,082113082182 
085287912016 


Gadai 10jt-3M,Dana pribadi,No 
BI ceking prs cpt ,Asset Rmh: 
tnh,kntr, Ruko, Aprtmnt,kndran, 
dllberlaku Jabodetabek,mnrma 
mediator Kop.Internusa, MTH 
Sguare Hary: 081385955408/ 
02199002100, olla 02183388749 


Pinjaman Tunai 500jt s/d 250M 
Dim&kuar daerah jmnn bs a/n 
orglain Trm mediator PTArtama 
JI.Gatot subroto kav 74-75 Hub 
Tyas081294163306,Firman 082- 
126676751,EIly 081283794934 


kan anak “Life-Ready", 
anak yang 
tantangan pada masa mendatang dengan 
Karakter yang diperlukan 
adalah sehat, berjiwa pemimpin, percaya 
diri, kreatif, dan mudah bergaul. 


Istilah ini diartikan 
siap menghadapi 


L/GPW) 


PHOTOMAR 


SURABAYA 


7 Oktober 2012 

Pukul 06.00 - 19.00 WIB 
Parkir Timur Plaza Surabaya 
YOGYAKARTA 


Oktober 2012 
put 06.00 - 19.00 WIB. 
ng Vredebui 


JAKARTA 


20 Oktober 2012 
Pukul 06.00 - 19:00 WIB 
Plaza Arsipel 

Taman Mini Indonesia Indah 


« Hunting & Lomba Foto Tematis 

Seminar Fotografi oleh : 

-Arbain Rambey (Surabaya) 

- Kristupa W. Saragih (Yogyakarta) 

- Tigor Siahaan (Jakarta) 

# Sesi Foto Model Tematis 

# Live Music 

« Fun Games dengan berbagai 
hadiah menarik 


INFORMASI & PENDAFTARAN: 


www.canon-asia.com/photomarathon 


KINI HADIR DI 3 KOTA 


yr EhocoMarsehan, Indonesia heat 
ajangkomi terbesar 
ha PALA AA 

di Jakarta, Yogyakarta dan 


pertama kalinya 


HA 


Ready". Produk ini diperuntukkan bagi anak 
1 tahun ke atas dengan kandungan minyak 
ikan, probiotik ian prebiotik, vitamin, serta 
mineral yang diformulasikan khusus oleh 
Nesti6 Research Center di Lausanne, Swiss. 


Deslghting You Away 


THON 
2012 


Surabaya. 


rg 


CT aaa 


Selurtnna 
OAL Cenrea: (021) 2664 8999 


RAGAM | Olahraga 


Tingkatkan Kualitas Hidup dengan Bersepeda 


SALAH satu olahraga yang mengasyikkan 
dan menyehatkan adalah bersepeda. 
Walaupun dapat membuat napas terengah- 
engah dan jantung berdetak semakin cepat, 
bersepeda secara rutin dapat membuat 
sistem pernapasan serta peredaran darah 
bekerja optimal. Hasilnya, Anda akan 
menjadi bugar dan sehat, bahkan tampak 
awet muda. Selain itu bersepeda dapat 
dijadikan ajang rekreasi yang menarik. 

Di samping memperkuat sistem per- 
napasan dan peredaran darah, aktivitas 
bersepeda dapat menstimulasi kondisi 
hormonal. Antara lain hormon endorfin, 
hormon yang bertanggung jawab terhadap 
rasa nyaman dan pengurangan tingkat 
stres. Hormon lain yang sering muncul saat 
menjalani olahraga bersepeda adalah 


serotonin, zat yang memicu saraf untuk 
memunculkan sensasi rasa nyaman, 
optimistis, bugar, dan meningkatkan 
konsentrasi pikiran. 

Dalam peran sertanya terhadap keg- 
iatan bersepeda, Polygon telah mengem- 
bangkan berbagai inovasi teknologi sepeda 
dalam peluncuran produk Polygon 2013 
yang mengambil tema “Redefine Your 
Riding Experience”. Hal ini merupakan jaw- 
aban Polygon sebagai merek internasional 
atas perkembangan dunia sepeda dan 
kemampuan kompetisi Polygon dengan 
merek sepeda lainnya. 

Berbagai produk lahir di acara tersebut, 
di antaranya Polygon Helios Aero dan 
Polygon Helios Enduro, Polygon Cozmic 
29er Series, dan Polygon Pave Series. 


Polygon Helios Aero didesain lebih 
aerodinamis, dikhususkan untuk speed 
utility. Sementara itu, Polygon Helios Enduro 
didesain untuk ketahanan dan kenyamanan. 
Kedua produk ini telah mendapatkan 
sertifikasi untuk mengikuti profesional road 
bicycle racing di bawah naungan Union 
Cycliste Internationale. Polygon Cozmic 
29er dan Polygon Pave juga hadir dengan 
keunggulan masing-masing. 

Selain melahirkan produk-produk 
andalnya, Polygon membuat sebuah 
kompetisi “Kayuh Nusantara”, sebuah 
permainan internet yang dikemas menarik 
dan terintegrasi dengan sosial media 
Twitter. Selain itu, program kuis harian 
#KayuhRejeki melalui media Twitter. 
P#/BYUJ 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 7 Oktober 2012 


HYDROGRAPHIC SURVEYOR NEEDED 


Seascape Surveys are specialists In hydrographic surveys, positioning support and 
subsea inspection services. Our company Is focused on delivering service excellence 
to our broad client base Including: Ol and Gas, Construction and Research companies. 
Seascape Survey is continuing to grow and ofter the below opportunities to join our 
highly motivated and experlenced team. 


Offshore Surveyor : 

Reguirements. 
@ With minimum education Bachelor Degree majoring in Geodetic Engineer 
@ With a minimum 2 years experience offshore in the Oll and Gas industry 


Execute positioning and navigation tasks safely and according to Survey 
Procedures and Client reguirement within the reguired specffcations 

This position demands a good level of both written and spoken English 
language 

The position Is offshore and will reguire working abroad 


Senior Surveyor! Party Chief : 
Reguirements: 
@ With minimum education Bachelor Degree majoring in Geodetic Engineer 
@ With a minimum 7 years experience offshore in the Oil and Gas industry, which 
2 years are as Party Chief 
Responsibilities and tasks include: 
Execute positioning and navigation tasks safely and according to Survey 
Procedures and Client reguirement within the reguired specifications 
Is a team leader, able to communicate well with the Survey Team, Client and 
report directly to the Project Manager 
This position demands a good level of both written and spoken English 
language 
The position is offshore and will reguire working abroad 


Seascape Surveys is oflering an excellent remuneration package, training and the 
opportunity to grow your career within our company. 

Please forward your expression of interest and Curriculum Vitae to: 
recruliment@seascapesurveys.com 


WE ARE #1 
PROPERTY AGENT 
IN INDONESIA 


Looking For 


Male, max. 45 years old 
- S1 degree from any discipiine 
- Preferable has experienc: 

- Good in communication & pi 

- Able to manage a Team, 

- Target oriented 


y property projes 

lation skilis 

« Attractive Salary, Car, 
onus 4 Incentive Tri 


, max 30 years old 
'e trom any discipli 
experience in the same field 
ommunication and presentation skills 
Possess good managerial and interpersonal skills 
(planning, monitoring & evaluating) 
- Ability to collaborate well in a 


BUSINESS 
DEVELOPME 


Male/Female, max. 30 years old 

- Discipline, good appearance 

- S1 degree from any discipline 

- Preferable has experienced as Marketing Property 
Good in communication & presentation skills 

- Target oriented 


MARKETING 


- Salary, Commission 
4 Incentive Trip. 


Please submit application letter with detali resume, 


and recont photo within 14 days after this ndvertisement to 
Australian 


GM JOBVACANCY ni 


An AusAID funded initiative, the Poverty Reduction Support Facility (PRSF), is 
seeking highly gualified candidates to fill in the following positions: 


eraindo@yahoo.com 


@ Disability Specialist Consultant 

@ Community Driven Development (CDD) Specialist 

@ Monitoring & Evaluation Consultant for PNPM 

@ Community Driven Development Short Term Consultant 
@ Technical Assistant for PNPM 


PRSF is a joint facility between AusAID and the Govemment Of Indonesia to 
improve the guality of policy advice for poverty programs in Indonesia. Full TOR 
for the positions is available at www.grminternational.com under "WORKING 
WITH US" while detailed information about our project Is available at 
www.tnp2k.go.id . Please indicate the position applied in the email subject, and 
submit CV and GRM Job Application form (accessible in the TOR) to 
recruitment@prsf.or.id by the latest 21 October 2012. 


Female candidates are encouraged to apply 
PRSF is managed by GRM International on behalf of AusAID 


URGENTLY REOUIRED 
Sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang logistik, 
berlokasi di Jakarta membutuhkan kandidat untuk posisi 


DIREKTUR KEUANGAN 
S 


yarat : 
1. Memiliki pengalaman bekerja dalam bidang keuangan/ akuntansi pada 

perusahaan berskala menengah keatas minimal $ (lima) tahun, lebih disukai 
dari industry logistic atau perbankan 

2. Pendidikan minimum S-2, diutamakan dengan major finance/accounting 

3. Usia antara 30 sd 45 tahun 

4. Domisili di Jakarta atau sekitarnya 

5. Visionary, komunikatif, dan mampu membangun team work 

6. Mampu bekerja dalam pressure yang tinggi 


Lamaran dilampiri CV dikirim dengan alamat ke 
PO BOX 5500 Jakarta Pusat 10000 
paling lambat tanggal 12 oktober 2012 


URGENTLY REOUIRED 


Thie German International Scnoct Jakarta (DIS) seeks Immediately: 


Representative of the School Board 


We are an International German School Abroad with 140 emplorees 
and 350 students managed by a board representing the parents. 
Duties: 

Preparation of board meetings & implementation of decisions. 

Management of support systems (HR, Admin, Finance & Maintenance) 

Enguring tie legal basis Of the DIS and its Objectiwes in the contest 

Of the new Indonesian education legislation and relevant German 

school regulations 

Organwzaton development, e.g. improvement of administration 
Reguirements: 

Excellent English & Indonesian language sks (written & spoken) 

Flvency in German is a istinct advantage 

Academic gualihcatioa Waally in Economics or related discipiine 

Advanced finance & business rmgt. skdis 

Expertence with German & Indonesian laws and regulations & Iaising 

nce (salary & benefits, pensions, HRD) 
In managing & revising support systems 
Experience in team-managemerit, coaching & training of staf 
Ready to working with a volunteer board cutside working hours 
Aoplications with currenit CV by 22nd Oct 2012 to 
hoadmin@dis.or.id , marked "Application BV” 
German International School Jakarta 
1, Puspa Vidya No, 8, Bumi Serpong Damai, Tangerang 15322 


ia Mahoni AE 
2 MESu 
3. MEE: 


Hoon Sa Erna) 


1,34: minimal D3 with 3yrs experience In same fla 
'oxperlanca at same fiold 
1,284: 900din an on 
K) 


MS office: ni Tera Acad 
tong adera toparsonal 
(erauo to put Yao send hrd-idcivil@shimz.biz 
by aim 1: HI J CORPORATGI 
Midplaza 2 Building, 5 Floor Jl Jend Sudirman Kav 10-41 
“Jakarta, 10220 clo ME Dept. 


IMMEDIATELY REOUIRED 


1. ADM STAFF / SECRETARY | FRONT OFFICE 
Min, D3 graduates in any fekis, able to speak English 
(lor BSD and West Jakarta) 
2. FEMALE ENGLISH TEACHERS 
S1 graduates, self motivated, team work 
Intensted agoicants may send Ihe CV photo contact members ID Ms Sita Teguh 
PO BOX 1331 / JKB 11013 


URGENTLY REGUIRED 


PT. Sinar Baru Logistik! 

seeking young and energetic 

(candidates to fill the position| 

lot 

LCL Import Marketing 

Reguirements 

1. Male / Female 

2 1 year exp. FG may Apply 

3. Mirimum D3 any major 

14. Positive, Sales oriented 
attitude 

15. Smart. can work under 
pressure 

6 Fluent in English isa must! 
Plense send your CV to 
hr@sblogistik.com 
Latest on Oct 14th, 2012 


For a growing business in 
healthcare servic 


1 HR / Admin Manager (HR) 
2. Operation Manager (OM) 
3, Clinic Assistants (CA) 

4. Finanoe / Accounting Staff (FA) 
IMain reguirements are ability to| 
speak English #luentiy, positivel 
mental attitude and good 


interpersonal skills 
Related experience Is a must 


Application, by guoting the 


LOWONGAN 
Ca Pace 

SITE ENGINEER 

« Lulusan S1/ minimal D3 

- Umur maksimal 40 tahun 

. Pengalaman min. 2 tahun 
ARSITEK 

« Lulusan S1/ minimal D3 

« Umur maksimal 30 tahun 


Surat Lamaran dikirim ke: 
Palem Ganda Asri 2 
Cluster AA Blok C15 

JI, Karang Tengah 15157 


atau Emai! 


3pe.tin@yahoo. 


CARI KERJA 


D3 AKT,dlth Pengi 12,Brevet A 
/8,Bisa Lap Keu,Accurate,Myob. 
081288336224/087808491510 


eruahaan yara bergerak ladang jasa 


z nt ve ea) LOWONGAN 
3. Tele Sales Officer” (TSO) 


78 Wa Ui Min 25 CO) 
MS san (CE) 


JI camera 


DM, CS, Personal Asst, 
Au Exec 5 Day Work, 
Incz 5-25Jt 081294084203 


Hanan 
Penta 
3 

Maa 


lengan baik 
“ Dia bekerja dalam team 


#esias yang peroleh: 

menarik per bulan 

AK an Monuna Janlang Karir 
tap Tan 


DM, PA, Consultant Exec 
At: Working, Income & 
5-10jt sms 081280668306 


Soga Anymodetoriginal samsung aces 
)mbthkan promotor & sales, min 
SMA/D3, berpalmn, Krywm ttp, 
gajitbonus, plg lambat 10 okt, 
krm CV: Jl.Cawang Baru Tengah 
Ka Mega | No.1, Jaktim, 021-8191125 


1. AS$ KA TOKO Bth collector pria,sma,sim c,bns 
Pernah bekerjadi bidang yang | | trnspr, Koperasi Sentra Dana, JI 
Fenali bdu ir.h,juanda A3/137Bksi 8822662 

lai korseg martagemert 
Saring berhubungan dgn promosi 


Energik, Inovati & Kraatit Bth Cpt Arsitek,S1,Single,Bsa 
2.8taMt KDMMISTRASI GUDANG | | ACat,3D Max,Dom Jak Bar Krm 

Terbiasa menangani tak sam. | | CV - mbpertiwi@yahoo.com 

bako Riuan Bam 


Mermtik kansep mantorng data | | Bth Design Kain Yarn Dyed P/W 
Stock Barang Max3Sth,min D3 Design,8.Ingg 
3. Staff ACCONTING Aktif,Komputer,bs.Design Fabric 
Win. Diploma Lmm Krm: Jl. Cideng Barat/66 
kangen cara membutweoran | | RT/RW. 011/002 JakPus 10150 


Terbiase dangan ancol atau ppbwinGyahoo.com 


Bersedia ditempatkan di wilayah 
Rempoa dan Pondok Cabe, 

(Krn tamaran Gan data kengkap berbut 
(Foto erbanu he 


Bth Kry Resto:MGR,SPV Staff 
Acet (PR),Staff Umum Palmn 
Tdk Diutmkn Min.D1. Brjilbab 
(PR) Maks.30Th Lmrn Krm Lsg 
Ke PT.Citarasa Selera Nsntra 
Ruko Pertokoan Rawasari Mas 
Blok B No.34 Jl.Percetakan 


PT. PFIVE INDONESIA 


Jl. Haji Nawi Raya No. 9 F-G 
Ruko Galery Niaga Rax 
Jakarta-Selatan ato 


atfoik 01@yahoo.com Negara (36 Salemba Jak-Pus 


Bth Guru Mat,Fis,Kim(S1 MIPA 
FKIP)dan  EGCCSM 
bonus, THR ostek,Ka 

mptn Jakut & JakselCV 
A2N m2v edulOyahoc 


Bth Dokter(lebih diutmkan es- 
tetika) & Therapist u/klinik 
kcantikan,krm cv:Bulevar Bukit 
Gading Ry A3(Ruko Florencia) 
Klp Gading, Jakut,T:45845662 


Bth Operator Produksi U/Akaya 
ba Smu-Smk Max 40th P/W GP: 
2jt tunjangan, Lembur, DII 
Sms Data Diri Ke Ibu Rany S.E 
(HRD) 085692464366 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
jujur, teliti, Bs Ketik Cepat, 
Intrvw Senin-Jumat, Tata Solusi 
-JILAlaydrus No.73B Gajah Mada 
Jak-Pus, Tlp.6336050 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JI.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:02193079855 


Bth sgt 5 perawat wnt,20-35 
punya” strksippalm Ie, ub: 
0818861670/kerdr.K-Klinik — Kip 
Nias Raya PB-1/4,Jaku 


Bth Sgr Adm Wnt&Sekrtris Dir, 
Bhs Ingg Aktif, Max25th, Mnrk, 
Bs Ms Office Dom Jaktim, Cv 
Lkpt Fotoraim hrd@dyahoo.com 


Bth Ticketing, Ticketing Mngr, 
Mrktg,Mritg Mngr, Sekrat,Acct 
& Sopir.Krm CV: PT.Portibitrans 
JlTeratal Raya Blok F 9 - 10 
Komp.T).Barat Indah Jakarta 


Bth Trainer Executive(Min.25th 
Min.S1,KmnktGd Looking) tSjt 
'sms nama,posisi 085283727575 


Bth: Guru Les Privat P/W, Mat, 
fis,kim,ac,mandarin,jI.Salemba: 
Tengah I/C-157 Hub:3145290 


Pensiun/IRT Inc 491200 


Bz P/F Time Data Entry 
SMS “ 081315928461 


scr online 25-58th,Pensiun 


B: P/F Time Data Entry 
inc18Jt/B/:081218018517 


TH: P/F Time Jobs Data 
B Entry Pensiun Have Inc 
$1200 sms.081288003520 


Loyang tyinct 
8 $10.000 


78666 


jobsbiz999@gmail.com 


home,:Rp6jt-8jt/data, IRT 


B UTUH Cepat Juru Ketik at 
(Pnsiun wlc085215951058 


Cari Tkg Pola Ptg,Penjahit,payet 
pglm rapikcpt max35th Butik di 
Tebet,SmsAdim:085819129221 


25-57ThIRT,Pensiun Wlc 


D ATA Entry(P/F)30position 
Inc44-12jt081318071828 


Dbthkan Pembantu Rmh Tangga 
diutamakan bisa memasak, di 
tanggung tempat tinggal & 
makan, Hub:0831 5101 1067 


Dbthkan:Recept#Adm min.SMA 
TK.Guru Bhs Ingg#Mand, Email: 
wicGwle.co.id / Talp:8196373 


Dcr: Sopir pribadi u/ antar skih, 
Bs bawa mobil eropatbs rawat 
mobil luar&dalam.Jl.Percetakan 
Negara No.D769, Rawasari 


Dibthkan Marketing & Kurir 
P/W Usia 18-22 th/Dmsi Lippo 
Gading Klp 2 Hub:45666385 


Dibthkan sgr gr pg/tk, ada 
training, cipota, hub: 
0130643173, 085716943301 


Dibthktn Sgr: GRO Wnt,max30th 
Berpalmn,dibdang Massage/spe 
Hub: 081316018671 


Dicari 1 Juru Masak Masakan 
China/Indonesia,1 Pembuat 
Dessert Indonesia.Email ke 
rudy.nawawi@yahoo.com 


Dicari Assisten Mor.P/Wber- 
pglm dibid.bemasaran peralatn 
kapal (laut).Hub:Franky 0877 
7188 0950/bb pin 2381 7A69 


Dicari Asst Guru W/20-25th full 
time/paruh Wkt u/Preschool CV 
kemjjl.Alu-Alu No.30 Rwmngun 


Dicari Satpam,Pria,maks 35 thn, 
diutmkn yg barpglmn,Krm CV & 
Lmrm ke-wellenprint d/a Jl.Raya 
Psr Minggu No.49 Kav 2 Jaksel 


Dicari Teknisi brongalamn max 
3th, lulusan STM menguasai 
Listrik, Telpon, Camera (CCTV) 
CV kirim ke PO BOX 5051 JKTF 
11050 Jakarta 11050 


Division Manager, Min.S1, Pglm 
2Th, Min 25Th 6170696 
bihrdevelopn Ayahoo.co.id 


Dicari: Bartender, Cook, Waiter 
/ess. Lmr dibawa langsung ke: 
Restoran Kinokawa  Izakaya, 


Urgent! Dicari Trainer Compu- 
ter Graphic & Graphic Desian, 
Pria, Max 30th, D1/D3/S1CPho 


Jl.Melawai Raya no.6 Jak-Sel | toshop, Illustrator, Indesign, 
Senin 8 Oktober'12 pk 14-16 Corel Drwa, Premier, dll).Krm 
Imrn, CV, portfolio, foto 


Embassy needs Economic & | hrdagapeadvayahoo.com 
Trade Advisor with senior 
professional experience, Sal, 
Rp.14.500-000/mo. Call Husni or 
Asty 0215265656 


Urgentiy Need, Site Coordinator 
(Spv, Knowledge with auto-cad 
ce mindyears, 
siska@ptactivedecor 
.c0m,021-31990677,31990866 


English Teacher Needed,Female, 
Single,21-30yrs, D3/SI, Training 
Provided, 021-6911345 Waitress, Cookhelper, Washer 
Pengalaman Min 2thn Via POS 
Taman Kebon Jeruk. Intercon 


English Training Coordinator: Blok EL no, 68 Jakbar 11530, 


Native or Local, North Jakarta 


Area.” Contact Indopower 
1357088/081280681888 Wk Intrv Spesial u/Barista, 
Waiters, w/Coffee Shop di 
CITOS dan Bintaro, antipodean 
REELANCE Input. Doc, 1) 
Fs PD en anetcany | Cafe CiTOS 834 Cilandak 
Ssisi9377 8308 0972133 


Wnt Purchasing,min SMA/S1, 
Jir.Rin,Dom. Cengkareng.Krm ke 
Komp.Taman Palem Lestari blok 


#10Jt-15JW/DogIRT/Senior | E N9.9 Cengkareng-Jakbar 


Fa Typist,Urgent 
citizen wlc"085210657236 
Insurance Claim Officer P/W 
Min30Th,Pglm Min5Th (Marine 
Insurance)Krm CV Lkp Ke: Pktrn 
Plaza Pasific Blok A3/65 Jl. 
Boulevard Brt Ry,Klp Gdg/amail 
borneo, recruitment@yahoo.com 


IL some Kevancan 


Dicari urgent: Acc/finance,w,S1, 
fresh graduate,Ipk min3.Krm: Jl. 
Pintu Besar Sltn, 820 Jkt 11110 


Adm, SMK Akun(P/L),25th,mbr 
kmptrscepat. tanggap,peng” krj 
minathn.kirim ke-Jlkayu putih 
raya no17 Rawamangun Jaktim 


Interpreter English - Indonesia, 
Minimal S1, Exp, Written 
Rp Bit-Rp15 jt:0852 1076 9519 


Koordiantor & Administrator 
ZIS: Lembaga Amil Zakat, Lok. 
Jkt Utara, Pria/Wanita, Kirim Cv 
ke: adminGdirectamaliah.org, 
Hub: 082130000976 


Akunting, S1 Akun, Pria, 25thn, 
mahir pajaktkmptr, peng” kr) 
#2thnkirim ke: Jlkayu putih 
raya no17 Rawamangun Jaktim 


Beberapa Accounting, Syarat: 
SMEA/03/S1, P/W.Usia30Thn, 
KrmtElly.Karang Bolong Raya 
12/29 Ancol Jak-Ut (14430) 


ANGSUNG Krj Freelance, 
Yasin Doce3jt/data,IRT/ 

pensiun wlc 087861829455 
Membutuhkan Drafter,Gudang, 
Pelaksana lapangan,usia max 
30th kem Imrn ke Jl.Daan Mogot 
kav.100,Tmn surya 1 blok CC 11 


Bth Acc&Adm wnt max30th min 
smk Pt,Jaya Perkasa Jl.Tj Duren 
1y27 esipmotor2004Gyahoo.com 


Mrkting pharma&kosmetik, apt 
penanggungjawab, SFarm.Apt 
kirim ke: khalidalawsim.com 


TH account executive 5day 
Bs Min S1 Acc, 1-2 Yrs 

Any Field 0819.0593.9390 
Bth Adm Umum (Min.22Thn,d3 
kmnktf,BsMs.Off,Eng Aktif:4it 
sms nama,posisi 081585880215 


Personal Assistant(BOD)gd.eng 
Gd.Looking overseas grad wicn 
Rp 20jt-Rp 37774089415 


Perusahaan — Exportsimport, | Bh. AdmyAcetainuman, 3061, 
PT.Mega Artha Perkasa, Buka AW ar Aa 

Lowongan, 1,Purchasing: D3, 
Pria,FrashGrad,2.0C: D3 kimia/ 
science,Fresht Kirim CV ke: 
M Ind yahoo.com 
Info: 021-59372828 (raymond) 


Bth Cpt Staff Tax Accounting, 
Pria, 25-35thn, diutmkan yg 
berpglmn kerja dibidang pajak 
min 2thn, kuasai computer min 
Ms.Word dan Excell. Lmrn ke 
Komplek Pergudangan 8 No.6 
Blok IC Dadap Tangerang 15211 


Perusahaan Garment bth posisi 
MD/Follw up.Berpengalaman & 
Agresif kerja di Jakpus,kirim ke: 
JI-Sawo No.30 Menteng Jakpus 


Bth Finance Mgr (Min.24Th, SL 

@xp.2th,Eng aktif, BsMs.Off) Sit 

Port Engineer,Port Captain,Su- | sms nama,posisi 081585880215 

ar intendent U/perusahaan pe- 

ayaran.krmihrd karang bolong PPAT 

Ry 12/29 Ancol JakeUt (20030) | AMA Mak Pa Ba 
Komp ipglmn  CVlmm 

x 1607 Jkp 10016 


Furniture, | kr P0 


Pramuniaga Toko 


Pria, komunikatif, bs com. 
Emai-info@palaisroyale.fr Bth Sar: Admin Wnt,max 35 
th,min D3, teliti, mengerti Ms. 
PROJECT DOC INPUTER | Offic.krm CV ke: Jl-Blandongan 


1-3Mthcontractz8jt/MonthCP/T 
Project)25-59th: 081219799860 


1024 B, Jak-Bar 11220 


Bh staff acocustsrvce,cashler 
Document Exim di Forwarding" 


Prsh logistic bth krywn/ti Utk 
kl Ta hr.forwarder@yahoo.com "" 


posisi staf: 1.Acc (P/W)2.Adm 
(P/W),3.Adm Gudang CP) Syrt: 
Pend Min D3,Usia 21-30Th. Krm 
CV ke PT, Universe Trans- 
portindo. Jl Cipinang Cempedak 
1 No, 46A Jaktim 


Bth Staff Accounting & Admin 
dgn Syrt sbb: Wnt max.30th,S1, 
Bhs Inggris  Aktif,Bs.Komputer. 
Lmmn krm: Jl. Cideng Barat/ 66 
RT/RW 014/002 JakPus 10150/ 
Prshn Kontraktor Elektrikal sdg | inguiry@pandara-indonesia.com 
b'kmba Bth Tenaga2 ProffU/: 
1Engineering,2.Sales &  Mar- 
keting, Syarat: DINI/S1 Elektro 
Lmrn krm &CV foto B'warna 4x6 
Ubaru & expctd salary: Por- 
kantoran Aries Niaga, Ji,Taman 
Aries Blok A1-2D Kembangan - 
Jak Bar 11620 atau Email: 
infoGlajukaruniajaya.co.id 


Bth: Adm, Sales, Acc(s1), Bs 
Hoklan/Mndrin(sIh ” Satu),Lmr 
Ke:Nusa Indah 21 No.88 Kapuk 
Ry(Pbrik Sandal)54374445 


Bth: Staff Acc, Purchas, Adm, 
Pajak, Mrktg, IT, Elect, Mekanik. 
PO BOX 1072, Bekasi MM2100 


Prshn plyrn bth staf Operasi- 
onal,fasih B.Ingg lisan/tisn & u/ 
adm:baru Ils Akdrn/Univ Krm ke 
JlTah.Abang II No.25 Jkt 10160 | 


PTJakarta Realty membutuh 
kan Driver,Driver Shuttle Bus, | SMA/D1, pglmn kuasai Ms.Of 
syrt: pria max.35th,SLTA,peng nnktf.Lmrn krm lgs: 

min2th u/no.2 mmilikt SIM BI, | No.2? Kwsn Pgd Pantai 
Lmrn krm ke Thamrin City Itil. | Dadap, Blok R-8 
ThmrinBoulevard,TnhAbang,jak- 
Pus10230, e: hrd jr@yahoo.com 


Dbthkan: Accounting, mengerti 
7 pglmn 
Vefoto 


dgmali.com 


Dbthkn Adm, W, max.25th, min 


Dibthkn Kryuti Admin max 28th 
min D8 berpglmn krm CV ke PD 
Seragam Jaya Pertokoan Tanah 
Abang Bukit AM12 Jakpus 


Sebuah resto di daerah SCBD 
sudirman jakarta membutuhkan 
1 C00k , cook helpar dan steward. 
Silahkan mengirimkan Cv ke 


Tametemal sa scntenohrdg: | Nan Ak Staf Mit Makagth 


D3 Pglm min 2th Pjk Ms Word 


gmail.com paling lambat 1 | Excet, CV Ikp ke Perkantoran 
minggu setelah Iklan ini | Plaza Pasifik A3/65 Klp Gdg 
dimuat. Email: fiztover@hotmail.com 


Site Mgr Property,Laki?25-30th, 
S1 Teksipil,bsGmbeHitungStruk Laga Serakaa yana 


tur , CV: hrdbga@gmail.com Komp/MS Offica Maks.24 tahun 
Email: bizcontact3Ggmail.cor 


Staff Finance Wanita, D3/Sdrjt 
Lok:JMalaka 2/15 J Jak-Bar 
(W: iwan s@lbs-logistics.com 


Low Act, wnt, D3/SI, Dom 
Mangga Dua,menguasai Isporan 
keuangan & jurnal, mengerti 
pajak, Email CV & lamaran: 
ptcalestaboga@yahoo.com , Tel: 
021-62203187 


Oral 16it-20jt”"085: 


etired wlcm 
38 99821770 


Tit 


II marcerine & saues 


PPLY: Fund Development 
Ati Exp In Banking / 
Finance 0819.0893.9390 


Bth Cpt: 1) Sales Retail, min D3, 
Pria, Pglmn, 2) Sales IT, SL 
IT/S1 Pglmn Pos System & 
Printer. Hub: PT. Anta Graha 
Makmur T: 021-65311274 F: 77. 
E- agmjktGgmail.com 


Bth Marketing/penjualan, P/W, 
Pend. Min.SMA/Sdrjt, pnglmn 
bidang alat berat.Jl.Kamal Raya 
Outer Ring Road,Ruko Galaxy 
Blok O No.50 Cngkreng JakBar 
11730.Hub:087885286383 


Bth Sales Pria/Wnt,min SMU/ 
Serit,min Palmn 1th,Kendaraan 
Sdri, Jujur,Rajin,Ulet, Fas-Gajl: 
Komisi. Hub 159:021-4612208 


Bth Sales wanita, pengalaman 
Pnmpian Mnarik Usia Max 28th. 
AJM BOS :021-27236333 "“ 


Bth Sgr SPG/SPB Komunikatif, 
Nilai Matematika min? Li: 
snSMU/ Fresh Graduate 
Dom.Tangerang, Gaji menarik: 
komisi Lmr krm ke: Optik Joy 
JI.Kisamaun No.35A Tangerang 


Butuh : Marketing Forwarder 
Penghasilan #10jt. Lamaran ke: 
dsy batGyahoo.com 


Dcr Salesman Berpgimn,Gaji- 
Komisi Mnrk.Dtg Isg ke:Ruko 
Pergudangan Elang Laut Blok 
E1/57,Pik.Hub:021-56982836 


Dibthkan Kurir/Dinas Luar.Syrt: 
Pria Max.25th.Min. SMU, Rapi, 
Miliki Sim C, Miliki Kndaraan 
Sendiri Cdiutamakn). Lmmn krm 
ke Mutiara Tmn Palem. C5/38 
Cengkareng Jakebar 


Dibthkan sgra: PT.Karya Idaman: 
Bersama dicari Sales Promotion 
Girl/Boy 
toko di 


SPV 


Kompt 
min.dth.Utk B 
& Gaun | 


Indati 
Metro 
Indah 
310 - 021.75921019 


Pondok 
Jakarta 12 


Dibthkn sales engineer, Wnt, 
D3-SL, 28-35 th, pengalaman 
min 2 th di bid markt oil & gas 
bid mokanical tarutm. valve, 
wwsn & relasi luas di oil & gas 
Gaji bonus menarik. lamaran, cv 
dan referensi “email ke: 
mail@gatrakp.co.id 


Dibthkn Sales Executive,Prop- 
erty WII Jakselcibubur,Palmn 
Kirim ke PT,Abbeyterra Proper 
ty,JI,Jend Gatot Subroto Kav 72 
Gd,Aldiron Lt,2 Unit 222, Email : 
abbeyterraproperty(ymail.com 


Dicari Marketing & Koordinator 
SPG Min.D3, Diutamakan Dari 
Univ.Negeri, ” Fresh ” Graduate 
Min.IPK 3,2, Mampu Kerja Team. 
Kirim Lmm Ke: JIYos Sudarso 
Kav.18 Blok C/2A,Jakarta 14330 


Dicari Telemarktng, wnt, pglmn 
pend min SMU ke Cileduk Indah 
2 bk E23 no.14 TIp:7319515 


General Manager Market 
Exp, Min 3T 


Rp 20jt-Rp 2216 


Marketing/Admin P/W, Max28, 
Berkendaraan, Menarik,Agresif, 
Disiplin, Min D3, Jakbar, CV to 
infogalamsuksesgemilang.com 


Need 20person SPG/PR Women: 
Min SMA,JakBar, 0819595120, 
sent cu:tan.merryGhotmail.com 


Sales utk Ban Motor,max.35th, 
GP,Komisi, UM.Pergdgan Elang 
Laut Blk 11/19 PIK.56983103 


telemarkt wnt SMK/D3 max 
25th Imr krm ke komp. royal 
sunter blok A-21 Jl.Danau 
Sunter Selatan Jakut 10350 
(email hrd.artguest@yahoo.com 


Telernykting,D3,/ (Max 35Th,Comp 
ImrevGv: ilmahrd 
2136170696 


1 SEKRETARIS 


Butuh Sekretaris W / 20 - 28th, 
pnmpih marik min D3 di Perush 
Advortising,bs komp,word,oxce 
CV di kirim ke : Jl. Tebat Timur 
Dalam I No.29A Jakarta Selatan 


II erwicerobursi 


Dcr Designer u/Seragam & Fas 
hhion.bisa komp & PPIC Ilsn SMA 
/D3 diutmkn pny mtr. TIp:5420 
2805/ visimodaGyahoo.com 


Interior Designer, S1 Arsitek, 
D3 Drafter, ” email ke 
lagunadesign@yahoo.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SHUTTERSTOOK 


KARIER | Aktivitas 


Berkantor di Rumah 


PERKEMBANGAN zaman yang semakin pesat 


serta kesibukan yang terus meningkat 
menuntut setiap orang untuk lebih pandai 
memanfaatkan setiap detik waktu yang 


dimilikinya. Kemacetan lalu lintas dan tenggat 
waktu senantiasa menghantui masyarakat 
perkotaan. Lima bahkan enam hari bekerja di 
kantor dirasa kurang untuk menyelesaikan seg- 
ala pekerjaan. Oleh karena itu, tidak sedikit 


orang atau pebisnis yang menuntaskan 
pekerjaannya di rumah ketika orang libur 
bekerja. 


Ada beberapa hal yang patut diperhatikan 
agar hunian yang hendak dijadikan kantor dapat 
berfungsi layaknya kantor yang nyaman. 
Menciptakan ruang kerja yang nyaman tidak 
perlu mahal, cukup sediakan kursi dan meja 


yang diletakkan di ruangan yang tenang. Salah 
satu sisi dinding ruangan yang ada dapat 
difungsikan sebagai area untuk menempelkan 
catatan penting. 

Agar waktu yang digunakan dapat maksimal, 
rencanakanlah kapan Anda mulai dan selesai 
menuntaskan pekerjaan di rumah. Jangan 
abaikan waktu istirahat. Istirahat sejenak akan 
menghadirkan inspirasi yang cemerlang. 
Bekerja di rumah memiliki fleksibilitas yang 
tinggi dalam hal jam kerja, tetapi bukan berarti 
dapat terlalu santai. Buatlah rencana harian 
dan target waktu yang dibutuhkan agar waktu 
tidak terbuang percuma. 

Perangkat pendukung seperti komputer dan 
jaringan internet amat dibutuhkan. 
Selain sebagai salah satu sumber informasi, 


internet bermanfaat dalam bertukar informasi. 
Agar dapat meningkatkan kenyamanan bekerja 
di rumah, letakkanlah segala perlengkapan alat 
tulis di meja atau tempat yang tidak terlalu 
jauh. Jangan lupa untuk menghadirkan cahaya 
dan sirkulasi udara yang mumpuni pada ruang 
kerja Anda. Hiasan dinding maupun hiasan 
meja dapat memengaruhi konsentrasi dan 
inspirasi. Hadirkan hiasan yang indah dan rapi 
agar tercipta inspirasi yang maksimal. Begitu 
pula dengan kebersihan. Jagalah ruangan kerja 
Anda tetap bersih agar tidak mudah terserang 
penyakit. (BYUJ 


